


FATHUL BAARI — 75 


1. SABDA NABI, “DASAR ISLAM ADA LIMA 
PERKARA" 


Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah ataupun 
berkurang, sebagaimana firman Allah, “Supaya keimanan mereka 
berrambah,” (Os. Al Fath (48): 4 "Dan Kami tambahkan ke-pada 
mereka petunjuk,” (Os. Al Kahfi (18): 13). “Dan Allah akan me- 
nambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk,” 
(Os. Maryam (19): 76) “Dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk 
Allah menambahkan perunjuk kepada mereka dan memberikan kepada 
mereka (balasan) ketakwaan,” (Os. Muhammad (47): 17) “Dan supaya 
orang yang beriman bertambah imannya, " (Os. Al Mudatstsir (74): 31) 
“Siapakah diantara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) 
surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah 
iman-nya,” (0s. At-Yaubah (9): 124) "Karena itu takutlah kepada 
mereka. maka perkataan itu menambah keimanan mereka,” (Os. Aali 
Imraan (3): 173) "Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada 
mereka kecuali iman dan kedudukan.” (Os. Al Ahzaab (33): 22) 

Mencintai dan membenci seseorang karena Allah adalah ter- 
masuk tanda-tanda iman. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi 
bin Adi yang berbunyi, “Sesungguhnya iman itu terdiri dari kewajiban- 
kewajiban, syartat-syariat, hukum-hukum dan sunah-sunah. Barangsiapa 
yang menyempurnakan semua hai tersebut maka telah sempuma iman- 
nya, dan barangsiapa yang tidak menyempurnakannya maka belum 
sempurna imannya. Jika aku panjang umur, sungguh aku akan men- 
jelaskannya kepada kalian hingga kalian semua mengetahuinya, akan 
tetapi jika aku meninggal maka aku tidak dapat menjelaskannya ke- 
padamu. 

Nabi Ibrahim berkata, “Akan tetapi agar hatiku tetap mantap — 
dengan imanku-,” (Os. Al Bagarah (2): 260) Muadz berkata, “Duduklah 
bersama kami, mari kita memperbarui iman kita dengan berdzikir se- 
jenak.” Tbnu Mas'ud berkata, “Keyakinan adalah sumber keimanan.” 


716 — FATHUL BAARI 


Ibnu Umar berkata, “Seorang hamba tidak akan mencapai ketakwaan 
yang hakiki hingga ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya.” Dan 
Mujahid menafsirkan ayat, “Disyariatkan kepada kalian,” (Os. Asy- 
Syuura (26): 13) bahwa maksudnya adalah “Kami telah mewasiatkan 
kepadamu wahai Muhammad dan kepadanya satu agama.” Tbnu Abbas 
mengatakan bahwa maksud dari “Aturan dan jalan yang terang, "Afos. Al 
Maa 'idah (5) : 48) adalah jalan dan sunnah." 

Iman menurut bahasa adalah tashdiig (mempercayai), sedangkan 
menurut istilah adalah mempercayai Rasulullah dan berita yang dibawa- 
nya dari Allah, Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah mengenai 
mengenai, apakah disyaratkan mengucapkan iman dengan lisan, atau 
harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan seperti mengerjakan perintah 
dan meninggalkan larangan? Permasalahan ini akan kami jelaskan Insya 
Allah. 

Ungkapan “Iman adalah perkataan dan perbuatan, dapat ber- 
tambah dan berkurang” terdiri dari dua kalimat, yaitu: pertama iman 
adalah perkataan dan perbuatan, dan yang kedua iman adalah dapat ber- 
tambah dan berkurang. Yang dimaksud dengan “perkataan” adalah meng- 
ucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan yang dimaksud dengan “pet- 
buatan” adalah mencakup perbuatan hati (keyakinan) dan perbuatan 
anggota badan (ibadah). Dalam hal ini, ada perbedaan sudut pandang di 
antara para ulama, sehingga sebagian mereka memasukkan “perbuatan” 
dalam definisi “iman " dan sebagian yang lain tidak memasukkannya. 
Ulama terdahulu mengatakan bahwa iman adalah mempercayai dengan 
hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. 
Menurut mereka, mengamalkan dengan anggota badan adalah merupakan 
syarat kesempurnaan iman, sehingga muncullah pernyataan bahwa iman 
dapat bertambah dan berkurang seperti yang akan dijelaskan kemudian. 

Golongan Murji'ah berpendapat, bahwa iman adalah memper- 
cayai dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Sedangkan golongan 
Karramiyah mengatakan, bahwa iman cukup diucapkan dengan lisan 
saja. Adapun gologan Mu'tezilah berpendapat, bahwa iman adalah per- 
buatan, ucapan dan keyakinan. Letak perbedaan mereka dengan ulama 
terdahulu adalah karena mereka menjadikan amal (perbuatan) sebagai 
syarat sahnya wmnan, sedangkan para ulama terdahulu menjadikan “per- 
buatar” sebagai syarat kesempurnaan iman. Hal ini disebabkan per- 
bedaan sudut pandang mereka berdasarkan hukum Allah SWT, Tetapi 
nka berdasarkan hukum manusia, maka iman hanya cukup dengan 
pengakuan saja. Oleh karena itu, barangsiapa yang sudah berikrar 


FATHUL BAARI — 77 


(percaya kepada Allah) maka ia dianggap sebagai mukmin, kecuali ia 
terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan kekufuran seperti me- 
nyembah berhala. 

Jika perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan kefasikan, 
maka ia dianggap sebagai orang yang beriman berdasarkan pengakuan 
yang diucapkan mulutnya, tetapi ia dianggap tidak beriman berdasarkan 
kesempurnaan imannya. Untuk itu ia dianggap sebagai orang kafir jika 
terbukti melakukan perbuatan kufur dan dianggap sebagai orang yang 
beriman berdasarkan hakikat keimanan itu sendiri. Dalam hal ini kelom- 
pok moderat mu'tazilah mengatakan, bahwa orang fasik tidak beriman 
dan tidak pula kafir. 

Sedangkan masalah kedua, ulama salaf berpendapat bahwa iman 
dapat bertambah dan berkurang. Pendapat ini ditentang oleh ahli kalam, 
karena menurut mereka hal itu berarti ketika iman belum bertambah dan 
berkurang, maka masih ada keraguan di dalamnya. Syaikh Muhyiddin 
mengatakan yang benar adalah bahwa keyakinan dapat bertambah dan 
berkurang sesuai dengan banyaknya melihat dan mengkaji serta adanya 
dali-dah! yang jelas. Oleh karena keimanan Abu Bakar lebih kuat dari 
pada keimanan orang lain karena keimanan beliau tidak bercampur 
keraguan sedikit pun. Dia menguatkan pendapat ini dengan mengatakan, 
bahwa setiap orang mengetahui bahwa apa yang ada dalam hatinya selalu 
pasang surut, dimana pada suatu saat ia Merasa imannya lebih kuat dan 
ikhlas serta lebih bertawakkal. 

Begitu juga yang diriwayatkan Abul Oasim dalam Kitab Sunnah 
dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambai serta Ishag bin Rahawaih dan 
Abu Ubaid dan ulama lainnya. Dia meriwayatkan dari Iman Bukhari 
dengan sanad shahih, bahwa Imam Bukhari mengatakan, “Saya sudah 
menemul lebih dari seribu Ulama di berbagai penjuru, namun saya tidak 
menemukan satu pun dari mereka yang berbeda pendapat bahwa Iman 
adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang.” 

Ibnu Abi Hatim menjelaskan tentang periwayatan hal tersebut 
dengan sanad-sanad dari para shahabat dan Tabiin dan semua Ulama 
yang mengadakan ijma' (konsensus) dalam masalah ini. Fudhail bin 
Iyadh dan Imam Waki' meriwayatkan juga dari Ahlu Sunnah wal 
Jama'ah, dan Hakim mengatakan di dalam managib Syafi'i, “Abu Al 
Abbas Al Asham menceritakan kepada kami, bahwa Rabi' mengatakan, 
“Saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, bahwa iman adalah per- 
kataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang.” Abu Nua'im me- 
nambahkan bahwa iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang 


78 — FATHUL BAARI 


dengan kemaksiatan, Kemudian beliau membacakan firman Allah, “Dan 
supaya orang yang beriman bertambah imannya,” Kemudian Imam 
Bukhari membuktikan dengan Ayat-ayat Al Our'an yang me-nerangkan 
bahwa iman itu bisa bertambah, yang dengan sendirinya dia dapat 
membuktikan sebaliknya, yaitu iman bisa berkurang. 

“Cinta dan benci karena mencari keridhaan Allah adalah 
sebagian dari iman. Ini adalah hadits yang dikeluarkan Abu Daud dari 
hadits Abu Umamah dan hadits Abu Dzarr. Adapun hadits Abu Dzarr 
adalah, “Perbuatan paling baik adalah cinta dan benci karena Allah.” 
Sedangkan hadits Abu Umamah, “Barangsiapa cinta, benci, memberi 
dan menolak karena Allah, maka sesungguhnya imannya telah sem- 
purna.” 

Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Anas seperti 
hadits Abu Umamah namun Ahmad menambahkan, “Dan memberi 
nasehat karena Allah.” Dalam hadits lai dia menambahkan, “Dan meng- 
gerakkan lisannya untuk menyebut nama Allah.” Imam Ahmad juga 
meriwayatkan hadits dan Amru bin Al Jumuh, “Seorang hamba tidak 
akan mendapatkan realitas iman hingga dia mencintai sesuatu karena 
Allah dan membenci sesuatu karena Allah.” Sedangkan Al Bazar meri- 
wayatkan, “Ciri-ciri iman paling kuat adalah cinta dan benci karena 
Allah.” 

Dalam haditsnya, Imam Bukhari menyebutkan, “Tanda-tanda 
iman adalah mencintai kaum Anskar." Hadits ini dijadikan dalil oleh 
Imam Bukhari untuk mengatakan, bahwa iman dapat bertambah dan 
berkurang, karena cinta dan benci mempunyai tingkatan yang berbeda. 

Adi bin Adi atau Ibnu Umairah Al Kindi adalah seorang tabi'in 
dan putra salah seorang sahabat, dia adalah pegawai Umar bin Abdul 
Aziz di kawasan jazirah, oleh karena Umar bin Abdul Aziz menulis surat 
kepadanya yang isinya, (Amma ba'du, sesungguhnya Iman itu mem- 
punyai kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat) sampai akhir. 

Maksud kewajiban adalah perbuatan yang diwajibkan, sedang- 
kan syariat adalah ajaran atau akidah agama. Adapun Hudud (hukum) 
adalah larangan-larangan yang diharamkan, dan sunan adalah hal-hal 
yang disunnahkan. 

Tujuan riwayat ini untuk menyatakan bahwa Umar bin Abdul 
Aziz adalah termasuk orang yang mengatakan bahwa iman itu bertambah 
dan berkurang, hal ini berdasarkan perkataannya, “Iman bisa mencapai 
titik kesempurnaan dan bisa juga tidak.” 


FATHUL BAARI — 79 


“Nabi Ibrahim berkata, “Akan tetapi agar hatiku tetap mantap - 
dengan imanku-" (Os. Al Bagarah (2): 260) Penafsiran Said bin Jubair, 
Mujahid dan lainnya telah mengacu kepada ayat ini. Ibnu Jarir me- 
riwayatkan kepada Said dengan sanadnya yang shahih, dia mengatakan, 
“Perkataan Ibrahim “agar hatiku tetap mantap” mempunyai arti agar 
Keyakinanku bertambah. Sedangkan riwayat dari Mujahid, dia mengata- 
kan, “Supaya aku menambah keimanan disamping keimananku yang 
sudah ada.” 

Apabila hal tersebut benar-benar perkataan Nabi Ibrahim sedang- 
kan Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti 
ajaran Nabi Ibrahim maka seakan-akan hai tersebut juga berasal dari 
Nabi Muhammad. Tetapi Imarm Bukhari memisahkan ayat “Akan tetapi 
agar hatiku tetap mantap dengan imanku " dengan ayat-ayat sebelumnya 
yang menjelaskan tentang iman dapat bertambah dan berkurang, hal itu 
karena Imam Bukhari mengambil dalil dari ayat-ayat sebelumnya secara 
tekstual, sedangkan beliau mengambii dalil dari ayat ini secara konteks- 
tual. 

Perkataan Mu'adz bin Jabal kepada Al Aswad bin Hilal, “Duduk- 
lah bersama kami untuk beriman sejenak.” Kemudian keduanya duduk 
berdzikir dan memuji Allah. Dari perkataan ini jelas bahwa maksud 
Mu'adz adalah untuk menambah keimanan dengan berdzikir kepada 
Allah bukan untuk mulai beriman, karena Mu'adz adalah orang yang 
sudah beriman. Oadhi Abu Bakar bin Arabi mengatakan, “Hal itu tidak 
ada hubungannya dengan usaha untuk menambah keimanan, karena 
maksud Mu'adz adalah ingin memperbaharui keimanannya. Sebab se- 
orang hamba diwajibkan untuk beriman pada awalnya saja, selanjutnya ia 
hanya memperbaharui dan memperbaikinya setiap kali melihat dan 
berfikir.” 

Ibnu Mas'ud berkata, “Keyakinan keseluruhannya adalah iman.” 
Ini adalah potongan hadits yang disampaikan oleh Thabrani dengan sanad 
shahih, dimana potongan berikutnya adalah “Dan kesabaran adalah 
setengah dari iman,” Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Abdullah bin 
Hakim dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata, “Ya Allah, tambahlah 
keimanan, keyakinan dan pemahaman kami.” 


80 — FATHUL BAARI 


Catatan: 

Hadits ini berkaitan erat dengan pendapat yang mengatakan, 
bahwa iman hanya sekedar keyakinan. Untuk itu saya katakan, bahwa 
maksud Ibnu Mas'ud adalah, keyakinan merupakan dasar daripada iman. 
Jika keyakinan itu telah tertanam dalam hati, maka semua anggota tubuh 
termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Untuk itu Sufyan 
Tsauri mengatakan, “Seandainya keyakinan benar-benar bersemayam 
dalam hati, maka ia akan terbang ke surga dan menjauhi api neraka.” 

Yang dimaksud dengan takwa dalam hadits Ibnu Umar “Seorang 
hamba tidak akan mencapai ketakwaan yang hakiki hingga ia meninggal- 
kan keraguan di dalam hatinya” adalah menjaga diri dari kesyirikan dan 
menekum perbuatan-perbuatan yang baik. Kalimat “keraguan” dalam 
hadits ini mengindikasikan bahwa sebagian kaum muslimin telah men- 
capai hakikat keimanan dan sebagian yang lain belum mencapai ting- 
katan tersebut. Makna perkataan Ibnu Umar tersebut dapat ditemukan 
dalam hadits Athiyah, bahwa Rasulullah bersabda, “Seseorang tidak ter- 
masuk diantara orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan 
apa yang tidak meragukan karena berhati-hati terhadap apa yang me- 
nimbulkan keraguan.” 

Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata, 
“Kesempurnaan takwa, yaitu hendaknya kamu bertakwa kepada Allah 
hingga meninggalkan apa yang kamu lihat halal karena takut akan men- 
jadi haram.” 

Imam Syaft'1, Imam Ahmad dan lainnya berpendapat, bahwa 
perbuatan adalah termasuk iman. Pendapat ini berdasarkan firman Allah, 
“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)- 
agama yang lurus.” (Os. Al Bayyinah (98) : 5) 


FATHUL BAARI — 8i1 


2- DOA ADALAH IMAN 


ag RAN Fa lh Jgn JB: WE gan PE oa 
IN Ie Tata Of Ah Yy 2 IN AA yan oa DN 
Oka) pe 2 gal, NCga sal Ia KN , 


p, 


8. Dari Ibnu Umar RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Dasar 
(pokok-pokok) Islam ada lima perkara: IL. Bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah (dua 
kalimah sahaday), 2. Mendirikan shalat 3. Membayar zakat 4 
Menunaikan ibadah haji, 5. Puasa bulan Ramadhan. 


—AX Je berarti lima perkara atau lima dasar (pokok), 


sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazag. Tetapi dalam riwayat 
Imam Muslim disebutkan lima rukun. Apabila dikatakan bahwa empat 
dasar (pokok) di atas berdiri di atas dasar syahadah, maka tidak sah jika 
belum melaksanakan syahadah. 


Catatan : 


1. Jihad tidak termasuk dalam hadits ini, karena hukum jihad adalah 
fardhu kifayah dan jihad tidak diwajibkan kecuali dalam waktu dan 
kondisi tertentu. Inilah jawaban Ibnu Umar tentang masalah jihad. 
Dalam akhy riwayatnya, Abdurrazag menambahkan, “Jihad adalah 
perbuatan baik.” Lain halnya dengan Ibnu Baththal yang meng- 
anggap bahwa hadits ini muncul pada periode awal Islam sebelum 
diwajibkannya jihad. Memang jawaban ini masih dapat dikritik, 
bahkan merupakan jawaban yang salah, karena jihad diwajibkan 
sebelum terjadinya perang Badar, sedang perang Badar sendiri terjadi 
pada bulan Ramadhan tahun kedua hijriyah, dimana pada tahun itu 
juga diwajibkan puasa, zakat dan haji menurut pendapat yang benar, 


2. (Kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah). Apabila dikatakan, 
“Kenapa dalam syahadat tidak disebutkan aman kepada para Nabi dan 


82 — FATHUL BAARI 


Malaikat dan lainnya sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril? 
Jawabnya, bahwa maksud dari syahadah adalah membenarkan ajaran 
yang dibawa oleh Rasulullah, dengan begitu kalimat syahadah telah 
mencakup semua masalah yang berhubungan dengan akidah. Ismaili 
mengatakan, “Hal ini merupakan penamaan sesuatu dengan 
menyebutkan bagiannya, seperti seseorang mengatakan, "Aku 
membaca Aihamdu”, maksudnya aku membaca surat A4! Fatihah. 
Maka jika dikatakan “Aku bersaksi atas kebenaran risalah 
Muhammad” berarti aku bersaksi atas kebenaran semua ajaran yang 
dibawa oleh Muhammad.” 


3. Maksud mendirikan shalat adalah menjalankan atau melaksanakan 
shalat, sedang maksud mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan 
sebagian harta dengan cara khusus. 


4. Untuk menentukan keabsahan keislaman seseorang, Al Bagillani 
mensyaratkan terlebih dahulu pengakuan terhadap keesaan Allah 
(tauhid) sebelum mengakui risalah. 


5. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadits di atas adalah bahwa 
pemahaman makna umum sunnah Rasul, dapat dikhususkan dengan 
arti tekstua! Al Our an. Arti hadits secara umum menyatakan bahwa 
orang yang melaksanakan semua hal yang disebutkan, maka 
Islamnya sah. Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan semua 
yang disebutkan, maka Islamnya tidak sah. Pemahaman ini 
dikhususkan dengan firman Allah, “Dan orang-orang yang beriman, 
dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan." (Os. 


Ath-Thuur (52): 21) 


6. Dalam hadits di atas, Imam Bukhari lebih dahulu menyebutkan haji 
dari pada puasa. Namun pada hadits Imam Muslim dari riwayat Sa'ad 
bin Ubaidah dari Ibnu Umar, puasa disebutkan lebih dahulu daripada 
haji. Seseorang berkata, “Haji dan puasa Ramadhan,” lalu Ibnu Umar 
berkata, “Tidak, puasa Ramadhan dan haji.” Ini menunjukkan bahwa 
hadits riwayat Handhalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari 
merupakan hadits bil! makna, yaitu hadits yang diriwayatkan 
berdasarkan maknanya, bukan berdasarkan lafazh yang diriwayatkan 
dari Rasuluilah. Hal ini bisa jadi disebabkan beliau tidak mendengar 
sanggahan Ibnu Umar pada hadits di atas, atau karena ia lupa. 


FATHUL BAARI — 83 


Kemungkinan 1nt lebih tepat dibandingkan pendapat yang 
menyatakan bahwa Ibnu Umar mendengar hadits tersebut dari Rasul 
dua kali dalam bentuk yang berbeda, namun beliau lupa salah satu 
dari kedua hadits tersebut ketika memberikan sanggahan kepada 
pernyataan seseorang dalam hadits di atas tadi. 

Sebenarnya adanya hadits yang diriwayatkan secara berbeda 
menunjukkan bahwa matan hadits tersebut disampaikan secara maknawi. 
Pendapat ini juga dikuatkan adanya tafsir Bukhari yang lebih 
mendahulukan lafazh puasa dari pada zakat. Apa mungkin para sahabat 
mendapatkan hadits ini dalam tiga bentuk? Hal ini mustahil terjadi. 
Wallahu A lam. 


3- MASALAH IMAN DAN FIRMAN ALLAH 


. ama 3 3 pa ge Le PN Bi Pn NN 
yA aa A3 DAA SEA J3 Sa pr IP OA La 
HE IS Fe Iney AI, SUV, AYI al ll 
AAN —3 Indiladiy Jamal Oni Cr Lada abal ai S3 
Na & # kn C0 get PPT Tg aa e 7 
« Iga 13 2 7 La NN AN AN Or TU IP, To ga oi 
OA PR Ba ato add Ob ya ne el Aa el 
" pa “3g a " - 
(Ona) O pin jall abal A8 (NVV 1 2 Ad 
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 


yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, 


84 — FATHUL BAARI 


mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah 
orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang 
yang bertakwa." (Os. Al Bagarah (2): 177) dalam firman yang lainnya, 
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman “. (Os. Al 
Mu'minuun (23): 1) 

Pengambilan ayat ini sebagai dalil dan korelasinya dengan hadits 
pada bab in: tampak dari hadits yang diriwayatkan Abdurrazag melalui 
Mujahid, “Sesungguhnya Abu Dzarr bertanya kepada Nabi SAW tentang 
iman, maka Rasulullah membaca ayat di atas.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, namun 
Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits tersebut karena tidak sesuai 
dengan syarat-syarat hadits beliau. Adapun alasan pengambilan dalil dari 
ayat di atas, karena ayat tersebut membatasi pengertian takwa kepada 
orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang terkandung dalam ayat. 
Maksudnya adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari kesyirikan dan 
perbuatan yang buruk. Apabila mereka melaksanakan semua bentuk 
prilaku yang disebutkan dalam ayat, kemudian meninggalkan perbuatan 
syirik dan dosa, maka mereka adalah orang-orang yang sempurna 
imannya. Untuk itu kita dapat menggabungkan antara makna ayat dan 
hadits, bahwa semua prilaku yang diiringi dengan tashdig (keimanan) 
termasuk dalam kategori perbuatan yang baik dan iman. 

Apabila dikatakan, bahwa dalam matan (isi) hadits ini tidak 
disebutkan kata Tashdig, maka Jawabnya kata tersebut telah disebutkan 
dalam hadits yang asli, seperti hadits yang dikeluarkan oleh Imam 
Muslim, sedangkan Imam Bukhari hanya mengemukakan sebagian besar 
atau inti dari isi haditsnya saja dan tidak mencantumkan keseluruhannya. 

Dimungkinkan ayat “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 
yang beriman,” merupakan penafsiran tentang orang-orang yang ber- 
takwa yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Artinya bahwa orang yang 
bertakwa adalah orang yang disifati dalam ayat di atas, yaitu orang yang 
beriman, berbahagia dan seterusnya sampai akhir ayat. 


: Pi P sean Hn et 2 , , 3 Jaw Fa or ran 9 # 
ar Bs So RS To A3 ya 
“ILY Op Kama slam 4 dar 2 Djan plan 


FATHUL BAARI — 85 


9. Dari Abi Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, “ Iman mempunyai lebih 
dari enam puluh cabang. Adapun malu adalah salah satu cabang dari 
iman." 


Menurut Al Oazzaz Aas berarti bilangan antara tiga sampai 
sembilan. Menurut Ibnu Saidah berarti bilangan dari tiga sampai sepuluh. 
Sedangkan pendapat yang lain mengartikan, angka antara satu sampai 
sembilan, atau dua sampai sepuluh, atau juga empat sampai sembilan. 
Menurut Al Khalil berati tujuh, tetapi pendapat Al @azzaz banyak 
disepakati oleh para ahli tafsir berdasarkan firman Allah -x Jana P- 2s 


e—« “karena itu tetaplah dia (yusuf) dalam penjara selama beberapa 
tahun”, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi dengan sanad shahih, 
“Sesugguhnya kaum Ouraisy pernah mengucapkan kata tersebut kepada 
Abu Bakar.” dan juga riwayat dari Ath-Thabari dengan sanad marfu'. 

9 pu (enam puluh) 

Tidak terjadi perbedaan kata s i—. pada sanad dari Abu Amir 
syaikh Imam Bukhan. Lam halnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Abu Awanah melalui sanad Bisyr bin Amru dari Sulaiman bin Bilal, 
yaith da— 3 pe “ » An 3 Aan (enam puluh atau tujuh puluh). Demikian 
pula terjadi keraguan dalam riwayat Imam Muslim dari jalur sanad Suhail 
bkin Abi Shalih dari Abdullah bin Dinar. Adapun hadits riwayat Ashkab 
sunan Ats-Tsalats dari jalur Suhail menyebutkan, ox. Akan tanpa ada 
keraguan. Abu Awanah dalam salah satu riwayatnya menyebutkan -. 
Dia (enam puluh enam) atau Dab se (tujuh puluh tujuh). 

Imam Baihagi lebih menguatkan riwayat Bukhari, karena 
menurutnya Sulaiman bin Bilal tidak ragu dalam mengucapkan angka 
tersebut. pendapat ini masih dapat dikritik mengingat Bisyr bin Amru 
dalam riwayatnya sempat mengalami keraguan, namun kemudian beliau 
meyakinkan kembali angka tersebut. Sedang riwayat Tirmidzi yang 
menyebutkan angka enam puluh empat adalah riwayat yang cacat, tapi 
sebenarnya riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat Bukhar!., 
Adapun upaya untuk menguatkan pendapat yang menyatakan “tujuh 
puluh,” sebagaimana disebutkan Hulaimi dan Iyad adalah berdasarkan 


86 — FATHUL BAARI 


banyaknya perawi yang dapat dipercaya, tetapi Ibnu Shalah menguatkan 
pendapat yang menyebutkan bilangan (angka) yang lebih sedikit, karena 
yang lebih sedikit adalah yang diyakmi. 

Arti kata 1x4 adalah potongan, tapi maksud kata tersebut adalah 
cabang, bagian, atau perangai. 

Secara etimologi #—5di berarti perubahan yang ada pada diri 


seseorang karena takut melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan 
aib. Kata tersebut juga berarti meninggalkan sesuatu dengan alasan 
tertentu, atau adanya sebab yang memaksa kita harus meninggalkan 
sesuatu. Sedangkan secara terminologi, berarti perangai yang mendorong 
untuk menjauhi sesuatu yang buruk dan mencegah untuk tidak mem- 
berikan suatu hak kepada pemiliknya, sebagaimana diriwayatkan dalam 
sebuah hadits, “Malu itu baik keseluruhannya." 

Apabila dikatakan, bahwa sesungguhnya sifat malu merupakan 
insting manusia, lalu bagaimana bisa dikategorikan sebagai cabang dari 
jiman? Jawabnya, bahwa malu bisa menjadi insting dan bisa menjadi 
sebuah prilaku moral, akan tetapi penggunaan rasa malu agar sesuai 
dengan jalur syariat membutuhkan usaha, pengetahuan dan niat, maka 
dari sinilah dikatakan bahwa malu adalah bagian dari iman, karena malu 
dapat menjadi faktor stimulus yang melahirkan perbuatan taat dan 
membentengi diri dari perbuatan maksiat. Dengan demikain tidak 
dibenarkan kita mengatakan, “Ya tuhan aku malu untuk mengucapkan 
kata kebenaran atau malu untuk melakukan berbuatan baik,” karena 
yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat. 

Apabila ada pendapat yang mengatakan, “Kenapa hanya malu 
yang disebutkan?” Jawabnya, karena sifat malu adalah motivator yang 
akan memunculkan cabang iman yang lain, sebab dengan mafu seseorang 
merasa takut melakukan perbuatan yang buruk di dunia dan akhirat, 
sehingga malu dapat berfungsi untuk memerintah dan mengtindari atau 
mencegah. | 


Pelajaran Yang dapat diambil 
Ibnu Iyad berpendapat, “Semua orang telah berusaha untuk 


menentukan cabang atau bagian iman dengan 1jtihad. Karena menentukan 
hukumnya secara pasti sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi tidak berarti 
keimanan seseorang akan cacat bila tidak mampu menentukan batasan 
tersebut secara terperinci.” 


FATHUL BAARI — 87 


Orang-orang yang mencoba menghitung semua cabang tersebut 
tidak menemukan suatu kesepakatan, tetapi yang mendekati kebenaran 
adalah metode yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban. Namun hal itu tidak 
menjelaskannya secara rinci, hanya saja saya telah meringkas apa yang 
mereka paparkan dan apa yang saya sebutkan, bahwa iman terbagi 
menjadi beberapa cabang, yaitu: 

1. Perbuatan hati, termasuk keyakinan dan niat. Prilaku hati ini 
mencakup 24 cabang, yaitu: iman kepada dzat, sifat, keesaan dan 
kekekalan Allah, yman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul, gadha dan 
gadar, hari Akhir, termasuk juga alam kubur, hari kebangkitan, 
dikumpulkannya semua orang di padang mahsyar, hari perhitungan, 
perhitungan pahala dan dosa, surga dan neraka. Kemudian kecintaan 
kepada Allah, kecintaan kepada sesama, kecintan kepada nabi dan 
keyakinan akan kebesarannya, shalawat kepada Nabi dan 
malaksanakan sunnah. Selanjutnya keikhlasan yang mencakup 
meninggalkan riba, kemuna-fikan, taubat, rasa takut, harapan, syukur, 
amanah, sabar, ridha terhadap gadha, tawakkal, rahmah, kerendahan 
hati, meninggalkan kesombongan, iri, dengki dan amarah. 


2. Perbuatan lisan yang mencakup tujuh cabang keimanan, yaitu 
melafalkan tauhid (mengesakan Allah), membaca Ai Our'an, 
mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, doa, dzikir dan istighfar 
(mohon ampunan) dan menjauhi perkataan-perkataan yang tidak 
bermanfaat. 


3. Perbuatan jasmani yang mencakup tiga puluh delapan cabang iman, 
dengan rincian sebagai berikut : 


a). Berkenaan dengan badan, ada lima belas cabang, yaitu: bersuci dan 
menjahui segala hal yang najis, menutup aurat, shalat wajib dan sunnah, 
zakat, membebaskan budak, dermawan (termasuk memberi makan dan 
menghormati tamu), puasa wajib dan sunnah, haji dan umrah, thawaf, 
Ptikaf, mengupayakan malam gadar Uailatul gadar), mempertahankan 
apama seperti hijrah dari daerah syirik, melaksanakan nadzar dan 
melaksanakan kafarat. 


b). Berkenaan dengan orang lain, ada enam cabang, yaitu iffah (menjaga 
kesucian diri) dengan melaksanakan nikah, menunaikan hak anak dan 


88 —FATHUL BAARI 


keluarga, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, silaturrahim, taat 
kepada pemimpin dan beriemah lembut kepada pembantu. 


c). Berkenaan dengan kemaslahatan umum, ada tujuh belas cabang, yaitu 
berlaku adil dalam memimpin, mengikuti kelompok mayoritas, taat 
kepada pemimpin, mengadakan ishlah (perbaikan) seperti memerangi 
para pembangkang agama, membantu dalam kebaikan seperti amar 
ma ruf dan nahi munkar, melaksanakan hukum Allah, jihad, amanah 
dalam denda dan hutang serta melaksanakan kewajiban hidup berte- 
tangga. Kemudian menjaga perangai dan budi pekerti yang baik dalam 
berinteraksi dengan sesama seperti mengumpulkan harta di jalan yang 
halal, menginfakkan sebagian hartanya, menjauhi foya-foya dan meng- 
hambur-hamburkan harta, menjawab salam, mendoakan orang yang 
bersin, tidak menyakiti orang lain, serius dan tidak suka main-main, serta 
menyingkirkan duri di jalanan. Demikianlah semua cabang keimanan 
tersebut yang jumlahnya kurang lebih menjadi enam puluh sembilan 
cabang. Pembagian ini dapat dijumlahkan menjadi tujuh puluh sembilan 
cabang bila sebagian cabang di atas diperincikan kembali secara men- 
detail. 

Dalam riwayat Muslim ditemukan tambahan kalimat, Y) 8 Y ww! 


Ja — su 51 Last, M (yang tertinggi adalah kalimat laa ilaaha 


allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan). 
Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkatan antara satu cabang 
iman dengan cabang lainnya. 


4, ORANG MUSLIM ADALAH ORANG YANG 
MENYELAMATKAN ORANG ISLAM DARI LISAN 
DAN TANGANNYA 


Ia ale AN la GA Se AAA Gan aib aj dl aa au 


ma. DAA sala Ia yakin! lis Oya MA JB 
BU 3 


FATHUL BAARI — 89 


10. Dari Abdullah bin Amru RA dari Nabi SAW bersabda, “Orang 
muslim itu adalah orang yang menyelamatkan semua orang Islam dari 
bencana akibat ucapan dan perbuatan tangannya. Dan orang muhajir 
adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah." 


Keterangan Hadits: 

Al Khaththabi mengatakan bahwa muslim yang paling utama 
adalah muslim yang mampu melaksanakan semua kewajibannya untuk 
memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Mungkin juga maksud 
bab ini adalah untuk menunjukkan kriteria seorang muslim yang dapat 
menunjukkan keislamannya, yaitu mampu menyelamatkan kaum musti- 


min dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan tangannya. Atau 
mungkin juga merupakan dorongan bagi seorang muslim untuk berlaku 
dan berbudi pekerti yang baik kepada Tuhannya, karena apabila seorang 
muslim berlaku baik terhadap sesamanya, maka sudah barang tentu ia 
berprilaku baik kepada Tuhannya. 

Ada pengecualian dalam hadits di atas, yaitu memukul dengan 
tangan untuk melaksanakan hukuman terhadap orang muslim yang 
berhak menerimanya, sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. 

Lain halnya dengan ucapan yang mengandung ejekan atau 
menguasai hak orang lain secara paksa, kedua prilaku tersebut termasuk 
bencana lidah dan tangan yang harus dihindari oleh seorang muslim. 

Ada dua macam bentuk hijrah, yaitu : 

1. Hijrah zhahirah, yaitu pergi meninggalkan tempat untuk menghindari 
fitnah demi mempertahankan agama. 

2. Hijrah bathinah, yaitu meninggalkan perbuatan yang dibisikkan oleh 
nafsu amarah dan syetan. 


Seakan-akan orang-orang yang berhijrah diperintahkan seperti 
itu, agar hijrah yang mereka lakukan tidak hanya berpindah tempat saja, 
tetapi lebih dari itu, mereka benar-benar melaksanakan perintah syariat 
dan meninggalkan larangannya. Memang orang yang meninggalkan apa 
yang dilarang oleh Allah berarti ia telah melaksanakan hakikat hijrah. 


90 — FATHUL BAARI 


5. BAGAIMANAKAH ISLAM YANG PALING BAIK? 


3 


PA 4 HNNGNI SETU eN SN ENAPNNI PELGNN TE SEA ANN SEN Te fa. 
ag SU Ia Ogah AL LA Ju 


1l- Dari Abi Musa berkata, “Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimanakah Islam yang paling afdhal itu? Nabi menjawab, “Seorang 
muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari bencana akibat 
perbuatan lidah dan tangannya. ” 


Keterangan Hadits: 
Apabila ada pertanyaan. “Kata ——-Y! di sini adalah memakai 


bentuk singular (tunggal), sedang kata yang datang setelah kata P' harus 


berbentuk plural.” Maka jawabnya, bahwa dalam hadits ini ada bagian 
kata yang dihapus, karena kalimat yang sebenarnya adalah, ILY S3 &. 


Pengertian seperti ini diperkuat dengan adanya riwayat muslim yang 
menggunakan redaksi, al Sial Gi ' (orang-orang Islam bagaimanakah 


yang paling afdhal). Jika kedua redaksi di atas diformulasikan, maka 
keutamaan seorang muslim akan dapat dicapai dengan melakukan salah 
satu dari sifat atau hal-ha! yang disebutkan dalam hadits tersebut. 
Pengertian seperti ru menjadi lebih baik dari pengertian yang 
dikemukakan oleh sejumlah penyarah yang menyatakan bahwa maksud 
pertanyaan dalam hadits ini adalah, Ly Il—ar 3 s, Menurut kami, 


pengertian seperti inilah yang paling tepat, karena dengan pengertian 
seperti ini akan timbul pertanyaan lain, seperti menanyakan tentang 
“karakter Islam yang utama”, tetapi dijawab dengan orang yang 
mempunyai karakter tersebut. Apakah hikmah dari bentuk pertanyaan 
dan jawaban seperti ini? Jawabnya, mungkin bentuk pertanyaan seperti 
ini mengikuti gaya bahasa Al Our'an, sebagaimana firman Allah, 
“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan? 
Jawablah, “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 
kepada ibu bapak, kaum kerabat.” 


FATHUL BAARI — 91 


Dengan pengertian seperti itu, kita tidak lagi membutuhkan 
penakwilan. Jika karakter kaum muslimin yang berhubungan dengan 
Islam lebih utama dari. sebagian karakter yang lain, maka tampak jelas 
bagi kita korelasi hadits ini dengan hadits sebelumnya yang disebutkan 
Imam Bukhari tentang perkara iman, dimana beliau menyebutkan bahwa 
iman dapat bertambah dan berkurang, karena iman dan Islam merupakan 
dua sinonim yang sama. 


6. MEMBERI MAKAN ADALAH PERANGAI ISLAM 


TN 7 Pe io “3 a- AN “ 0. 0? NN Han 
—le AN ato ai dlu Very OLS ALI Op) yreb op Ml Aap 


na bt La Ttm an 
ja SE pa 3 pala mela JG 55 PLAY es eng 
bp 


12- Dan Abdullah bin Umar katanya, “Seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasul, dia berkata, “Islam bagaimanakah yang lebih utama?” Nabi 
menjawab, “Memberi makan (orang-orang miskin), mengucapkan salam 
kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal.” 


Setelah Imam Bukhari memaparkan hadits tentang cabang- 
cabang iman yang diintisarikan dari Al Our'an dan Sunnah, beliau me- 
lanjutkan pada bab-bab selanjutnya untuk memaparkan pembahasan in: 
agar lebih jelas lagi. Maka dengan sengaja beliau memberi judul pada 
bab ini dengan “memberi makan” bukan “Islam bagaimanakah”. Hai itu 
menunjukkan adanya perbedaan kedua bahasan tersebut seperti yang kita 
lihat dari perbedaan pertanyaan yang ada dalam redaksi haditsnya. 

Laki-laki yang bertanya dalam hadits di atas tidak disebutkan 
namanya, tetapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Abu Dzarr, 
sedang dalam riwayat Ibnu Hibban adalah Hanik bin Yazid, orang tua 
Syuraikh. 


92 — FATHUL BAARI 


gai IN sd (Islam bagaimanakah yang lebih utama). Pertanyaan 
ini sama dengan hadits sebelumnya, lalu kenapa ada dua pertanyaan yang 
sama dalam dua hadits tersebut sedang jawabannya berbeda? Al Karmani 
menjawab, “Sebenarnya kedua jawaban itu tidak berbeda, karena mem- 
beri makan berarti selamat dari bencana yang diakibatkan oleh tangan, 
dan mengucapkan salam berarti selamat dari bencana yang diakibatkan 
oleh lisan. Mungkin jawaban yang berbeda mi karena adanya pertanyaan 
yang berbeda tentang keutamaan suatu perbuatan atas perbuatan yang 
tain. 

Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan makna afdhal (lebih utama) 
dan &hair (baik). Menurut Al Karmani, kata afdha! berarti yang paling 
banyak pahalanya, sedang kata khair berarti manfaat, jadi kata yang 
pertama adalah berkenaan dengan kuantitas sedang pertanyaan kedua 
berkenaan dengan kualitas. Tapi menurut pendapat yang masyhur, bahwa 
pertanyaan yang sama dalam dua hadits di atas adalah disebabkan per- 
bedaan kondisi penanya dan pendengarnya. Mungkin jawaban dalam 
hadits pertama dimaksudkan memberi peringatan kepada mereka yang 
takut menerima bencana yang diakibatkan oleh tangan atau lisan, maka 
hadiis tersebut memberikan jalan untuk tidak melakukan perbuatan 
tersebut. Sedangkan jawaban yang kedua, adalah memberikan motivasi 
kepada orang yang mengharapkan manfaat dengan perbuatan atau 
perkataan, maka hadits tersebut menunjukkan bentuk konkrit perihal 
tersebut. Dengan demikian disebutkannya dua bentuk atau perangai 
tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan si penanya pada waktu itu agar 
mereka tertarik untuk masuk agama Islam. Disamping itu para sahabat 
pada waktu itu sedang semangat melaksanakan perintah syariat, sehingga 
mereka selalu menanyakan kepada nabi perbuatan apa saja yang dapat 
mendatangkan kebaikan kepada mereka. Hal itu menunjukkan bahwa 
Rasulullah menekankan kedua prilaku tersebut pada awal masuk kota 
Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dari 
Abdullah bin Salam. 

—aat (memberi makan), berarti juga perintah untuk memberi 
makan kepada fakir miskin, termasuk juga menjamu tamu yang datang. 
Demikian pula kata F3 (mengucapkan) juga berarti perintah untuk meng- 
ucapkan (ucapkan). 

27 J p3 (dan yang tidak engkau ketahui) hal ini dimaksudkan 


untuk meninggikan syiar Islam dan menjaga hubungan ukhuwah Islami- 


FATHUL BAARI — 93 


yah, bukan untuk kesombongan dan basa-basi belaka. Apabila ada pen- 
dapat yang menyatakan bahwa konteks kalimat isi masih umum sehingga 
mencakup orang kafir, orang munafik dan arang fasik. Jawabnya, 
memang konteks hadits ini masih umum, tapi hadits ini dikhususkan 
dengan hadits lain yang memberikan larangan. 


94 — FATHUL BAARI 


7. MENCINTAI SAUDARANYA SEBAGAIMANA 
MENCINTAI DIRINYA SENDIRI ADALAH 
SEBAGIAN DARI IMAN 


ai PSU Aap Va lg ed Io 
AI au Aa 


13. Dari Anas RA dari Nabi SAW bersabda, "Tidak: sempurna keimanan 
seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya (sesama 
muslim) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” 


Keterangan Hadits: 
Al Karmani mengatakan, bahwa latazh iman sudah dikemukakan 


pada bab sebelumnya, namun pada bab ini permasalahan yang diangkat 
berbeda dengan permasalahan sebelumnya, dimana pada pembahasan 
sebelumnya disebutkan (memberi makan adalah sebagian dari iman). 
Seakan-akan beliau mengatakan, bahwa kecintaan di sini adalah bagian 
dari iman. 

——EY (tidak sempurna keimanan) orang yang mengaku beriman. 
Pada redaksi hadits yang diriwayatkan Al Mustamli menggunakan kata 
— »&1, Ushaili menggunakan kata “1, sementara Ibnu Asakir, Muslim 


dan Abu Khaitsamah menggunakan kata xx 


Apabila dikatakan, bahwa seseorang yang melaksanakan perintah 
dalam hadits ini (mencintai saudaranya), berarti imannya telah sempurna 
walaupun tidak melaksanakan rukun iman yang lain. Jawabnya, pengerti- 
an seperti ini diambil dari kalimat md! we-Y melihat sifat-sifat yang lain 
bagi seorang muslim. 

Dalam hadits riwayat Tbnu Hibban dijelaskan OX! ii— Xs adu y 
(seseorang tidak akan mencapai nakikat keimanan), maksudnya adalah 


kesempurnaan iman. Tetapi orang yang tidak melakukan apa yang ada 
dalam hadits iri, dia tidak menjadi kafir, 


FATHUL BAARI — 95 


—— ,—i (sampai mencintai) hal ini bukan berarti bahwa tidak 
adanya keimanan menyebabkan adanya rasa cinta. 

——i os C (sebagaimana mencintai diri sendiri) dari kabaikan. 
Kata khair (kebaikan) mencakup semua ketaatan dan semua hal yang 
dibolehkan di dunia dan akhirat, sedangkan hal-hal yang dilarang oleh 
agama tidak termasuk dalam kategori al! khair. Adapun cinta adalah 
menginginkan sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebaikan. 

Imam Nawawi mengatakan, “Cinta adalah kecenderungan 
terhadap sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang dicintat tersebut dapaf 
berupa sesuatu yang dapat dundera, seperti bentuk, atau dapat juga 
berupa perbuatan seperti kesempurnaan, keutaman, mengambil manfaat 
atau menolak bahaya. Kecenderungan di sini bersifat ikhtiyari (kebebas- 
an), bukan bersifat alami atau paksaan. 

Maksud lain dari cinta di sini adalah cinta dan senang jika 
saudaranya mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan, baik dalam hal- 
hai yang bersifat indrawi atau maknawi.” Abu Zinad bim Siraj 
mengatakan, “Secara zhahir hadits ini menuntut kesamaan, sedang pada 
realitasnya menuntut pengutamaan, karena setiap orang senang jika ia 
lebih dari yang lainnya. Maka apabila dia mencintai saudaranya seperti 
mencintai dirinya sendiri, berarti 1a termasuk orang-orang yang utama.” 

Saya berpendapat, “Imam Iyad juga mengatakan demikian. 
Namun pendapat ini masih berpeluang untuk dikritik, karena maksudnya 
adalah menekankan untuk bersikap tawadhu ' (rendah hati), sehingga dia 
tidak senang untuk melebihi orang lain, karena hal ini menuntut adanya 
persamaan, sebagaimana firman Allah, “Negeri akhirat itu, Kami jadikan 
untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat 
kerusakan di (muka) bumi,” Semua ini tidak akan sempuma kecuali 
dengan meninggalkan perbuatan dengki, iri, berlebihan, kecurangan dar 
lainnya yang termasuk dalam perangai buruk. 


96 — FATHUL BAARI 


8. MENCINTAI RASUL SAW SEBAGIAN DARI 
IMAN 


TAGAR 


TT Panai c 2 2 2 7 “ J3 . 25 gx 2 , non d 
“8 2r, 5 2» 3 Bar 9 nd dg AT “7 
Ay IA ON Sa PAI 


Pa ui 


“nela 


14. Dari Abu Hurairah RA berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, “Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan-Nya tidak 
sempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia lebih mencitai aku 
dari pada kedua orang tuanya dan anaknya. ” 


Keterangan Hadits: 
Maksud bab ini adalah kapan Rasul lebih dicintai, walaupun 


sebenarnya mencintai semua utusan Allah adalah sebagian dari iman, 
akan tetapi kecintaan yang paling besar dikhususkan untuk Nabi 
Muhammad SAW. 

Kalimat dlam —$ SI s (Demi diriku yang berada dalam 
kekuasaan-Nya) adalah ungkapan sumpah. Ungkapan ini menunjukkan 
diperbolehkannya bersumpah terhadap sesuatu, yang penting untuk 
menguatkannya. 

an - 3 (dari kedua orang tua dan anaknya) 

Kata “kedua orang tua” disebutkan terlebih dahulu, karena setiap 
anak pasti mempunyai orang tua dan tidak sebaliknya, setiap orang tua 
mempunyai anak. Sedangkan dalam hadits riwayat Nasa'i dari Anas kata 
“anak” disebutkan terlebih dahulu, hal ini dikarenakan orang tua lebih 
mencinta: anaknya daripada anak mencintai orang tuanya. 


oi 5 Ma An 


nata - oa, ai ) ae | 


FATHUL BAARI — 97 


18. Dari Anas RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Demi diriku 
yang berada dalam kekuasaan-Nya, tidak sempurna keimanan seseorang 
dari kalian, sebelum ia lebih mencintai aku dari pada kedua orang 
nanya, anaknya dan manusia semua. " 

Apabila ada pertanyaan, apakah hawa nafsu masuk dalam kalimat 
“manusia semua”? Jawabnya, hawa nafsu masuk dalam kalimat tersebut, 
jika dilihat secara zhahir. Adapun maksud cinta di sini adalah cinta yang 
berdasarkan kebebasan (memilih) bukan cinta dalam pengertiannya 
sebagai tabiat. Menurut Imam Nawawi, hadits tersebut mengisyaratkan 
masalah rafsu ammarah (nafsu yang cenderung untuk melakukan hal-hal 
yang dilarang) dan nafsu muthmainnah (nafsu yang cenderung melaku- 
kan hal-hai yang baik dan dapat menenangkan hati). Maka orang yang 
nafsu muthmainnahnya lebih dominan dalam dirinya, ia akan lebih 
mencintai Rasulullah, demikian juga sebaliknya dengan orang yang 
dirinya dikuasai oleh nafsu ammarah. 

Hadits imi juga mengisyaratkan keutamaan berfikir, sebab cinta 
yang telah disebutkan di atas dapat diketahui dengan berfikir. Hal itu 
dikarenakan apa yang dicintai dari manusia dapat berupa dirinya atau hal- 
hal lain. Adapun apa yang dicintai dari dirinya, maka ia akan mengingin- 
kan keselamatannya dari berbagai macam penyakit dan bencana, dan 
itulah sebenarnya hakikat yang diinginkan, sedangkan apa yang dicintai 
dari selain dirinya, adalah tercapainya suatu manfaat yang diinginkannya. 
Untuk itu orang yang memikirkan manfaat yang diperoleh dari 
Rasulullah yang telah mengeluarkan dari gelapnya kekufuran menuju 
terangnya cahaya keimanan, maka ia akan mengetahui bahwa manfaat 
yang diperoleh dari Rasulullah akan lebih besar dari pada manfaat yang 
diperoleh dari selainnya. Memang manusia berbeda-beda dalam hal ini, 
tapi tidak diragukan bahwa para sahabat memiliki kecintaan yang 
sempurna terhadap Rasulullah, karena kecintaan tersebut merupakan 
buah dari pengetahuan, dan mereka telah mengetahui hai ini. 

Iman Ourthubi mengatakan, “Setiap orang yang beriman kepada 
nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya iman, maka dirinya tidak 
akan pernah hampa dari rasa cinta kepadanya, meskipun kecintaan 
mereka itu berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang cintanya kepada 
Rasulullah teiah mencapai tingkat yang tinggi, dan sebagian yang lain 
hanya mencapai tingkat yang rendah. Tetapi sebagian besar mereka jika 
disebut nama Rasulullah, maka hasrat mereka untuk melihatnya sangat 
besar, karena menurut mereka melihat beliau sangat berpengaruh 
terhadap diri, keluarga, anak-anak, harta dan orang tua mereka. Maka 


98 — FATHUL BAARI 


tidak jarang kita mendapatkan sebagian mereka yang mengeluarkan 
tenaga, harta dan kemampuannya untuk berziarah ke makam Rasulullah 
dan melihat tempat-tempat sejarah beliau. 


9- MANISNYA IMAN 


SI Sar 23 | ey GI Anas ASI 


AI - 


AI Go ay ai NE La 


16. Dari Anas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tiga perkara yang 
membuat seseorang menemukan manisnya iman, yaitu mencintai Allah 
dan Rasul-Nya melebihi dari pada cinta kepada selain keduanya, 
mencintai orang lain karena Allah, dan sangat benci untuk kembali 
kepada kekufuran, sebagaimana ia membenci untuk dijatuhkan ke dalam 
api neraka.” 


Keterangan Hadits: 
Sesungguhnya manis adalah buah dari pada iman. Untuk itu 


ketika disebutkan bahwa mencintai Rasulullah adalah sebagian dari pada 
iman, maka dijelaskan setelah itu, bahwa cinta tersebut akan 
membuahkan sesuatu yang manis. 

SY 3 dalam ilmu balaghah kalimat ini disebut isti'arah 


takhyiliyyah, yang menyamakan rasa cinta seorang mukmin terhadap 
keimanan dengan sesuatu yang manis. Hadits ini mengisyaratkan tentang 
orang yang sakit dan orang yang sehat. Orang yang sehat akan merasakan 
manisnya madu, sedangkan orang yang menderita sakit kuning misalnya, 
rasa tersebut akan berubah menjadi pahit. Imam Bukhari menggunakan 
bentuk isti arah (pengandaian) untuk menjelaskan naik dan turunnya 


FATHUL BAARI — 99 


keimanan seseorang. Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah mengata- 
kan, bahwa penggunaan istilah “manisnya iman” dikarenakan Allah 
menyamakan iman dengan sebatang pohon, sebagaimana dalam firman- 
Nya, “Perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik.” 
Kalimat dalam firman tersebut adalah kalimat ikhlash (makna yang 
terkandung dalam surah Al Ikhlas), sedangkan pohon tersebut adalah 
dasar keimanan, rantingnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi 
jarangan, daunnya adalah kebaikan yang diperhatikan oleh seorang 
mukmin, buahnya adalah perbuatan taat, dan manisnya buah adalah buah 
yang sudah siap untuk dipetik, karena buah yang siap untuk dipetik 
menunjukkan manisnya buah tersebut. 

2! 5 (lebih cinta kepadanya) 


Imam Baidhawi mengatakan, bahwa maksud cinta di sini adalah 
Cinta yang menggunakan akal. Artinya kecintaan tersebut lebih meng- 
utamakan akal sehat, walaupun harus bertentangan dengan hawa nafsu. 
Seperti orang yang menderita sakit, pada dasarnya enggan untuk minum 
Obat, namun karena akalnya mengatakan bahwa obat adalah alat yang 
dapat menyembuhkan penyakit, akhirnya akal memilih untuk minum 
obat. Pilihan akal inilah yang membuat nafsu -orang sakit tersebut- untuk 
minum obat. Apabila manusia menganggap bahwa larangan dan perintah 
Allah pasti akan mendatangkan manfaat, dan akal pun cenderung 
membenarkan hal tersebut, maka orang tersebut akan membiasakan diri 
untuk melaksanakan semua perintah tersebut. Dengan demikian dalam 
masalah ini secara otomatis hawa nafsu seseorang akan mengikuti 
kemauan akal, artinya kemauan aka! adalah kesadaran akan arti sesuatu 
yang sempurna dan baik. 

Rasul menjadikan tiga perkara tersebut sebagai tanda kesem- 
purnaan iman seseorang, karena jika seseorang telah meyakini bahwa 
sang pemberi nikmat hanya Allah semata, dan Rasululah telah menjelas- 
kan apa yang diinginkan oleh Allah, maka menjadi keharusan bagi 
manusia untuk mengorientasikan semua yang dilakukannya hanya untuk 
Allah semata, sehingga ia tidak menyukai dan membenci kecuali apa 
yang disukai dan dibenci oleh Allah, dan tidak menyukai seseorang 
kecuali hanya karena Allah dan Rasul-Nya. Ia yakin bahwa semua yang 
dijanjikan oleh Allah akan menjadi kenyataan, dengan dernikian dzikir 
kepada Allah dan Rasulnya adalah surga dan kembali kepada kekufuran 
adalah neraka. Hadits ini dibenarkan Allah firman Allah, “Katakanlah 
jika bapak-bapak, anak-anak,” sampai firman, “Lebih kamu cintai dari 


100 — FATHUL BAARI 


pada Allah dan Rasulnya,” kemudian Allah mengancam akan hal 
tersebut dengan janjinya fatarabbashuu (maka tunggulah). 

Makna hadits ini telah mengisyaratkan kepada manusia untuk 
selalu melaksanakan keutamaan dan meninggalkan kehinaan. Ada 
pendapat yang mengatakan, bahwa cinta kepada Allah mencakup dua hal: 


l. Ferdhu : Kecintaan yang mendorong manusia untuk melaksanakan 
segala macam perintah-Nya, meninggalkan segala macam maksiat dan 
ridha kepada ketetapan-Nya. Barangsiapa yang terjerumus dalam 
kemaksiatan, melaksanakan yang diharamkan dan meninggalkan yang 
wajib, maka dia telah lalai dan Jebih mengedepankan hawa nafsunya dari 
pada kecintaan kepada Allah. Orang yang lalai terkadang lebih menyukai 
dan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang mubah. Prilaku ini akan 
melahirkan ketidakpedulian. sehingga orang tersebut akan dengan mudah 
terperosok ke dalam maksiat yang menimbulkan penyesalan. 


2. Sunnah : Membiasakan diri untuk melaksanakan shalat sunnah dan 
berusaha meninggalkan hal-hal yang syubhat. Prilaku orang yang demi- 
kian ini masih sangat Jarang kita temukan. 

Disamping itu termasuk cinta kepada Rasuluilah, adalah tidak 
melaksanakan perintah atau tidak menjauhi larangan kecuali ada cahaya 
penerang dari Beliau, dengan demikian orang tersebut akan selalu 
berjalan di atas jalan yang sudah digariskan. Orang yang mencintai Rasu:! 
pasti akan meridhai syariat yang dibawanya dan berperangai seperti 
akhlaknya, seperti dermawan, mulia, sabar dan rendah hati. Oleh sebab 
itu orang yang berupaya untuk melakukan perbuatan seperti di atas, 
niscaya akan menemukan manisnya iman. 

Syaikh Muhyiddin mengatakan, “Hadits ini mengandung makna 
yang mulia, karena hadits ini merupakan dasar agama, Adapun makna 
“manisnya iman” adalah kelezatan dalam melaksanakan ketaatan dan 
kemampuan menghadap: kesulitan dalam agama, serta mengutamakan 
agama dari pada hal-hal yang berbau keduniaan. Cinta kepada Allah 
dapat dicapai dengan ketaatan dan meninggalkan segala yang melanggar 
aturan-Nya, Konsekuensi seperti jini tetap sama, bila kita mencintai 
Rasul-Nya. “Begitu pula bila kita mencintar Rasul-Nya, konseksuensinya 
tetap sama seperti ini.” 

Kata yang dipakai dalam hadits tersebut adalah “apa saja” bukan 
“siapa saja”, Hal ini berfungsi untuk menekankan bahwa makna hadits 


FATHUL BAARI — 101 


IN umum mencakup semua benda hidup yang mempunyai aka! dan yang 
tidak mempunyai akal. 


Bebas yg sr ola ot, 

Abu Nu'aim menambahkan dalam kitabnya 4/ Musrtahkraj dari 

jalur Sufyan dari Muhammad bin Al Mutsna -guru Imam Bukhari- 

dengan kalimat, — 4 «W si—3! 5 5 (setelah diselamatkan Allah dari 

kekufuran). Redaksi seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari 

melalui jalur yang lain. Kata Ingaadz (diselamatkan) lebih umum dari 

pada kata “ishmah” (dijaga) sejak iahir dalam keadaan Islam atau 

dikeluarkan dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman, sebagaimana 
yang dialami oleh sebagian para sahabat. 


Catatan: 

Semua sanad hadits ini adalah orang Bashrah. Hadits ini menjadi 
dalil akan keutamaan membenci kekufuran. Hadits ini dicantumkan pada 
bab adab dan keutamaan cinta kepada Allah dengan lafazh, 55X 3! 5, 


—a akal 5 bag Pr Si ap Si ce Pa Ci Aa $ Redaksi hadits ini lebih 


lugas, karena hadits ini menyamakan dua perkara, yaitu dilemparkan ke 
dalam api dunia adalah lebih baik dari pada kekufuran. Redaksi hadits 
seperti inilah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i dan Ismail 
dari Oatadah dari Anas. 

Dalam riwayat Imam Nasa'i dari jalur sanad Thalg bin Hubaib 
dari Anas, ditambahkan kata 4 (benci), dengan demikian redaksi 


. - £ kr 14 KN SN Lo. 3 si Et . - “ 
hadits menjadi, &i AA e—a3 Bd uu ly (Mencintai dan membenci 
karena Allah). 


102 — FATHUL BAARI 


10. MENCINTAI KAUM ANSHAR ADALAH TANDA 


KEIMANAN 
SAY 17 JG Kay le JA api tenun 


: Aa jaan Kur Ti . AN 


17. “Dari Anas radhiyallahu “anhu bahwa Nabi SAW bersabda, “Di 
antara tanda-tanda iman adalah mencintai kaum Anshar dan di antara 
tanda-tanda munafik adalah membencinya.” 


Dalam bab yang lalu telah dijelaskan, bahwa di antara tanda- 
tanda iman adalah mencintai sesamanya karena Allah, sedangkan di sini 
Imam Bukhari menyebutkan hadits yang menunjukkan bahwa mencintai 
kaum Anshar juga termasuk salah satu tanda iman, sebab mencintai 
mereka -karena mereka telah menolong Rasulullah- adalah termasuk 
mencintai seseorang karena Allah. Sebenarnya mereka sudah termasuk 
dalam sabda Nabi, “Mencintai seseorang karena Allah,” akan tetapi 
disebutkannya mereka secara khusus dalam hadits in menunjukkan 
adanya perhatian terhadap mereka. 

AL z1 (tanda-tanda iman), Demikianlah penulisan kata tersebut 


yang terdapat dalam semua riwayat, baik dalam shahih Bukhan dan 
Muslim, kitab-kitab sunan, mustakkraj maupun musnad. Kata «! berarti 


“tanda” seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab “PF 'rab 
Al Hadits” karya Abu Al Baga' Al Akbari disebutkan dengan lafazh 
“innahul iiman” yartu dengan menggunakan kata “innahu” dan “al 
Iman” dalam keadaan marfu' Kemudian Abu Al Baga' Al Akbari 
meng 'irabnya dengan mengatakan bahwa kata “inna "berfungsi sebagai 
ta'kid (penguat), kata ganti “hx” adalah sebagai kata ganti keadaan 
“dhamir asyv-sya ni”, sedangkan kata iman adalah sebagai mubtada' 
(subyek) dan kata setelahnya adalah sebagai khabar (predikat). Dengan 
demikian, hadits tersebut mengandung pengertian bahwa yang dinama- 
kan iman adalah mencintai kaum Anshar. 


FATHUL BAARI — 103 


Ha! ini adalah merupakan kesalahan dalam penulisan karena — 
dari segi maknanya- menimbulkan kesan bahwa iman hanya terbatas 
pada mencintai kaum Anshar saja, padahal sebenarnya tidak demikian. 
Ada yang berpendapat bahwa latazh yang masyhur dari hadits ter-sebut 
juga mengindikasikan bahwa iman hanya terbatas pada mencintai kaum 
Anshar saja, demikian pula dengan hadits yang disebutkan oleh Imam 
Bukhari dalam bab “Fadha 'ilul Anshar (keutamaan kaum Anshar)” dari 
Al Barra bim "Azib yang berbunyi, “Tidak ada yang men-cintai golongan 
Anshar kecuali orang yang beriman.” 

Mengenai hadits pertama, dapat ditawab bahwa tanda-tanda (“ala- 
mah) adalah seperti khas#ah (istilah dalam ilmu mantkhig yang berarti ciri 
khusus) yang terdapat dalam beberapa benda dan tidak bisa diterapkan 
sebaliknya. Kita juga dapat menerima dakwaan adanya pembatasan 
tersebut, akan tetapi bukan secara hakiki melainkan hanya sebagai pene- 
kanan pada maknanya saja. Atau bisa jadi pembatasan itu bersifat hakiki, 
akan tetapi dikhususkan bagi orang yang membenci kaum Anshar karena 
mereka telah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Sedang- 
kan mengenai hadits kedua, dapat dijawab bahwa maksud dari hadits ter- 
sebut adalah mencintai kaum Anshar hanya terdapat dalam diri orang 
mukmin. Hal ini sama sekah tidak menunjukkan bahwa orang yang tidak 
mencintai kaum Anshar tidak termasuk orang mukmin, akan tetapi, 
maksudnya adalah bahwa orang yang tidak beriman tidak akan mencinta: 
mereka, 

Apabila ada sebuah pertanyaan, “Apakah orang yang membenci- 
nya termasuk dalam golongan munafik, meskipun ia telah berikrar dan 
percaya kepada Allah?” Maka jawabannya adalah bahwa berdasarkan 
zhahirnya kalimat tersebut memang mengandung pemahaman seperti itu. 
Akan tetapi maksud sebenarnya tidak demikian, karena kata “bughdhun 
(benci)” dalam hadits tersebut memiliki batasan, yaitu jika seseorang 
membenci mereka hanya karena mereka telah memberikan pertolongan 
kepada Rasulullah SAW, maka ia termasuk orang munafik. Penafsiran 
semacam im sesuai dengan hadits yang dikeluarkan oleh Abu Naim dari 
Barra” bim "Azib, “barang siapa yang mencintai Kaum Anshar, maka aku 
akan mencintainya dengan sepenuh hati, dan barang siapa yang mem- 
benci kaum Anshar, maka aku akan membencinya dengan sepenuh hati.” 
Tambahan seperti ini juga terdapat dalam bab “AI Hub (cinta)” seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya. 

Imam Muslim juga telah meriwayatkan dari Abu Sa'id secara 
marfu' (dinisbatkan kepada Rasul) dengan lafazh, “Tak ada seorang 


104 — FATHUL BAARI 


mukmin pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang membenci 
kaum Anshar," dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, “mencintai 
kaum Anshar adalah keimanan dan membenci mereka adalah kemunafi- 
kan” Ada kemungkinan kata tersebut disebutkan dengan fungsi sebagai 
peringatan (fakdzir), sehingga yang dimaksud bukanlah makna zhahirnya 
dan oleh karena itu iman yang ada tidak digantikan dengan kekafiran 
yang merupakan kebalikar, tapi dengan kemunafikan yang mengisyarat- 
kan bahwa janji dan ancaman tersebut ditujukan kepada orang yang 
menampakkan keimanannya. Sedangkan yang menampakkan kekafiran 
tidak termasuk dalam apa yang dimaksud, karena yang dilakukannya 
lebih keras dari itu. 

—.2a!Y| merupakan bentuk jamak (plural) dari kata '-C atau Le! 


yang berarti “penolong.” Huruf Jam dalam kata tersebut berfungsi untuk 
menunjukkan arti yang telah diketahui, maksudnya adalah para penolong 
Rasulullah. Mereka adalah suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya 
dikenal dengan Ibnay Oailah atau dua anak Oailah yang merupakan 
nenek moyang mereka. Kemudian Rasulullah SAW menamakannya 
dengan “Anshar”, sehingga kata tersebut menjadi sebutan bagi mereka. 
Nama ini juga digunakan untuk menyebut keturunan, sekutu dan peng- 
ikut mereka. Pemberian gelar agung tersebut dikarenakan mereka telah 
memberikan pertolongan yang lebih besar kepada Rasulullah SAW dan 
para pengikutnya (Muhajirin)/ dari pada kepada kabilah-kabilah lainnya, 
Mereka menolongnya dengan jiwa, harta dan bahkan mereka mendakhulu- 
kan kepentingan kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. 
Perbuatan mereka ini menyebabkan mereka dimusuhi oleh 
kabilah-kabilah Arab maupun non-Arab dan juga menimbulkan ke- 
dengkian dalam diri kabilah-kabilah tersebut. Permusuhan dan kedengki- 
an Iri sebenarnya disebabkan karena kebencian kepada mereka. Oleh 
karena itu, Rasulullah S4W memperingatkan kepada manusia agar tidak 
membenci kaum Anshar akan tetapi harus mencintainya, bahkan Rasu- 
lullah menjadikan hal itu sebagai tanda keimanan atau kemunafikan de- 
ngan maksud untuk mengingatkan akan keutamaan dan kemuliaan kaum 
Anshar. Bahkan orang yang ikut serta dalam apa yang mereka perbuat, 
juga masuk dalam keutamaan mereka yang disebutkan di atas. Ditemu- 
kan dalarn shahih Muslim dari Ali, bahwa Nabi berkata kepadanya, 
“Tidak ada yang mencintaimu kecuali orang mukmin dan tak ada yang 
membencimu kecuali orang munafik” Hadits ini disampaikan di depan 
para sahabat yang menunjukkan kesetaraan mereka dalam kemuliaan 


FATHUL BAARI — 105 


karena kontribusi yang mereka berikan kepada agama. Pengarang Al 
Mafhum berkata, “Perang yang terjadi di antara mereka bukan karena hal 
ini, akan tetapi dikarenakan suatu perkara yang menyebabkan perse- 
lisihan, oleh karena itu kedua belah pihak tidak dapat divonis munafik, 
karena kondisi mereka pada saat itu adalah seperti hukum 2 orang 
mujtahid dalam berijtihad, yaitu bagi yang benar akan mendapatkan dua 
pahala, sedangkan yang salah mendapatkan satu pahala. 


11. BAB 


3 SA YA Ia IS AU op ala Ip BO 
as Spy IE ala le ah Ko dh Ja oa 
WHY en du Kakan ira 
aki Yy Sena Sani ai Oops Spa PU Yo SAY 
EU ra Me dan Te Ibn 


Pai - 


DL AU Ia IE ag IS ai Td Hp 
PE TENAA PA TE NE TANI Ily AIA Un al aa 3 3 


18, “Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu "anhu -salah seorang yang 
mengikuti perang Badar dan salah seorang utusan dalam pertemuan 
'Agabah bahwa Rasulullah SAW sedang dikelilingi oleh para sahabatnya 
dan beliau bersabda, “Berbaiatlah (berjanji) kalian semua kepadaku 
untuk: I- Tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, 2- Tidak 
mencuri, 3- Tidak berzina, 4- Tidak membunuh anak-anakmu, S5- Tidak 
membuat fitnah di antara kalian, 6- Tidak durhaka terhadap perintah 
kebaikan. Barang siapa yang menepati perjanjian itu maka ia akan 


106 — FATHUL BAARI 


diberi pahala oleh Allah dan barangsiapa yang melanggar salah satu 
dari perjanjian itu, maka ia akan dihukum di dunia ini. Hukuman itu 
menjadi kaffarah (tebusan) baginya, dan barang siapa yang melanggar 
salah satunya kemudian ditutup oleh Allah, maka perkaranya terserah 
kepada Allah. Jika Dia berkehendak untuk mengampuninya, maka akan 
diampuni dan jika Dia berkehendak untuk menghukumnya, maka Dia 
akan menghukumnya.” 


Keterangan Hadits: 
Dalam riwayat kita ini, dituliskan kata “Bab” tanpa disertai nama 


judulnya, sedangkan dalam riwayat Al Ushaili tidak dituliskan sama 
sekali baik “Bab” tersebut maupun judulnya karena —menurutnya- hadits 
ini termasuk dalam bab sebelumnya. Demikian pula dalam riwayat kita, 
hadits tersebut berkaitan dengan bab sebelumnya, karena kata “Bab "jika 
tidak disertat dengan judulnya, maka menunjukkan bahwa hadits yang 
terdapat di dalamnya termasuk dalam pembahasan bab sebelumnya, dan 
metode ini banyak dipakai oleh pengarang kitab fikih. 

Adapun korelasi antara hadits ini dengan hadits sebelumnya, 
bahwa dalam hadits yang lalu telah disebutkan kata “A4! Anshar” 
sedangkan dalam hadits ini dijelaskan tentang sebab penamaan mereka 
(suku Aus dan Khazraj) dengan nama “Al Anshar”. Hal itu berkaitan erat 
dengan malam “Agabah dimana mereka mengadakan kesepakatan ber- 
sama Rasulullah SAW di Agabah yang berada di Mina pada saat musim 
haji sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab sirah nabawiyah 
(sejarah Nabi). Imam Bukhari juga menyebutkan hadits ini dalam bab 
lain yaitu bab “man syahida badran (bab orang yang mengikuti perang 
Badar)” karena dalam hadits tersebut disebutkan, “salah seorang yang 
mengikuti perang Badar”, dan juga dalam bab “wufud ai-anshar (para 
utusan kaum Anshar)” karena dalam hadits tersebut disebutkan, “dan 
salah seorang utusan dalam pertemuan “Agabah.” Sedangkan dalam bab 
ini, Imam Bukhari menyebutkannya karena berkaitan dengan hadits se- 
belumnya seperti yang telah kami jelaskan di atas. 

Kemudian dari segi matannya, hadits ini berhubungan dengan 
pembahasan tentang iman dari dua segi, Pertama adalah bahwa 
menghindari larangan termasuk bagian dari iman, seperti halnya melak- 
sanakan perintah, Kedua adalah bahwa hadits tersebut mem-bantah 
pendapat yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar 
adalah termasuk orang kafir dan akan kekal di dalam neraka se- 
bagaimana akan dijelaskan kemudian. 


FATHUL BAARI — 107 


P3 445 JS, (salah seorang yang mengikuti perang Badar), yaitu 


perang yang terjadi di suatu tempat yang bernama “Badar.” Perang ini 
adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulultah dalam 
melawan kaum musyrikm, sebagaimana yang akan kita jelaskan dalam 
bab “Ai Maghazi (peperangan).” 


ang dia abi Io ali Isu, Of (bahwa Rasulullah SAW) 
Kata JG yang ada sebelumnya merupakan khabar (predikat) dari 
kata of yang dihapus dalam riwayat asalnya, karena lafazh » dan yang 


sebelumnya bertentangan. Memang biasanya para pakar hadits dengan 
sengaja menghilangkan kata “gaala,” akan tetapi jika kata tersebut 
disebutkan berulang seperti, “gaala, gaala Rasulullah SAW”, maka 
mereka harus menyebutkan kata tersebut. Hadits ini juga dapat ditemu- 
kan dalam bab “man syahida badran” dengan rangkaian sanad yang 
sama, oleh karena itu agaknya penghapusannya di sini akan berlanjut, 
begitupula dalam riwayat Ahmad dari Abu Yaman dengan rangkaian 
sanad yang sama bahwa Ubadah yang mengabarkan kepadanya. 
1 jas berarti kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 40 
orang. 
3 ya (Berbaiatlah (berjanji| kalian semua kepadaku). Dalam bab 


“wufud anshar” (para utusan kaum Ansharj kalimat tersebut ditambah 
dengan, . &— 1JW (kemarilah dan berjanjilah kepadaku). Penggunaan 
kata with dari kata x5Wjual beli) yang berarti perjanjian adalah termasuk 
bentuk majaz yartu digiaskan dengan transaksi barang seperti dalam 
firman Allah, sx 4 Ob HI mala Dot La SA 

SN NET Y: (tidak membunuh anak-anakmu) 

Muhammad bin Al Ismaili dan yang lainnya berkata, "Hadits ini 
menjelaskan tentang membunuh anak-anak, karena hal itu mengandung 
unsur pembunuhan dan memutuskan tali silaturrahim. Hal ini bertujuan 
untuk menekankan larangan tersebut, karena mengubur anak perempuan 
atau membunuh anak laki-laki: —karena takut lapar- adalah merupakan 
kebiasaan kaum Jahiliyah. Atau bisa saja dikhususkannya penyebutan 
kata tersebut dengan tujuan agar mereka menghindari perbuatan tersebut. 

Olga TH Ys (Tidak membuat fitnah di antara kalian). 


108 — FATHUL BAARI 


Kata Dp berarti kebohongan yang dapat menjadikan pendengar- 
nya tersentak. Kata s'.— (bohong) digunakan secara khusus bagi tangan 


dan kaki, karena mayoritas perbuatan dilakukan dengan menggunakan 
tangan dan kaki yang merupakan alat untuk melakukan secara langsung. 
Oleh karena itu perbuatan yang dihasilkan disebut dengan perbuatan 
tangan. Bahkan ada orang yang dihukum akibat perbuatan mulutnya, tapi 
dikatakan kepadanya, “Ini yang dihasilkan tanganmu.” Kemungkinan 
maksud larangan untuk berbohong di sini adalah jangan berusaha 
membohongi manusia dan saling bersaksi diantara kalian, seperti berkata, 
“Aku berkata seperti ini di depan (dengan saksi) si fulan.” 

Inilah pendapat At Khaththabi, namun yang harus diperhatikan 
dalam pendapat tersebut adalah disebutkannya kata “arju?” (kaki-kaki). 
Al Karamani mengatakan bahwa disebutkannya kata kaki adalah sebagai 
penguat, karena yang dimaksudkan adalah tangan. Artinya disebutkannya 
kata “arfu?” (kaki) jika tidak dikehendaki, maka tidak dilarang. 

Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah apa yang ada 
antara kaki dan tangan yaitu hati, karena apa yang ada dalam hati adalah 
diterjemahkan oleh lidah. Oleh karena itu kata iftira' (bohong) 
dinisbatkan kepada lidah, seakan-akan maknanya adalah jangan kalian 
membohongi seseorang dan mengguncang orang tersebut dengan lidah 
kalian. 

Abu Muhammad bin Abu Hamzah berkata, “Mungkin maksud 
kalimat “baina aidiikum” adalah seketika, sedangkan kata “arjulikum” 
adalah masa yang akan datang, karena berjalan adalah perbuatan yang 
dilakukan kaki. Pendapat lain mengatakan, “Asalnya kata ini 
dipergunakan dalam jual beli wanita. Sebagaimana yang disebutkan oleh 
Al Harawi dalam kitab 4! Gharbiyiin, bahwa yang dijuluki dengan kata 
tersebut adalah wanita yang melahirkan anak dari hasil zina, lalu 
menisbatkan anak tersebut kepada suaminya. Ketika kata ini 
dipergunakan untuk jual beli laki-laki, maka makna kata tersebut 
diperluas kepada selain makna pertama. 

'— as Y, (tidak durhaka) dalam riwayat Al Ismaili disebutkan Y, 


Jo——es: (jangan mendurhakaiku) dan kalimat tersebut sesuai dengan ayat 


diatas, sedangkan kata »,41 maksudnya adalah kebaikan yang berasai 


dari Allah baik berupa perintah maupun larangan. 
35x 5 (terhadap perintah kebaikan) 


FATHUL BAARI — 109 


An-Nawawi berkata, “Kemungkinan maksudnya adalah jangan 
kalian menentangku atau salah seorang pemimpin kalian dalam 
kebaikan.” Maka kata &: sx terikat dengan sesuatu setelahnya. Ada yang 


berpendapat dengan kalimat tersebut Rasulullah SAW mengingatkan, 
bahwa ketaatan kepada makhluk diwajibkan sebatas kebaikan, bukan 
dalam berbuat maksiat kepada Allah. Pendapat semacam ini sesuai 
dengan perintah untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. 

Su 3 "x$ (Barangsiapa yang menepati), maksudnya berpegang 
teguh pada isi perjanjian. 

di de s6 (maka ia akan diberi pahala oleh Allah) 

Kalimat tersebut diucapkan untuk menunjukkan penghormatan, 
karena ketika penyebutan “sumpah” berefek kepada keharusan adanya 
balasan, maka menyebutkan ganjaran kepada salah satu di antara kedua 
topik tersebut sangat sesuai. 

Adapun baiasan tersebut, disebutkan dengan menggunakan kata 
“surga” dalam riwayat Ash-Shanabahi dari Ubadah yang terdapat dalam 
kitab shahih Bukhari Muslim. Kemudian penggunaan kata “ala "adalah 
untuk menuntukkan arti “penekanan” bahwa hal tersebut benar-benar 
akan terwujud. Akan tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada Allah tidak 
wajib melakukan sesuatu apapun, maka kata tersebut tidak dapat 
ditafsirkan secara zhahirnya saja. Hal ini akan dijelaskan dalam hadits 
Muadz yang menjelaskan tentang hak Allah atas hamba-Nya. 

Jika ada pertanyaan, “Mengapa hadits ini hanya menyebutkan 
tentang larangan saja dan tidak menyebutkan perintah?” Maka 
jawabnya, bahwa Rasulullah tidak mengabaikan perintah-perintah 
tersebut, akan tetapi beliau menyebutkannya secara globa! dalam 
sabdanya asi Y, (tidak durhaka) karena maksud durhaka, adalah tidak 
melaksanakan perintah. Adapun hikmah disebutkannya larangan yang 
tidak disertai perintah adalah karena meninggalkan larangan lebih mudah 
dari pada melakukan suatu perbuatan, atau karena menghindari kerusakan 
lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, atau juga 
meninggalkan kejelekan lebih dianjurkan sebelum melakukan kebaikan. 
EL Wih Mel 43 (barangsiapa yang melanggar salah satu dari 
perjanjian itu maka ia akan dihukum), Imam Ahmad menambahkan 
dalam riwayatnya dengan lafazh « sehingga menjadi ws S3 Ta oli ng 


Li - EF, 
ti 


110 — FATHUL BAARI 


AN (menjadi tebusan) Imam Ahmad menambahkan derigan kata 


“Jahu” (baginya). Imam Bukhari dalam bab “masyi 'ah (kehendak)” juga 
menambahkan kata s3 dan kata seb, (pembersih dari dosa). An-Nawawi 


berkata, “Hadits ini dikhususkan dengan firman Allah, “Sesungguhnya 
Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan-Nya.” Oleh karena 
itu, orang murtad yang dibunuh dalam kondisi murtad, maka 
pembunuhan itu bukan merupakan kafarat baginya. Menurut saya, 
pendapat ini disebabkan karena kalimat, &— J5 Ih (salah satu dari 


perjanjian itu) jelas-jelas mencakup seluruh yang disebutkan. 

Ada yang berpendapat bahwa yang disebutkan adalah selain 
perbuatan syirik, karena hadits tersebut ditujukan kepada kaum muslimin. 
Dengan demikian, syirik tidak perlu disebutkan di dalamnya. Hal ini 
diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu 
Asy'asy dari Ubadah, “dan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang 
mengharuskan ia dihukumi dengan hukuman had” karena hukuman yang 
dijatuhkan kepada orang yang berbuat syirik tidak dinamakan had. Akan 
tetapi pendapat tersebut dapat dibantah karena huruf fa' dalam kalimat 
fa man” berfungsi untuk menunjukkan arti “kemudian”, disamping itu 
tidak menutup kemungkinan bahwa Nabi melarang kaum muslimin agar 
tidak berbuat syirik. Sedangkan istilah had hanyalah merupakan istilah 
modern saja. Maka pendapat yang benar adalah pendapat Imam Nawawi. 

Ath-Thibi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syirik 
adalah syirik kecil, yaitu riya. Hal ini diperkuat dengan disebutkannya 
kata “syai'an (sesuatu)” dalam bentuk nakirah (indefimite), sehingga 
maksudnya adalah syirik dalam bentuk apapun. Pendapat ini dibantah 
karena Allah jika menyebut kata "syirik", maka maksudnya adalah lawan 
dari tauhid (mengesakan Aliah), sebagaimana disebutkan dalam banyak 
ayat maupun hadits dengan maksud seperti itu. 

Al (adhi Iyadh berkata, “Sebagian besar ulama berpendapat 
bahwa hudud (hukuman-hukuman) adalah sebagai kafarah (tebusan 
dosa), dan mereka mengambil kesimpulan dari hadits ini. Akan tetapi, 
ada sebagian ulama tidak mengatakannya secara pasti bahwa hudud 
adalah sebagai kafarat. Hal im didasarkan pada hadits Abu Hurairah 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Saya tidak mengetahui apakah hudud 
adalah sebagai kafarat bagi penderitanya atau tidak” Dalam hal ini, 
hadits Ubadah itu memiliki sanad yang lebih kuat dari pada hadits Abu 
Hurairah. Kedua hadits tersebut juga dapat disatukan sehingga tidak 
terjadi kontradiksi, yaitu bahwa hadits Abu Hurairah disampaikan oleh 


FATHUL BAARI — 111 


Rasutullah SAW sebelum Allah memberitahukan tentang hal tersebut, dan 
kemudian setelah itu Allah mengatarinya. 

Saya berpendapat, bahwa hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh 
Hakim dalam kitabnya 4! Mustadrak dan Al Bazzar dari riwayat Ma' mar 
dari Ibnu Ubai Za bi dari Sa'1d Al Magrabi dari Abu Hurairah, dan hadits 
tersebut dinyatakan shahih “ala syarti syaikhani. Kemudian Ahmad telah 
meriwayatkan hadits ini dari Abd Razak dari Ma'mar, hanya saja 
Daruguthri mengatakan bahwa Abd. Razak seorang diri yang 
menyampaikan hadits tersebut. Hisyam bin Yusuf meriwayatkannya dari 
Ma' mar yang kemudian memursalkannya. 

Saya berpendapat hadits tersebut telah dimaushulkan dari Adam 
bin Abi Iyas dari Abi Dzi'bi yang juga diriwayatkan oleh Hakim, 
sehingga riwayat Ma' mar menjadi kuat. Jika hadits tersebut shahih, maka 
penggabungan yang dilakukan oleh Oadhi Iyadh baik sekali. Akan tetapi 
Oadhi Iyadh dan para pengikutnya berpendapat, bahwa hadits Ubadah ini 
disampaikan di Makkah pada malam Agabah ketika Rasulullah sedang 
menerima haji yang pertama di Mma, sedangkan Abu Hurairah memeluk 
Islam setelah 7 tahun dari peristiwa tersebut pada tahun Khaibar, lalu 
bagaimana mungkin haditsnya lebih dahulu dari pada keislamannya?” 

Dalam menjawab pertanyaan itu ada yang berpendapat, 
“Kemungkinan Abu Hurairah tidak mendengarkan hadits tersebut dari 
Rasululiah, akan tetapi dari sahabat lainnya yang mendengar dari 
Rasulullah, dan seteiah itu Abu Hurairah tidak pemah mendengar dari 
Rasulullah bahwa hudud memiliki kafarah (denda) seperti yang didengar 
oleh Ubadah, hanya saja pendapat ini terdapat kekeliruan. 

Saya berpendapat, yang benar adalah hadits Abu Hurairah 
disampaikan lebih dulu daripada hadits Ubadah. Pembaiatan yang 
disebutkan dalam hadits Ubadah tidak terjadi pada alam Agabah, dan 
sesungguhnya teks yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi pada 
malam Agabah adalah riwayat Abu Ishag, yakni bahwa Rasulullah 
berkata kepada kaum Anshar yang hadir, “Aku baiat kalian dengan 
syarat melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak 
kalian.” Mereka pun membaiat beliau dengan syarat tersebut dan agar 
Rasul dan para sahabatnya pindah ke negeri mereka. Kita akan menemui 
kembali hadits Ubadah dalam kitab fitan dan yang lainnya- beliau 
berkata, “Kami pun membaiat Rasulullah untuk mendengarkan dan taat 
dalam kesulitan, kemudahan, kerelaan dan paksaan...” 

Lebih jelas lagi maksud hadits di atas adalah apa yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dari Ubadah, bahwa ketika 


112 — FATHUL BAARI 


terjadi pertemuan antara dia dan Abu Hurairah di hadapan Muawiyah di 
Syam, dia berkata, “Wahai Abu Hurairah, engkau belum bersama kami 
ketika kami membaiat Rasulullah untuk mendengar dan patuh dalam 
aktivitas dan kemalasan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah 
kemungkaran, berkata jujur dan tidak takut kepada celaan di jalan Allah, 
mendukung Rasulullah jika musuh-musuh mendatangi kami serta 
melindungi beliau sebagaimana kami melindungi jiwa, istri dan anak 
kami, dan bagi kami surga. Inilah baiat yang kami lakukan dengan 
Rasulullah,” kemudian dia menyebutkan sisa hadits tersebut, Ath- 
Thabrani memiliki jalur lain dengan lafazh yang mirip dengan riwayat di 
atas. Dengan demikian jelaslah bahwa inilah hal-hal yang terjadi pada 
baiat pertama kemudian muncullah barat-barat lainnya yang akan kita 
kemukakan Insya Allah pada kitab “Ahkam”, termasuk di dalamnya 
hadits tentang baiat ini. 

Yang menguatkan bahwa pembaiatan tersebut terjadi setelah 
Jathu Makkah (penaklukan kota Makkah) adalah turunnya ayat dalam 
surah Mumtahanah yaitu firman Allah, “Hai Nabi, apabila datang 
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji 
setia.” Telah disepakati bahwa ayat ini diturunkan setelah ayat perjanjian 
Hudaibiyah. Adapun yang mendasarinya adalah riwayat Imam Bukhari 
dalam masalah “A/ Hudud” dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Zuhri 
dalam hadits Ubadah, bahwa ketika Rasulullah SAW membaiat mereka, 
beliau membacakan ayat tersebut secara lengkap. Kemudian Imam 
Bukhari dalam tafsir Al Mumtahanah menyebutkan riwayat dari jalur 
yang sama bahwa Rasulullah SAW membaca ayat surah An-Nisaa . 

Menurut riwayat Muslim dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, 
“Kemudian beliau membacakan kepada kami ayat dari surah An-Nisaa' 
dan kemudian Nabi bersabda, “janganlah kalian menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun." 

Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Al Harits bin Fudhail dari Az- 
Zuhri disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apakah kalian tidak 
ingin membaiatku dengan apa yang dilakukan oleh para wanita yaitu 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Dan dalam riwayat 
Thabrani dari jalur lain dari Az-Zuhri dengan sanad yang sama, 
“Kemudian kami pun membai'at Rasulullah sebagaimana yang 
dilakukan oleh para wanita pada hari fathu Makkah (penaklukan 
Makkah).” 

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Asy'asy dari Ubadah 
dalam hadits ini, “Rasulullah mengambil Ganji) dari kami apa yang 


FATHUL BAARI — 113 


diambilnya dari para wanita.” Semua ini merupakan dalil yang jelas 
bahwa bajat tersebut terjadi setelah turunnya ayat di atas, bahkan setelah 
ditaklukkannya kota Makkah, dan semua itu terjadi tak lama setelah 
keislaman Abu Hurairah. Pendapat im diperkuat dengan apa yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dalam kitab sejarahnya dari 
ayahnya dari Muhammad bin Abdurrahman At-Thafawi dari Ayub dari 
Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yang berkata, Rasulullah 
bersabda, “Aku baiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu apapun.” Kemudian dia menyebutkan hadits yang mirip dengan 
hadits Ubadah dan orang-orang dalam sanadnya termasuk golongan yang 
tsigat. 

Ishag bin Rawahah berkata, “Jika shahih rangkaian sanad kepada 
Amru bin Syuaib, maka sanad tersebut seperti Ayub bin Nafi' dari Ibnu 
Umar. Jika Abdullah bin Amru salah seorang yang menghadiri baiat ini 
sedangkan dia bukan termasuk golongan Anshar bahkan keislamannya 
tak lama setelah keislaman Abu Hurairah, maka jelaslah perbedaan antara 
kedua bai'at ini, barat kaum Anshar pada malam Agabah yang terjadi 
sebelum Hijrah dan baiat lain yang terjadi setelah fathu Makkah yang 
disaksikan oleh Abdullah bin Amru yang keislamannya setelah tuyrah. 

Yang mirip dengan riwayat tersebut adalah hadits Jarir yang 
diriwayatkan oleh Thabrani, dia berkata, “kami membaiat Rasulullah 
seperti para wanita membaiatnya,” kemudian dia menyebutkan hadits 
tersebut. 

Keislaman Jarir telah disepakati terjadi setelah keislaman Abu 
Hurairah. Kerancuan yang terjadi berasal dari pernyataan bahwa Ubadah 
bin Shamit menghadiri kedua baiat tersebut. Baiat Agabah adalah 
berfungsi untuk dipuji kemudian dia menyebutkan baiat tersebut —jika 
benar terjadi- merujuk kepada 2 baiat sebelumnya. Ketika dia 
menyebutkan baiat ini dengan menyamakannya dengan baiat para wanita, 
timbullah kesalahpahaman bagi orang yang tidak mengetahui kejadian 
yang sebenarnya. 

Yang sama dengan riwayat tersebut adalah riwayat Ahmad dari 
jalur Muhammad bin Ishag, dari Ubadah bin Walid, dari Ubadah bin 
Shamit, dari ayah dari kakeknya —yang merupakan salah seorang utusan- 
dia berkata, “Kami membaiat Rasulullah dengan baiat perang.” Ubadah 
adalah salah seorang dari 12 orang yang melaksanakan barat Agabah 
pertama yaitu, “seperti baiat para wanita itu dan untuk mendengar dan 
patuh pada saat sulit dan mudah.” (Al Hadits). Hal itu jelas dalam 
penyatuan dua baiat tersebut. Akan tetapi hadits yang terdapat dalam 2 


114 — FATHUL BAARI 


kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) yang akan ditemukan dalam kitab 
ahkam, tidak ditemukan penambahan tersebut. 

Hadits tersebut berasal dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 
Ubadah bin Walid. Faktanya adalah baiat 4arb (perang) terjadi setelah 
baiat Agabah, karena peperangan dalam Islam disyariatkan setelah 
hijrah. Dengan demikian riwayat Ibnu Ishag dapat ditakwilkan dengan 
merujuk apa yang disebutkan tadi. Riwayat tersebut mencakup 3 baiat, 
yaitu balat Agabah yang telah disebutkan dengan jelas dalam riwayat 
Ubadah yang diriwayatkan oleh Ahmad yang terjadi sebelum 
diwajibkannya peperangan. 

Yang kedua adalah baiat harb yang akan dijumpai dalam kitab 
Jihad yaitu berjanji untuk tidak akan lari dari peperangan. Yang ketiga 
baiat nisa (para Warita) atau yang seperti baiat nisa”. Yang benar bahwa 
penjelasan tentang hal tersebut merupakan kesalahan dari beberapa 
perawi. Wallahu A'lam, 

Penjelasan yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ishag dari Ubadah 
bahwa barat Agabah seperti baiat nisa' dapat dibantah, karcna telah 
disepakati bahwa baiat tersebut terjadi sebelum turunnya ayat (nisa”). Hal 
yang semisal juga ditemukan dalam Shahihain dari jalur Ash-Shanabahi 
dar: Ubadah yang berkata, “Aku adalah salah seorang utusan yang 
membaiat Rasulullah.” Kemudian dia berkata, “Kami baiat Rasulullah 
untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun." 

Jelaslah bahwa hadits ini merupakan penggabungan dari dua baiat 
di atas, hanya saja maksudnya sebagaimana yang saya sebutkan yaitu, 
“Aku adalah salah seorang utusan yang membaiat —pada malam 
Agabah— untuk melindungi dan mendukung beliau,” serta yang berkaitan 
dengan perkataan tersebut. Kemudian dia berkata —— LK (kami 


membalatnya), maksudnya pada lain waktu. Hal tersebut diisyaratkan 
oleh penggunaan “waw athifah" dalam kalimatnya, “XL J8, (Dan dia 
berkata, “kami bai'at beliau...”). 

Hendaknya anda mengembalikan riwayat yang mengindikasikan 
bahwa baiat tersebut terjadi pada malam Agabah kepada ta'wil ini, 
karena kita tidak menemukan adanya pertentangan antara kedua hadits di 
atas, yaitu hadits Abu Hurairah dan hadits Ubadah bin Shamit. Dengan 
demikian tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa hudud memiliki 
kafarah. Yang patut untuk diketahui, Ubadah bin Shamit bukan satu- 
Satunya yang meriwayatkan makna tersebut, akan tetapi Ali bin Abi 
Thalib pun meriwayatkannya dalam riwayat At-Tirmidzi dan dishahihkan 


FATHUL BAARI — 115 


oleh Hakim, dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, “barangsiapa yang 
melaksanakan dosa kemudian mendapatkan balasan di dunia, maka 
Allah Maha Mulia dan Pemurah untuk menjatuhkan hukuman tersebut 
kedua kalinya di akhirat.” 

Kemudian dalam riwayat Ath-Thabrani dengan rangkaian sanad 
yang hasan dari hadits Abu Hamimah Al Jahimi dan riwayat Ahmad dari 
hadits Khuzaimah bin Tsabit dengan sanad hasan, “Barangsiapa yang 
berbuat dosa dan diberi hukuman (di dunia), maka hukuman tersebut 
merupakan kafarah baginya.” Kemudian dari Ath-Thabram dari Ibnu 
Amru, “Seseorang yang diberi balasan atas dosanya berarti ia telah 
diberi oleh Allah kafarah terhadap dosa tersebut.” 


5,» (Maka ia akan dihukum). Ibnu Tin berkata, “Maksud 


hukuman di sini adalah hukuman potong tangan dalam kasus pencurian 
dan hukuman cambuk atau rajam (dilempari batu) dalam kasus zina. 
Sedangkan dalam kasus membunuh anak kecil tidak terdapat hukuman 
yang pasti, akan tetapi dapat dianalogikan dengan membunuh jiwa. 
Sebagaimana dalam riwayat Shanabahi dari Ubadah yang berkaitan 
dengan hadits ini, “Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah kecuali dengan yang hag” akan tetapi hukuman dalam hadits “fa 
'uugiba bihi” bersifat umum dan tidak hanya terbatas pada hukuman had 
ataupun ta 'zir. ” Ini adalah pendapat Ibnu Tin. 

Diriwayatkan dari Al Gadhi Ismail dan yang lainnya bahwa 
membunuh seorang pembunuh adalah tindakan preventif bagi orang lain. 
Sedangkan di akhirat nanti, tuntutan dari orang yang terbunuh akan tetap 
ada, karena ia belum mendapatkan haknya. Dalam hal ini, saya 
berpendapat bahwa orang yang terbunuh telah mendapatkan haknya, lalu 
hak apalagi yang belum terpenuhi? Karena orang yang terbunuh secara 
zhalim, dosanya telah diampuni dengan pembunuhan tersebut. 
Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang disahihkan oleh Ibnu 
Hibban dan yang lainnya, “Sesungguhnya pedang adalah penghapus 
kesalahan.” Diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, 
“Vika terjadi pembunuhan maka segala (dosanya) terhapus.” Dalam 
riwayat Al Bazzar dari Aisyah disebutkan secara marfu' “seseorang 
yang terbunuh, maka akan dihapus dosanya. "Jika tidak karena terbunuh, 
maka dosanya itu tidak akan terhapus. 

Kemudian jika hukuman had diberikan kepada pembunuh hanya 
untuk tujuan preventif saja, lalu mengapa pengampunan kepada 
pembunuh juga disyariatkan? Apakah termasuk dalam hukuman tersebut 


116 — FATHUL BAARI 


musibah dunia, seperti sakit dan lainnya? Dalam hal ini masih 
diperselisihkan. Karena Sabda Rasul, “Barangsiapa yang tertimpa 
sesuatu darinya kemudian Allah, menghapusnya” maka musibah tidak 
menghilangkan apa yang ditutup oleh Allah. Akan tetapi dalam banyak 
hadits disebutkan bahwa musibah dapat menghapus dosa, sehingga ada 
kemungkinan bahwa penghapusan di sini berlaku bagi dosa yang tidak 
memiliki sad (hukuman). 

Dari hadits tersebut dapat disimpuikan, bahwa pelaksanaan had 
(hukuman) dapat menghapus dosa walaupun tanpa diserta: dengan taubat. 
Ini adalah pendapat Jumhur (mayoritas) ulama. Namun sebagian Tabi'in 
mengharuskan adanya taubat, demikian pula pendapat Mu'tazilah yang 
didukung oleh Ibru Hazm, Mereka berargumen kepada pengecualian 


NN 


As 4 ai maka jawabnya, bahwa yang dimaksud disini adalah hukuman 


dunia. 
—D J4 (Maka perkaranya terserah kepada Allah). Al Muzani 


berpendapat bahwa kalimat ini mengandung bantahan kepada kaum 
Khawarij yang mengafirkan seseorang karena telah berbuat dosa dan juga 
bantahan kepada kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa orang fasik 
yang tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka ja akan disiksa. 
Sebab Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hal itu di bawah kehendak 
Allah. At-Thibi berkata, “Kalimat tersebut mengindikasikan larangan 
untuk memvonis seseorang masuk neraka atau surga, kecuali ada nash 
khusus yang menunj jukkan hal tersebut.” 


ena W 1 AE A5 3 (Jika Allah berhendak untuk 


menyiksanya maka Dia akan menyiksanya, dan jika berkehendak untuk 
mengampun: dosanya maka Dia akan mengampuninya) Menurut satu 
pendapat, kalimat tersebut mencakup orang yang bertaubat dan yang 
tidak. Sedangkan menurut jumhur ulama, kalimat tersebut tidak 
mencakup orang yang bertaubat. Oleh karena itu orang yang berbuat 
makar kepada Allah ttdak akan merasa aman, karena ia tidak dapat 
mengetahui apakah taubatnya diterima atau tidak. 

Ada yang berpendapat bahwa untuk mengetahui hal itu, 
dibedakan terlebih dahulu antara orang yang wajib diberi hukuman had 
dan yang tidak wajib. Kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang 
orang yang wajib diberi hukuman had, ada yang berpendapat, bahwa ia 
dapat saja bertaubat secara sembunyi-sembunyi, dan itu sudah cukup 


FATHUL BAARI — 117 


baginya. Sedangkan sebagian orang berpendapat bahwa ja harus 
menghadap seorang imam dan mengakui kesalahannya serta minta 
pelaksanaan had atas dirinya seperti yang dilakukan oleh Ma'iz dan Al 
Ghamidiah. Selain itu ada juga sebagian ulama yang merincikannya, 
yaitu jika ia berbuat dosa secara terang-terangan, maka ia harus bertaubat 
secara terang-terangan pula, begitu pula sebaliknya. 


Catatan: 

Dalam riwayat Shanabah: dari Ubadah ditambahkan Jafazh, 
“jangan merampas,” dan ini yang menjadi datil bahwa baiat tersebut 
tidak dilakukan pada saat itu, karena jihad belum menjadi suatu 
kewajiban pada waktu baiat Agabah. Sedangkan yang dimaksud dengan 
merampas di sini adalah merampas harta sctelah perang. Dalam riwayat 
tersebut juga ditambahkan lafazh, “jika kita melakukan semua itu maka 
kita akan masuk surga.” Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan 
dalam bab wufudul Anshar (utusan Anshar) dari Gutaibah dari Laits 
dengan lafazh, Lah Y, Sebenarnya penulisan kata tersebut keliru, hanya 


saja beberapa orang telah menjadikannya sebagai sandaran dan 
mengatakan, “Secara zhahir riwayat tersebut melarang seseorang untuk 
menjadi gadhi. Akan tetapi, larangan tersebut dibatalkan dengan 
diangkatnya Ubadah radhiallahu anhu menjadi Oadhi di Palestina pada 
masa pemerintahan Umar. Ada yang berpendapat bahwa kata, “bil 
jannah” (dengan surga) berkaitan dengan keputusan atau pengadilan, 
artinya jangan mengadili manusia untuk masuk surga.” Cukuplah riwayat 
Muslim dari Outaibah yang membuktikan kekeliruan tersebut, dan juga 
riwayat Al Ismaili dari Hasan bin Sufyan serta Abi Nu'aim dari Musa 
bin Harun yang keduanya berasai dari Gutaibah. Demikian pula hadits 
tersebut menurut Al Bukhari dalam kitab Ad-Diyaat dari Abdullah bin 
Yusuf dari Al-Laits dalam sebagian besar riwayat. 


12. MENGHINDAR DARI FITNAH MERUPAKAN 
BAGIAN DARI AGAMA 


118 — FYATHUL BAARI 


3 # # 4 KT SS ae No 4? 2.5 NN Ka ” Ga si . 
aa Igay JB JB TANI) AA aah al LP 
Pa ? 2, ” Pt "aan & Pi . 2. “ P3, na - Ta 

Idi SAS Up A3 3 lemah IU POOL Ly elang ME 
3 . $.. Ha: PN Naa 

GPAN Oa Keda  paRN Bag 


19. “Dari Abu Sa'id Al Khudri RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Akan datang suatu masa dimana sebaik-baiknya harta orang muslim 
adalah kambing (biri-biri), Digembalakan di puncak-puncak bukit dan di 
tempat-tempat air hujan — berkumpul — (lembah-lembah). Dia 
menghindarkan agamanya dari bencana. ” 


Keterangan Hadits: 
Sis (akan datang) dalam waktu dekat. 


3 (puncak bukit) atau puncak gunung. 

—ai H3 (tempat-tempat air hujan berkumpul), maksudnya 
adalah dasar lembah. 

—X ”—— (menghindarkan agamanya) Imam Nawawi berkata, 


“Menjadikan hadits ini sebagai dalil pernyataan yang terdapat dalam 
judul bab akan menimbulkan kritikan, karena lafazh tersebut sama sekali 
tidak menunjukkan bahwa menghindari fitnah adalah termasuk bagian 
dari agama, akan tetapi maksud dari hadits tersebut adalah menjaga 
agama.” Kemudian Imam Nawawi melanjutkan perkataannya, “Ketika 
Imam Bukhari melihat bahwa menghindar dari fitnah merupakan upaya 
untuk menjaga agama, maka beliau menyebutnya dengan agama.” Ada 
sebagian ulama yang berkata, “Jika huruf min (dari) dalam hadits tersebut 
menunjukkan arti tab 'idhiyyah (bagian), maka kritikan itu dapat diterima. 
Akan tetapi, jika huruf “min ” tersebut adalah hanya sebagai “ibridaiyyah 
(permulaan kalimat) —sehingga maksudnya, menghindari fitnah adalah 
bersumber dari agama-, maka kritikan itu tidak dapat diterima.” Hadits 
ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang 4! 
Fitan (fitnah atau cobaan) dimana sebenarnya hadits tersebut lebih pantas 
untuk dibahas di sana, dan pembahasan tersebut —Jnsyg Allah- akan 
disampaikan kemudian. 


FATHUL BAARI — 119 


13. Rasulullah bersabda, “Aku Adalah Orang Yang 
Paling Mengetahui tentang Allah.” Makrifat adalah 
Perbuatan Hati Berdasarkan Firman Allah, 


Kb aa PS, 


“Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan oleh sumpahmu yang 
disengaja untuk bersumpah oleh hatimu.” (Os. Al Bagarah (2): 225) 


“ Ina fa anne Ia Sa Pan | a Pa 3 "aana 29 LA Tn naa 


aa 
2 ti 


# 2 £ ea PN aa” $ senang , . 9. , 
f PA Of al Jang Ge ES UJI Oi Un JUAN Ga 
PAN Hap Am ika MU Lag BII Iya maaf La DN Ga 
Ane batagor 
UP AU SALA SUS ON Ja 3 sapna 


20. “Dari Aisyah RA bahwa ia berkata, “Apabila Rasulullah menyuruh 
para sahabatnya, maka beliau akan menyuruhnya untuk mengerjakan 
amalan-amalan yang sanggup mereka kerjakan. Akan tetapi kemudian 
mereka berkata, “Ya Rasulullah, kami ini tidak sepertimu, Allah 
Subhanahu Wa Ta'aala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan 
yang akan datang.” Maka, mendengar ucapan mereka itu, Rasulullah 
SAW marah hingga terlihat tanda kemarahan di wajahnya. Beliau pun 
bersabda, “Sesungguhnya yang paling takwa dan yang lebih mengetahui 
tentang Allah diantara kamu sekalian adalah aku." 


Keterangan Hadits: 
Hadits di atas dijadikan dalil, bahwa keimanan yang hanya 


diungkapkan dengan lisan tidak akan sempurna, kecuali bila disertai 
dengan keyakinan yang merupakan perbuatan hati. Maksud firman Allah 


120 — FATHUL BAARI 


—iyi eL —u adalah apa yang terpendam di dalam hati. Ayat ini, 
meskipun disebutkan dalam konteks tentang (sumpah), akan tetapi 
penggunaannya sebagai dalil dalam masalah iman diperbolehkan karena 
ada kesamaan antara kedua kata tersebut yaitu bahwa keduanya (sumpah 
dan iman) sama-sama merupakan perbuatan hati, Dalam hal ini, Imam 
Bukhari terpengaruh dengan pendapat Zaid bin Aslam dalam 
menafsirkan firman Allah, Sai 4 Ab KT "5 Sar y dengan berkata, 
“Hal ini seperti perkataan seseorang, “ika aku berbuat seperti ini maka 
aku akan kafir.” Akan tetapi Allah tidak akan memberikan hukuman atas 
perkataannya itu kecuali jika telah diyakini oleh hatinya” Dari sini, 
maka jelaslah korelasi antara ayat dengan hadits tersebut. Hal ini 
mengandung bantahan kepada kelompok Karramiyah yang berpendapat 
bahwa iman hanyalah ucapan saja, dan juga merupakan dalil bahwa iman 
dapat bertambah dan berkurang, karena sabda Rasulullah, “Aku yang 
paling mengetahui Allah.” menunjukkan bahwa pengetahuan manusia 
tentang Allah bertingkat-tingkat, dimana Rasulullah berada pada 
tingkatan yang paling atas. Pengetahuan tentang Allah mencakup 
pengetahuan tentang sitat dan hal-hal yang berkaitan dengan-Nya. Inilah 
yang dinamakan dengan iman yang sebenarnya. 


Pelajaran yang dapat diambil: 


imam Al Haramain berkata, “Para ulama sepakat bahwa 
mengetahui Allah adalah merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi 
mereka berbeda pendapat apakah itu kewajiban yang utama? Ada yang 
berpendapat bahwa kewajiban yang pertama adalah makrifah 
(mengetahui), tapi pendapat lain mengatakan, bahwa kewajiban yang 
pertama adalah mencari atau melihat.” Al! Mugtarih berkata, “Telah 
disepakati bahwa kewajiban yang pertama menurut maksudnya adalah 
makrifah dan kewajiban pertama kali yang harus dilakukan dari maksud 
tersebut adalah mencari.” 

Dalam menukil ijma' (konsensus ulama), banyak yang harus 
diperhatikan. Karena dalam masalah ini banyak perbedaan pendapat, 
sampai-sampai ada golongan yang menukil pendapat yang bertolak 
belakang dalam masalah zjma'. Mereka berargumentasi dengan 
diterapkannya prinsip tersebut pada generasi pertama Islam ketika 
menerima orang yang ingin masuk Islam tanpa harus diuji, dan riwayat 
yang menjelaskan masalah ini banyak sekali. Jawaban kelompok 
pertama, bahwa golongan kafir mempertahankan dan berperang demi 


FATHUL BAARI — 121 


agamanya. Maka mundurnya mereka dari agamanya menunjukkan bahwa 
mereka telah mengetahui kebenaran, Oleh karena itu maka firman Allah 


le» Ai AS 3 5 Jas aa JA Org 35 serta hadits, “Semua bayi 


dilahirkan dalam keadaan fitrah” secara eksplisit mendorong masalah ini 
keluar dari asainya. Keterangan lebih lanjut Insya Allah akan ditemukan 
dalam kitab Tauhid. 

Telah dinukil dari Al Gudwah Abu Muhammad bin Abi Hamzah 
dari Abu Walid Al Baaji dari Abu Ja'far As-Sam'ani —yang merupakan 
salah seorang penyair besar— bahwa dia mendengar Abu Walid Al Baaji 
berkata, “Masalah ini adalah salah satu masalah Mu'tazilah yang tersisa 
dalam madzhab (Ahlu Sunnah)” An-Nawawi berkata, “Dalam ayat 
tersebut terdapat bukti bahwa perbuatan hati dihitung jika benar-benar 
ada dalam hati. Adapun sabda Rasulullah, “AHah mengampuni apa yang 
ada dalam jiwa umatku selama tidak dikatakan atau dilakukan," 
mengandung pengertian Jika perbuatan atau niat tersebut belum tertanam 
dalam hati. Menurut saya, pendapat tersebut dapat didasarkan pada 
keumuman sabdanya, j—.x P. (atau tidak dikerjakan), karena keyakinan 


adalah perbuatan hati. Untuk lebih lengkapnya, masalah ini dapat 
ditemukan dalam kitab 4Ar-Rigaag. 
HA SA 5 (Apabila Rasulullah menyuruh para sahabatnya, maka 


beliau akan menyuruhnya....), demikianiah lafazh yang terdapat dalam 
banyak riwayat, Akan tetapi, ada beberapa riwayat yang menyebutkan 
lafazh “amarahum” sekali saja sebagaimana dijelaskan oleh Al Uadhi 
Abu Bakar bin Al Arabi tentang sebuah riwayat dari jalur Ubadah, dan 
dari jalur Ibnu Numair dan yang lainnya dari Hisyam yang dikeluarkan 
oleh Imam Ahmad, dan juga riwayat yang disebutkan oleh Al Ismail: dari 


Abu Usamah dari Hisyam dengan lafazh, » Ve BL 0S (Jika beliau 


memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu)." 

Mereka mengatakan, bahwa maksud hadits tersebut adalah jika 
Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, maka beliau akan 
memerintahkan sesuatu yang mudah, karena beliau khawatir mereka 
tidak akan mampu melakukannya secara terus menerus, Akan tetapi, para 
sahabat meminta kewajiban yang lebih berat, karena mereka berasumsi 
bahwa berlebihan dalam beramal dapat meningkatkan derajat mereka. 
Oleh karena itu, mereka berkata, “kami ini tidak sepertimu.” Perkataan 
ini menyebabkan Rasulullah SAW marah, karena ketinggian derajat 
seseorang tidak hanya diperoleh dengan ibadah saja, akan tetapi dapat 


122 — FATHUL BAARI 


diperoleh juga dengan menambah rasa syukur kepada Sang Pemberi 
Nikmat sebagaimana sabda Nabi, “Bukankah aku seorang hamba yang 
bersyukur?” 

Adapun maksud Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk 
mengerjakan sesuatu yang mudah adalah agar mereka dapat 
melaksanakannya secara terus menerus sebagaimana disebutkan dalam 
hadits lan, “Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang 
dilakukan terus menerus." 

Dengan pengulangan kata —5'5! dalam riwayat ini, maka maksud 


hadits tersebut adalah jika beliau memerintahkan sesuatu kepada mereka 
maka beliau akan memerintahkan kepada mereka yang dapat dilakukan 
terus menerus. Dengan demikian kata amarahum yang kedua berfungsi 
sebagai jawab syarth. 

ea PI (sepertimu), maksudnya bahwa status kami tidaklah sama 


dengan statusmu wahai Rasulullah. Penggunaan kata hai'ah hanya 

sebagai penguat saja. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat 

diintisarikan dari hadits ini, yaitu: 

1. Perbuatan shalih dapat meningkatkan derajat orang yang 
melakukannya dan menghapuskan dosa-dosanya. Hal ini 
disebabkan karena Rasulullah SAW tidak mengingkari pendapat 
dan argumentasi para sahabat tersebut dari segi ini. 

2. Seorang hamba yang telah mencapai puncak ibadah dan dapat 
menikmatinya, maka ia akan terus melaksanakannya dengan 
maksud untuk menjaga nikmat tersebut dan menambah rasa 
syukur kepada Allah. 

3. Dianjurkan untuk melaksanakan hukum azimah (hukum asal) 
ataupun rukhshah (keringanan) sebagairnana mestinya sesuai 
dengan ketentuan syariat (Allah), dan berkeyakinan bahwa 
melaksanakan sesuatu yang lebih ringan tapi sesuai dengan 
syariat adalah tebih baik daripada melakukan sesuatu yang lebih 
berat tap: bertentangan dengan syariat. 

4. Ibadah yang paling utama adalah yang dilakukan secara 
sederhana akan tetapi dilakukan secara terus menerus, bukan 
ibadah yang berlebih-lebihan sehingga dapat menyebabkan rasa 
bosan dan ingin meninggalkannya. 

5. Hadits ini menunjukkan betapa besarnya semangat para sahabat 
dalam beribadah dan keinginan mereka untuk menambah ke- 


baikan. 


FATHUI, BAARI — 123 


6. Marah dibolehkan bagi seseorang jika ia melihat sesuatu yang 
bertentangan dengan syariat agama, dan dianjurkan untuk 
mengingatkan orang yang pintar jika 1a lupa atau tidak dapat 
memahami sesuatu dengan maksud untuk menyadarkannya. 

7. Seseorang dibolehkan untuk membicarakan tentang kelebihan 
dirinya sesuai dengan kebutuhan, dengan syarat tidak berniat 
untuk membesar-besarkan dirinya. 

8. Rasulullah SAW adalah orang yang mencapai tingkat 
kesempurnaan karena dalam dirinya terdapat dua hal sekaligus 
yaitu, ilmu dan amat. Beliau telah mengisyaratkan tentang hal 
pertama (ilmu) dengan sabdanya, “Aku yang lebih mengetahui, » 
dan tentang hal yang kedua dalam sabdanya, “yang paling 
takwa.” Dalam riwayat Abu Nu'aim lafazhnya adalah, 2 Salt, 


“Y dengan penambahan huruf lam sebagai ta 'kiid (penguat). 
Sedangkan dalam riwayat Abu Usamah dari Al Ismaitli tafazhnya 
adalah, 5! —SaN SA Si ATP (Sesungguhnya orang yang paling 
baik dan bertakwa di antara kalian adalah aku). Hadits ini 


termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan 
termasuk dalam hadits gharih yang shahih. 


14. BENCI UNTUK KEMBALI KEPADA 
KEKUFURAN SEPERTI BENCI UNTUK 
DIMASUKKAN KE DALAM NERAKA ADALAH 
SEBAGIAN DARI IMAN 


Ig AA aa GA Pa ena MA NI 


— ana ga ANE ai oKYI Na Ang ad Sa SE 


AE ai BS Sab g 2 mg Ol Val ya Ka 
J3 Sb ol KUS 


124 — FATHUL BAARI 


21. “Dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda, “Ada 
tiga perkara, barangsiapa melaksanakan ketiga-tiganya akan mendapat 
kelezatan iman: I- Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya 
melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. 2- Orang yang 
mencintai orang lain karena Allah semata, 3- Orang yang benci kembali 
kepada kekufuran setelah Allah membebaskannya dari belenggu 
kekafiran tersebut dengan kebencian yang sama seperti bencinya dia 
dilemparkan ke dalam neraka.” 


Hadits ini telah dibahas sebelumnya, sedangkan korelasi antara 
judul bab dengan hadits ini sangatlah jelas. Seluruh rangkaian sanadnya 
adalah orang-orang Bashrah. Dalam bab ini, -seperti biasanya- Imam 
Bukhari memberikan judul bab dengan matan dari hadits lain dengan 
sanad yang berbeda. 


15. TINGKATAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN 
DALAM BERBUAT 


JG ag aa ad dia GB gp ea gann SA Kat 
tepi SAN da PB ja ga Ed di Ya 
AI Gb DAA DLL Ia Jelas ba 3 Jt sa IS AJ 
aa 


22. “Dari Abu Said Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Setelah penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk ke 
neraka, maka Allah pun berfirman, “Keluarkan dari neraka orang-orang 
yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi." Mereka 


FATHUL BAARI — 125 


pun dikeluarkan dari neraka, hanya saja tubuh mereka telah hitam legam 
bagaikan arang. Oleh karena itu, mereka dilemparkan ke sungai Haya' 
atau Haya a —terdapat keraguan dalam diri Imam Malik-. Kemudian 
tubuh mereka berubah bagaikan benih yang tumbuh setelah banjir. 
Tidakkah engkau melihat benih tersebut tumbuh berwarna kuning dan 
berlipat-lipat.” Wuhaib berkata, “Amru menceritakan kepada kami, 


“Sungai Al Hayat (kehidupan),” dan Wuhaib berkata, “kebaikan sebesar 
biji sawi.” 


Keterangan Hadits: 
J— (masuk) menurut riwayat Daruguthni dari jalur A1 Ismaili 


dan yang lainnya lafazhnya adalah, &i Ia (Allah memasukkan). 


Sedangkan dari jalur Ma'an disebutkan, “Dia memasukkan siapa yang 
dikehendaki dengar Rahmat-Nya.” Sebagaimana yang disebutkan dalam 
riwayat Imam Bukhari dan Al Ismaili dari jalur Ibnu Wahab. 


“5 Gr (walaupun sebesar biji sawi) maksudnya adalah iman 


yang paling kecil Al Khaththabi berpendapat, “Kata tersebut 
dimaksudkan untuk menunjukkan standar dalam pengetahuan bukan 
berat, karena tujuan mengungkapkan sesuatu yang terlintas dalam pikiran 
dengan sesuatu yang dapat dilihat adalah agar mudah dipahami.” Imam 
Haramian berkata, “Berat hanya diperuntukkan bagi amal yang beratnya 
sesua! dengan ganjaran dari perbuatan yang dilakukan.” Yang lain 
berpendapat, “Bisa saja perbuatan yang ada diwujudkan kemudian 
ditimbang, karena apa yang terjadi di akhirat tidak dapat dicapai oleh 
akal. Sedang yang dimaksud dengan biji sawi di sini adalah amalan yang 
lebih dar! sekedar tauhid berdasarkan firman-Nya dalam riwayat lain, 
“Keluarkan (dari neraka) orang yang berkata & Y HI Y dan berbuat 


kebaikan walaupun sebesar dzarrah.” Uraian lebih luas dapat ditemukan 
pada pembahasan tentang hadits Syafa'ah yang disampaikan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab Ar-Rigaag. 

Mal ai $ (ke sungai Hayaa”) 


Demikianlah dalam riwayat ini ditulis dengan mad (menggunakan 
hamzah), sedangkan dalam riwayat Karimah dan riwayat-riwayat lainnya 
ditulis dengan tidak menggunakan hamzah. Pendapat iri didukung oleh 
A! Khaththabi dan inilah yang sesuai dengan maksud dar! hadits tersebut. 
Sebab maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hidup. 
Kata “haya” berarti hujan yang dapat menumbuhkan tanaman. Oleh 


126 — FATHUL BAARI 


karena itu, kata tersebut lebih tepat untuk menunjukkan arti “kehidupan” 
daripada kata haya ' yang berarti memalukan. 
1 (benih) Abu Hanifah Ad-Dainuri berpendapat bahwa kata x- 


dengan kasrah merupakan bentuk jamak dari kata &- yang berarti benih 


tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Abu Al Ma'ali dalam kitabnya Al 
Muntaha berpendapat bahwa “kibbah "adalah benih tumbuh-tumbuhan 
padang pasir yang bukan merupakan makanan pokok. 

Yang dimaksud dengan Wuhaib adalah Ibnu Khalid. Sedangkan 
Amru adalah Ibnu Yahya Al Mazini yang disebutkan di atas. 

Ce (sungai kehidupan), uwayat Wuhaib ini sama dengan 
riwayat Malik dari Amru bin Yahya dengan sanadnya. Akan tetapi 1a 
menyebutkan lafazh, “Dalam sungai hayah” dengan yakin tanpa keragu- 
raguan. 

Imam Muslim meriwayatkan hadits imi dari Malik dengan ragu, 
tetapi hal in: dijelaskan oleh riwayat Wuhaib tersebut. 
— — Jo! Ju, (Wuhaib berkata, “kebaikan sebesar biji sawi) 


kalimat ini berdasarkan riwayat Wuhaib, “— ang aa dun ” Hal 


tersebut menunjukkan bahwa dia berbeda pendapat dengan Malik dalam 
lafazh ini, Imam Bukhari memaparkan hadits Wuhaib ini dalam kitab Ar- 
Rigaag dari Musa bin Ismail dar Wuhaib dengan teks yang tebih lengkap 


daripada yang diriwayatkan oleh Malik, tapi lafazhnya adalah, .- Bp - 
J5) seperti yang dikomentari oleh Imam Bukhari dan jelaslah bahwa 


teks yang dimaksud tersebut bukan milik Musa. Imam Muslim juga 
meriwayatkannya dari Abu Bakar, hanya saja dia tidak menyebutkan 
lafazhnya. Kesesuaian antara hadits dengan tema telah tampak dengan 
jelas. Pemaparannya di sini dimaksudkan sebagai bantahan terhadap 
kelompok Murji'ah, karena di dalamnya disebutkan bahaya kemaksiatan 
bagi keimanan yang ada dalam diri manusia. Disamping itu juga 
merupakan bantahan terhadap Mu'tazilah yang berpendapat bahwa orang 
yang berbuat maksiat akan kekal dalam neraka. 


HE dg lb oleh Uya) db JB GA aan 


PH A 


ang aa MU UG LAS pala BOS AN HI 50 


FATHUL BAARI — 127 


Jaga a 


on aa ata Aa: an tt 
na FE 
Ina JB AU Ia G3 


23. “Dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
bermimpi dalam tidurku seakan-akan aku melihat manusia dihadapkan 
kepadaku. Baju mereka di antaranya ada yang sebatas buah dada dan 
ada yang kurang dari itu. Dan kulihat pula Umar bin Khaththab 
memakai baju yang dihela-helanya karena sangat panjang. Kemudian 
para sahabat bertanya, “Apakah takwil mimpi anda itu?” Rasulullah 
SAW menjawab, “Agama.” 


Keterangan Hadits: 

PM J6 UT 4G (Aku bermimpi dalam tidurku seakan-akan aku 
melihat manusia) kata & berasal dari kata -. yang ditambah alif. Dalam 
hadits ini, kata & tidak digabungkan dengan kata isi atau 3 Penggunaan 
semacam ini sering digunakan oleh Al Asmu'1, meskipun sebagian besar 
ulama tidak menyetujuinya. Akan tetapi, hadits ini dapat memperkuat 
penggunaan semacam itu. 

sa (buah Gada), merupakan bentuk jamak dari kata Sa. 
Menurut sebagian besar ahli bahasa, kata tersebut adalah merupakan 
bentuk —-s(maskulin), dan ada yang berpendapat bahwa kata tersebut 


adalah &— (feminine). Akan tetapi berdasarkan riwayat yang masyhur, 


kata itu digunakan untuk menunjukkan arti “payudara” baik milik orang 
laki-laki maupun perempuan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata 
tersebut hanya digunakan untuk menunjukkan payudara perempuan. 
Pendapat ini dibantah oleh hadits tersebut. Akan tetapi, orang yang 
mendukung pendapat ini mengatakan bahwa penggunaan kata tersebut 
untuk menunjukkan payudara laki-laki adalah termasuk majaz (kiasan). 
Wallahu a'lam. 


128 — FATHUL BAARI 


16. MALU ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN 


SA Ag ME da Iran Oa GP AL yi LP 
II eta Jaay Ja sa del dag Yg UNI Ip 
OKE Ia sll Ob Koo alLg dE 


24. Dari Salim bin Abdullah, dar: ayahnya, ia berkata, “Nabi lewat di 
hadapan seorang Anshar yang sedang mencela saudaranya karena 
sgudaranya pemalu. Maka Rasulullah SAW, bersabda, “Biarkan dia! 
Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman.” 


Keterangan Hadits: 
Sifat malu ini telah dibahas sebelumnya dalam masalah iman. 


Adapun pengulangannya di sini bertujuan untuk membahasnya secara 
terpisah dengan sanad yang berbeda, sehingga pembahasan sebelumnya 
bukantah pembahasan tersendiri yang tidak berhubungan dengan 
pembahasan dalam bab ini. 


& -& (dari ayahnya), yaitu Abdullah bin Umar bin Khaththah. 
be, Ie 2 (Nabi lewat di hadapan orang Anshar) 
Dalam Shahih Muslim lafazhnya adalah i—r '- Marra berarti 


melewati, kata tersebut biasa digabungkan dengan “ Ala” atau “ba.” 
Saya tidak mengetahui nama dua orang yang ada di atas, baik yang 
memberikan nasihat atau yang diberi nasihat, 

bo berarti menasihati, menakut-nakuti atau mengingatkan. 
Demikianlah mereka menerangkan kata tersebut. Keterangan yang lebih 
bagus adalah seperti yang diterangkan oleh Imam Bukhari, dalam bab 
Adab melalui jalur Abdul Aziz bin Abu Salmah dari Ibnu Shihab yang 
lafazhnya AS — ANA Na (mencela sifat malu yang dimiliki oleh 
saudaranya). Ia berkata, “Engkau sangat pemalu” seakan-akan ia berkata, 
“Sifat tersebut sangat membahayakanmu.” 


FATHUL BAARI — 129 


Ada kemungkinan bahwa dua lafazh tersebut Ls, (menasihati) 
dan '“taab »— (mencela) disebutkan secara bersamaan dalam satu 


hadits, akan tetapi sebagian periwayat ada yang menyebutkan dan ada 
yang tidak. Hal tersebut dilakukan dengan keyakinan bahwa salah satu 
dari kedua latazh tersebut dapat mewakili latazh yang lain. 


—3 termasuk “Fa sababiyah” (yang mengindikasikan sebab) 


artinya seakan-akan pria tersebut sangat pemalu sampai tidak ingin 
meminta haknya, Karena itulah 1a dicela oleh saudaranya. Rasulullah 
bersabda kepadanya, —— artinya, biarkan dia tetap berada dalam akhlak 


yang disunnahkan itu, karena malu adalah sebagian daripada iman. Jika 
sifat malu menghaiangi seseorang untuk menuntut haknya, maka dia akan 
diberi pahala sesuai dengan hak yang ditingga!kannya itu. Ibnu Outaibah 
berkata, “Maksudnya, bahwa sifat malu dapat menghalangi dan 
menghindarkan seseorang untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana 
iman. Maka sifat malu disebut sebagai iman, seperti sesuatu dapat diberi 
nama dengan nama lainnya yang dapat menggantikan posisinya.” 

Untuk itu, pernyataan bahwa sifat malu merupakan sebagian dari 
iman termasuk majaz (kiasan). Dalam hadits tersebut, tampaknya orang 
yang melarang itu tidak mengetahui bahwa malu termasuk salah satu 
kesempurnaan iman, sehingga setelah itu ditegaskan kembali eksistensi 
dari sifat malu tersebut. Penegasan itu juga disebabkan karena masalah 
itu adalah masalah yang harus diperhatikan, meskipun tidak ada yang 
mengingkarinya. 

Ar-Raghib berkata, “Malu adalah menahan diri dari perbuatan 
buruk.” Sifat tersebut merupakan salah satu ciri khusus manusia yang 
dapat mencegah dari perbuatan yang memalukan dan membedakannya 
dengan binatang. Sifat tersebut merupakan gabungan dari sifat takut dan 
ifah (menjaga kesucian diri). Oleh karena itu orang yang malu bukan 
orang yang fasik, meskipun jarang sekali kita temukan seorang 
pemberani yang pemalu. Terkadang sifat malu juga berarti menahan diri 
secara mutiak. 

Ada pula yang berpendapat bahwa kata tersebut berarti menahan 
diri, karena takut melakukan sesuatu yang dibenci oleh syariat, akal 
maupun adat kebiasaan. Orang yang melakukan sesuatu yang dibenci 
syariat, maka ia termasuk orang yang fasik. Jika ia melakukan hal yang 
dibenci oleh akal, maka ia termasuk dalam kategori orang gila. 
Sedangkan jika ia melakukan hal yang dibenci oleh adat, maka dia 


130 — FATHUL BAARI 


termasuk orang bodoh. Adapun perkataan Rasulullah SAW, “Malu 
adalah sebagian dari iman” mengandung arti, bahwa malu merupakan 
salah satu pengaruh iman. 

Al Hulaimi berkata, “Esensi dari rasa malu adalah takut akan 
dosa, karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.” Yang lam 
menambahkan, bahwa rasa malu terhadap sesuatu yang diharamkan, 
adalah wajib hukumnya. Sedangkan terhadap sesuatu yang makruh, 
hukumnya sunnah. Namun malu terhadap sesuatu yang diperbolehkan 
(mubah) hukumnya masih harus disesuaikan dengan adat kebiasaan. 
Inilah maksud dari perkataan, “Perasaan malu selalu mendatangkan 
kebaikan.” Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa menetapkan dan 
menafikan mubah harus sesuai dengan hukum syariat. 

Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, “Aku melihat bahwa 
kemaksiatan itu adalah perbuatan hina, dan demi kehormatan 
kutinggalkan kemaksiatan tersebut. Setelah itu terbentuklah ruh agama.” 
Terkadang rasa malu kepada Aliah lahir karena besarnya nikmat yang 
diberikan, sehingga merasa malu menggunakan nikmat tersebut untuk 
melakukan kemaksiatan kepada-Nya. Sebagian ulama berkata, “Takutlah 
kepada Allah sebesar kekuasaan-Nya atas dirimu, dan malulah kepada- 
Nya sebesar kedekatan-Nya kepada dirimu.” Wallahu A'lam. 


17. BAB 


“Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat , 


maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.” 
(Os. At-Taubah (9): 5) 


na at Ha Sa » FT NN Bea nd 8 # 3, Ki “ KT AE — Hi 
« Ha Kk TP In LE Ll 5 
aki AN Jia) Kiamat AMI YEN Y Ot saia Sell 
a9 Keok X2. 3 Pn nana “Is 
VI iis aslao ia Las GM Jelas D3 BS Ap Ska 


. 


SUN AE (Helen NAN Gama 


FATHUL BAARI — 131 


25. Dari Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Ailah dan Muhammad itu utusan Allah, dan 
supaya mereka menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Jika 
mereka melakukan itu maka darah dan harta mereka mendapat 
perlindungan dariku, kecuali karena alasan-alasan hukum Islam. 
Sedangkan perhitungan terakhir mereka terserah kepada Allah.” 


Hadits ini dijadikan dasar untuk menafsirkan ayat di atas, karena 
maksud “taubat” dalam ayat tersebut adalah berhenti dari kekufuran 
menuju tauhid. Ayat tersebut ditafsirkan oleh sabda Rasulullah SAW, 


Pi 3 . 
k11 ' 


aa ai Ef AL Yi AI “ ljke2y “Sampai mereka bersaksi tiada 
Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.” Disamping itu 
ada korelasi lam antara ayat dengan hadits di atas, yaitu takhalliyah 
(memberi kebebasan) dalam ayat dan 'ishmah (perlindungan) dalam 
hadits memiliki arti yang sama. Sedangkan korelasi hadits dengan bab 
iman, merupakan bantahan terhadap kelompok Murji ah yang mengklaim 
bahwa iman tidak membutuhkan realisasi dalam bentuk amai perbuatan. 

DA (Aku diperintah) maksudnya, aku diperintah oleh Allah 


karena hanya Dialah yang memerintah Rasul-Nya. Jika ada seorang 
sahabat yang mengatakan “Aku diperintah,” maka hal tersebut berarti 
“Aku diperintah oleh Rasulullah.” Kalimat tersebut tidak mengandung 
kemungkinan “Aku diperintah oleh sahabat yang lain.” Karena selama 
mereka adalah para mujtahid, maka mereka tidak menjadikan perintah 
mujtahid yang lain sebagai hujjah. Apabila kalimat tersebut dikatakan 
oleh seorang Tabi'i, maka ada kemungkinan demikian. Kesimpulannya, 
bahwa seseorang yang terkenal patuh kepada pemimpinnya, maka jika ia 
mengatakan kalimat tersebut, dapat dipahami bahwa perintah tersebut 
berasal dari pemimpinnya. 

YK—53 & (sehingga mereka bersaksi). Kalimat ini menjelaskan, 


bahwa tujuan memerangi adalah adanya sebab-sebab yang telah 
disebutkan dalam hadits. Maka secara dzahir kalimat tersebut 
mengandung pernyataan, bahwa orang yang mengucapkan syahadat, 
mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, akan dijamin jiwanya 
walaupun mengingkari hukum-hukum yang lain. Karena syahadah 
(kesaksian) terhadap suatu risalah berarti meyakini semua yang berasai 
darinya, ditambah lagi bahwa konteks hadits, sx! 3x SY: (kecuali yang 


132 — FATHUL BAARI 


berkaitan dengan hukum Islam) mencakup semua hal yang disebutkan 
dalam hadits. 

Jika ada pertanyaan, “Kenapa yang disebutkan hanya shalat dan 
zakat saja dalam nash di atas?” jawabnya, supaya manusia 
memperhatikan dua hal tersebut, karena shalat dan zakat adalah ibadah 
yang sangat mulia, disamping keduanya juga merupakan ibadah 
badaniyah (jasmani) dan maliyah (harta) yang paling penting. 

Na oi (menegakkan shalat), artinya melaksanakan shalat 


secara kontinu dengan memenuhi semua syarat rukunnya. Maksud dari 
giyaam (berdiri) adalah adaa (melaksanakan) yang dalam hal ini 
termasuk tabir al kulfi bil juz (menerangkan sesuatu dengan 
menyebutkan bagiannya), karena berdiri merupakan salah satu rukun 
shalat. Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah yang diwajibkan, 
bukan shalat secara umum. Oleh karena itu, tidak termasuk di dalamnya 
sujud tilawah walaupun sujud tersebut dapat dikategorikan dalam shalat. 
Syaikh Muhyiddin An-Nawawi berkata, “Hadits ini mengindikasikan 
bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja akan dibunuh atau 
dihukum mat.” Kemudian beliau menyebutkan perbedaan pendapat 
ulama dalam masalah ini. 

Ketika Al Karmani ditanya tentang hukum orang yang 
meninggalkan zakat, beliau menjawab bahwa hukum shalat dan zakat 
adalah sama karena tujuan kedua hal tersebut tidaklah berbeda, yaitu 
“memerangi” bukan “menghukum mati” Adapun perbedaannya, orang 
yang tidak mau membayar zakat dapat diambil secara paksa sedangkan 
dalam shalat tidak dapat diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu, jika 
seseorang telah mencapai nisab dan tidak mau mengeluarkan zakat maka 
dia harus diperangi. 

Dalam kerangka im, Abu Bakar Ash-Shiddig memerangi 
golongan yang tidak may membayar zakat. Tidak ada satupun riwayat 
yang menunjukkan bahwa beliau membunuh mereka. Oleh karena itu, 
harus diteliti terlebih dahulu jika hadits ini dijadikan dalil untuk 
membunuh orang yang meninggalkan shalat, karena sighah (bentuk 
kalimat) ugaari! (saya memerangi) dengan agtul (saya membunuh) 
adalah berbeda. Wallahu Alam. 

Ibnu Dagig Al “Id dalam kitabnya Syarh Al “Umdah telah 
menjelaskan secara panjang lebar dalam menolak pendapat yang 
menggunakan hadits tersebut sebagai dasar legalitas eksekusi bagi orang 
yang menmmnggalkan shalat. Beliau berkata, “Diperbolehkannya 


FATHUL BAARI — 133 


memerangi (golongan tersebut), bukan berarti diperbolehkan membunuh 
mereka. Karena bentuk “mugaatalah” berasal dari wazn (pola) 
“mujaa alah” yang mengharuskan adanya interaksi dari kedua pihak, 
sedangkan dalam al gattu (membunuh) tidak seperti itu.” Al Baihagi 
meriwayatkan dari Asy-Syafi'j yang berkata, “Perang tidaklah sama 
dengan membunuh, karena terkadang kita dibolehkan untuk memerangi 
seseorang tetapi tidak boleh membunuhnya.” 

28 KG GG (Jika mereka melakukan itu) 

Ungkapan tersebut menggunakan kata “Ya'aluu” (melakukan), 
meskipun diantara obyeknya ada yang berbentuk perkataan. Hal itu 
mungkin disebabkan penggunaan metode taghlih (menamakan sesuatu 
dengan kondisi yang paling menonjot) atau karena menghendaki arti 
yang lebih umum, sebab perkataan adalah perbuatan lisan. 

——meec (mereka berada dalam lindunganku) terjaga atau 


terlindungi. Al 'Ishmah berasal dari Al “Ishaam, yaitu tali untuk mengikat 
mulut girbah (tempat air yang berasal dari kulit hewan—penerj.) agar 
airnya tidak mengalir. 

oh ie “#Le, (dan perhitungan terakhir mereka terserah kepada 


Allah), maksudnya dalam hal-hal yang bersifat rahasia. Kalimat tersebut 
dapat dijadikan dalil diterimanya amal perbuatan yang bersifat lahiriah 
(nampak) dan menetapkan hukum dengan bukti-bukti yang zhahir. 
Demikian pula bahwa keyakinan yang kuat cukup sebaga: syarat 
diterimanya iman, Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang 
mengharuskan untuk mengetahui dan mempelajari dalil atau bukti-bukti 
secara mendalam, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. 

Kalimat di atas, dapat dijadikan sebagai dalil untuk tidak 
mengafirkan ahli bid'ah yang mengikrarkan tauhid dan melaksanakan 
syariat. Begitu juga sebagai dalil diterimanya taubat orang yang kafir, 
terlepas apakah kekafirannya sebelum itu bersifat zhahir atau batin. Jika 
ada yang bertanya, “Hadits tersebut menuntut untuk memerangi orang 
yang menolak tauhid, lalu bagaimana orang-orang yang membayar jizyah 
dan mu'ahadah (yang terikat dengan perjanjian darat) tidak diperangi? 
Ada beberapa jawaban atas pertanyaan ini. 

Pertama, nasakh (penghapusan hukum—penerj.) dengan alasan 
bahwa hukum penarikan jizyah dan mu'ahadah datang setelah hadits- 
hadits ini. Dalilnya adalah hadits yang melegalisasi pengambilan jizyah 
dan perjanjian datang setelah turunnya firman Allah, “Bunuhlah kaum 
MUSYTIK.” 


134 — FATHUL BAARI 


Kedua, hadits tersebut bersifat umum yang dikhususkan dengan 
hadits lain. Karena suatu perintah dimaksudkan untuk mencapai suatu 
tujuan, sehingga apabila ada hukum lain yang tidak sama dengan hukum 
yang bersifat umum itu dengan alasan tertentu, maka hal itu tidak akan 
mengurangi atau merubah nilai hukum yang bersifat umum tersebut. 

Ketiga, konteks hadits itu bersifat umum yang mempunyai 
maksud tertentu. Seperti maksud kata “An-Naas (manusia)” dalam 
kalimat “Ugaatila An-Naasa” adalah kaum musyrikin, sehingga ahlul 
kitab tidak termasuk di dalamnya, Hal ini diperkuat dengan riwayat dari 
An-Nasa'i yang berbunyi, «Ss, kai si 5 (aku diperintahkan untuk 


memerangi kaum musyrikin). 

Apabila ada yang mengatakan, “Walaupun hal ini bisa diterapkan 
dalam masalah ahlul jizyah, namun tetap saja tidak dapat diterapkan 
dalam kasus mu'ahadah atau golongan yang menolak jizyah.” Karena 
faktor yang menyebabkan mereka harus diperangi adalah keengganannya 
untuk membayar zakat, bukan mengundurkan pelaksanaannya dalam 
selang waktu tertentu seperti dalam hudnah (gencatan senjata). 
Sedangkan golongan yang menolak membayar jizyah harus diperangi 
berdasarkan ayat tersebut di atas. 

Keempat, bisa jadi maksud dari syahadah dan lainnya yang 
disebutkan dalam hadits tersebut adalah menegakkan kalimat Aliah dan 
menundukkan para pembangkang. Tujuan ini terkadang dapat dicapai 
dengan berperang, jizyah atau dengan mu 'ahadah. 

Kelima, bahwa tuntutan dari perang tersebut adalah agar mereka 
mengakui ajaran tauhid atau membayar jizyah sebagai pengganti. 

Keenam, tujuan diwajibkannya jizyah adalah mendesak mereka 
untuk memeluk Islam. Seakan-akan Rasulullah bersabda, “hingga mereka 
memeluk Islam atau melaksanakan perbuatan yang mengharuskan 
mereka memeluk Islam.” Inilah jawaban yang paling baik. Wallahu 
A lam. 


FATHUL BAARI — 135 


18. ORANG YANG MENGATAKAN 
“IMAN ADALAH PERBUATAN” 


Berdasarkan Firman Allah, » si At Ku Kapat h Fei ea DN, 
“Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal 
yang dahulu kamu kerjakan. ” (Os. Az-Zukhruf (43): 72) 

Beberapa ulama mengatakan bahwa firman Alah, net On 


3 —lamy IIS Lap Ceneri “Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai 


mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahutu." (Os. Al 
Hiir (15): 92-93) ditafsirkan dengan kalimat Al Y J Y, 


Allah berfirman, » Mali Ja Ia Jd “Untuk kemenangan serupa 


ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.” (Gs. Ash-Shaffaat 
(37): 6l) 


Ka PA Ae ide bi Ja DS IA dp 
BA Jaa Je dad JBL Aa an ab og JL 


ut 
Lo. 3 


JI J6 


26. Dari Abu Hurairah RA. katanya ada orang yang bertanya kepada 
Rasulullah SAW, “Apakah amal yang paling utama?” Jawab Nabi, 
“Percaya kepada Allah dan Rasul-Nya.” Ja bertanya lagi, “Lalu apa 
lagi?” Jawab beliau, “Jihad di jalan Allah.” Tanyanya lagi, “Sesudah 
itu apa pula?” Jawab beliau, “Haji yang mabrur (haji yang diterima 
oleh Allah, karena memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 
Allah). 


Keteran an Hadits: 
Yaa ya On S) (Iman adalah perbuatan) 


Dalam hal ini harus ada kesesuaian antara hadris dengan ayat 
ketika mempergunakan salah satunya untuk menafsirkan yang Iain, 


136 — FATHUL BAARI 


karena satu ayat atau hadits dapat menjadi dalil untuk beberapa pendapat, 
seperti firman Allah, » Ha — L, (yang dahulu kamu kerjakan) ini 
bersifat umum, yang mencakup setiap perbuatan. Sedangkan sebagian 
ahli tafsir berpendapat bahwa makna dari Oya (kamu mengerjakan) 


adalah 6,4 (kamu beriman), yaitu dengan makna yang lebih khusus. 
Sedangkan firman-Nya, 5 ah Ly Sa (tentang apa yang kamu 


kerjakan dahulu) adalah khusus bagi perbuatan mulut, sebagaimana 
dinukil oleh Imam Bukhari. Adapun firman Allah, dy Ja 


(berusahalah orang-orang yang bekerja) juga bersifat umum. Demikian 
pula dengan sabda Nabi dalam hadits, “Iman kepada Allah” sebagai 
jawaban dari perianyaan, “Perbuatan apa yang paling utama?” 
mengindikasikan bahwa keyakinan dan perkataan termasuk dalam 
kategori perbuatan. 


Jika ada orang yang berpendapat bahwa karena kata 2 di dalam 


hadits tersebut merrunjukkan perbedaan dan urutan, maka jihad dan haji 
tidak termasuk bagian daripada iman. Jawabnya bahwa yang dimaksud 
dengan iman di sini adalah hakikatnya yaitu at-tashdig (meyakini), 
sedangkan iman sendiri -sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya- 
mencakup perbuatan fisik, karena perbuatan tersebut termasuk pelengkap 
iman. 

Lha ud (yang diwariskan kepadamu), maksudnya adalah menjadi 


warisan bagimu. Kata “irts” sering digunakan untuk menunjukkan 
“pemberian,” karena sama-sama mengandung pengertian memiliki. 
Huruf &—- dalam kata Lu dapat berupa “ma mashdariah” sehingga artinya 


adalah dengan perbuatan kalian, atau dapat berupa “ma maushulah” yang 
berarti dengan apa yang telah engkau kerjakan. Sedangkan huruf “ba” 
menunjukkan arti “pengganti atau balasan”' 

Jika ada pertanyaan, “Bagaimana menyatukan antara ayat imi 
dengan hadits, “Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya?” 
Jawabnya adalah bahwa maksud dari amal dalam hadits tersebut adalah 
amal yang tidak diterima, sedangkan amal dalam ayat di atas adalah amai 
yang diterima. Dalam hai ini, diterimanya amal tersebut hanya diperoleh 
dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta 'aala. Oleh karena itu, tidak ada 


Yang benar adalah ha' dalam kalirnat ini berfungsi menunjukkan sebab musabab (sababiah). 


FATHUL BAARI — 137 


yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ada yang berpendapat, 
bahwa jawabannya bukan itu seperti yang akan kami jelaskan. 
43.5 (Kami pasti akan menanyai mereka) 


Menurut Imam Nawawi, maksud kalimat tersebut adalah seluruh 
perbuatan mereka atau yang berkaitan dengan taklif (kewajiban). Maka 
mengkhususkan kalimat tersebut hanya pada tauhid saja, adalah pendapat 
yang tidak mempunyai landasan dalil. Dalam hat ini, saya berpendapat 
bahwa pengkhususan kalimat tersebut -seperti yang mereka lakukan- 
tetap mempunyai landasan dalil, karena firman Allah “Ajma 'iin” (mereka 
semua) bersifat umum hingga firman-Nya “...dan janganlah kamu 
bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap 
orang-orang yang beriman” (Us, Al Hjjr (15): 88) Oleh karena itu, baik 
orang muslim maupun orang kafir termasuk dalam pengertian ayat 
tersebut, sebab menurut kesepakatan ulama orang kafir juga terkena 
perintah untuk bertauhid. Sedangkan untuk amal-amal lainnya, terdapat 
perbedaan pendapat. 

Ada yang berpendapat bahwa mereka terkena perintah 
(mukhathab) dan mereka akan ditanya tentang semya amal perbuatannya, 
dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka tidak dikenai perintah 
tersebut sehingga orang-orang kafir tersebut hanya akan ditanya tentang 
tauhid saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 
pendapat dalam pertanggungjawaban masalah :rauhid. Inilah dalil 
takhsish (pengkhususan), dimana ayat di atas sebaiknya ditafsirkan 
seperti itu dan tidak ditafsirkan dengan “sefuruh perbuatan” yang masih 
menjadi bahan perdebatan. Wallahu A'lam. 

Allah berfirman ii Id (untuk kemenangan serupa ini), yaitu 


kemenangan yang besar. 5 Pam! Kat (hendaklah berusaha orang-orang 


yang bekerja) di dunia. Jelas bahwa Imam Bukhari menakwilkan ayat 
tersebut sebagaimana beliau menakwilkan dua ayat sebelumnya, yaitu 
dengan maksud “Berimanlah orang-orang mukmin.” Atau beliau 
menafsirkannya secara umum, karena setiap orang yang beriman harus 
menerima apa yang datang dari Rasulullah. Setiap orang yang telah 
menerimanya, maka ia wajib beramal, dan setiap orang yang beramal, 
maka ia pasti akan mendapatkan ganjaran. Jika telah mendapatkan 
ganjaran tersebut, maka ia akan berkata, “Untuk kemenangan serupa ini 
hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.” (Os. Ash-Shatffat (37): 
61) 


138 — FATHUL BAARI 


Ada kemungkinan bahwa orang yang mengatakan hal tersebut 
adalah seorang mukmin dengan memperhatikan bukti atau tanda-tanda 
yang ada. Juga ada kemungkinan bahwa perkataannya hanya sampai pada 
firman Allah, ——-&x! per (Kemenangan yang besar) sedangkan kalimat 


setelahnya adalah firman Allah atau perkataan malaikat yang bukan 
merupakan cerita tentang perkataan seorang mukmin. Ketiga 
kemungkinan tersebut dapat ditemukan dalam kitab tafsir, dan agaknya 
inilah rahasia mengapa pengarang tidak menyebutkan dengan jelas orang 
yang mengatakan. Wallahu Alam. | 

IL (ditanya), sang penanya tidak disebutkan dalam hadits ini. Ia 


adalah Abu Dzarr Al Gtufan, Haditsnya dapat dijumpai dalam bab 4! 
Itgu'. 

Pa Jana Ka JBL . J3 (Kemudian apa? Nabi pun menjawab, 
“Jihad di jalan Allah.” Dalam sanad milik Al Harits bin Abu Usamah 
dari Ibrahim bin Sa'ad disebutkan, 3 k Dengan demikian, ketiga hal 


tersebut (iman, jihad dan haji) disebutkan dalam bentuk nakirah (kata 
benda indefinit) berbeda dengan nash yang disebutkan oleh Imam 
Bukhari. Al Karmani berpendapat, bahwa iman dan haji tidak perlu 
diulang, tidak seperti jihad yang harus terus dilakukan. Oleh karena itu, 
iman dan haji disebutkan dalam bentuk nakirah (indefinit) untuk 
menunjukkan arti tunggal, sedangkan jihad disebutkan dalam bentuk 
ma rifat (definit) untuk menunjukkan arti kesempurnaan. Sebab jika jihad 
hanya dilakukan sekali padahal seharusnya dilakukan terus menerus, 
maka tidak lagi afdhai (lebih utama). 

Pernyataan semacam mi dapat dibantah, karena bentuk nakirah 
juga dapat menunjukkan arti ia 'zhim yang juga berarti kesempurnaan. 
Sedangkan bentuk ma rifat dapat menunjukkan arti A/ “Ahdu (sesuatu 
yang telah diketahui). Dari sini, maka dikotomi (pemisahan) semacam itu 
tidak dapat diterima. Saya berpendapat, bahwa penyampaian dalam 
bentuk nakirah atau ma rifat hanyalah keinginan para perawi saja, karena 
sumbernya adalah satu. 

nat — (Haji yang mabrur), yang di maksud dengan haji mabrur 
adalah haji yang diterima. Sebagian orang berpendapat bahwa haji 
mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan dosa, atau haji yang 
tidak mengandung unsur riya . 


dengan nomor 2518 


FATHUL BAARI — 139 


Pelajaran yang dapat diambil 
Dalam hadits ini kata jihad disebutkan setelah iman, sedangkan 


dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr tidak disebutkan kata 
jihad, tapi yang disebutkan adalah A! Ytgu (membebaskan budak). Dalam 
hadits Ibnu Mas'ud urutannya dimulai dengan shalat, berbakti kepada 
orang tua kemudian jihad, dan dalam hadits yang ialu telah disebutkan 
“selamat dari tangan dan mulut.” 

Para ulama mengatakan, bahwa perbedaan jawaban tersebut 
disebabkan karena perbedaan kondisi dan kebutuhan para pendengar. 
Maka para penanya dan pendengar diberitahukan tentang hal-hal yang 
belum mereka ketahui. Atau karena hadits tersebut mengandung kata 
“min” yang berarti “bagian , sebagaimana hadits Nabi “Khairukum 
khairukum Ji ahlihi (sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang 
paling baik kepada keluarganya). Jika ada pertanyaan, “Mengapa jihad 
yang tidak termasuk dalam rukun Islam lebih didahulukan daripada haji 
yang merupakan rukun Islam?” Jawabnya adalah, bahwa manfaat haji 
sifatnya terbatas, sedangkan manfaat jihad sangat luas.” Atau mungkin 
karena hukum jihad adalah fardhu 'ain. Hal ini telah berulang kali 
disebutkan, sehingga jihad lebih penting dan harus dikedepankan 
daripada haji. Wallahu a'lam. 


19, KEISLAMAN YANG DISEBABKAN SIKAP 
MENYERAH ATAU TAKUT DIBUNUH ADALAH 
KEISLAMAN YANG TIDAK SEBENARNYA 


Sebagaimana Firman Allah, 


Ta E 25, ra Kota ee 20 € And 

Waka aa Ss Iya S3 Cake ENI oU 
“Orang-orang badui itu berkata, “Kami telah beriman. " Katakanlah 
(kepada mereka), “Kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah 
tunduk.” (Os. Al! Hujuraat (49): 14) Namun Islam yang sebenarnya 
adalah sesuai dengan Firman Allah, SY dh Ai li Ji “Sesungguhnya 


140 — FATHUL BAARI 


agama (yang diridhat) di sisi Allah hanyalah Islam.” (Os. Aali “Imraan 
(33:19) 


aa ai aa di AN ala AN Ipa Of AE AI ag aan 
& 


AA Seng mag Kie Ko Al Iga) SA AG St 
JOS UPN JP ea An Gg) 
Aa Sa Ha 
—a lai Ap JW UPAN Ap Sea 
Ha UI u Ju Pas ti bed pn Ia MO 

JA BU adan 5 5 PE JR ot 


2 Dari Sa'ad radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW pernah 
membagi-bagikan hadiah kepada beberapa orang. Pada saat itu Sa'ad 
sedang duduk di dekat mereka. Akan tetapi Rasulullah tidak 
memberikannya kepada seorang laki-laki, dan hal tersebut sangat 
menarik perhatianku. Aku bertanya kepada Rasul, “Apa sebabnya 
engkau tidak memberikan hadiah tersebut kepada si fulan? Demi Allah! 
Menurut hematku dia adalah seorang mukmin. ” Nabi menjawab, “Atau 
seorang muslim? “Aku terdiam sebentar. Kemudian pengetahuan tentang 
orang itu mendesakku untuk bertanya lagi, “Apa sebabnya engkau tidak 
memberikan hadiah tersebut kepada si fulan?” Nabi pun menjawab, 
“Atau seorang muslim?” Kemudian pengetahuanku tentang orang itu 
mendesakku untuk bertanya kembali dan Rasulullah juga memberikan 
jawaban yang sama. Lalu beliau bersabda, “Hai Sa'ad, sesungguhnya 
aku akan memberi orang itu, akan tetapi aku lebih suka memberikannya 
kepada yang lain untuk menjaga supaya orang yang diberi itu jangan 
sampai ditelungkupkan Allah di dalam neraka.” 


FATHUL BAARI — 141 


Keterangan Hadits: 

Kalimat “Jika keislaman bukan yang sebenarnya” 
mengindikasikan bahwa Islam —secara terminologi (istilah)- sama dengan 
pengertian iman, yang diridhai oleh Allah berdasarkan firman-Nya, 
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam” dan 
firman-Nya, “Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuak 
rumah dari orang-orang yang berserah diri” Sedangkan secara 
etimologi (bahasa), artinya adalah tunduk dan berserah diri. Adapun yang 
dimaksudkan oleh Imam Bukhari di sini adalah pengertian secara 
terminologi. Korelasi antara hadits dengan judul bab di atas sangatlah 
Jelas, karena seseorang yang telah memperlihatkan keislamannya dapat 
disebut sebagai muslim meskipun tidak diketahui kondisi batinnya. Akan 
tetapi orang tersebut tidak bisa disebut sebagai orang mukmin menurut 
pengertian termimologi, meskipun dalam pengertian etimologi orang 
tersebut dapat dianggap sebagai orang yang beriman. 

Sa'ad dalam hadits tersebut adalah putra Abi Waggas (Sa'ad bin 
Abi Waggash), sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Ismaili dalam 
riwayatnya. 

Ung ai (membagi-bagikan hadiah kepada beberapa orang) 

Abah, adalah sekelompok orang yang berjumlah antara 3 sampai 10 
orang. Al Oazzaz berkata, “Mungkin mereka lebih dari itu.” Was, juga 


dapat berarti bani atau kabilah. Dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abi 
Dzi'bi disebutkan bahwa sekelompok orang mendatangi dan meminta- 
minta kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberi mereka, kecuali 
satu orang. 


5 »—& WC (Apa sebabnya engkau tidak memberikan hadiah 
tersebut kepada si fulan?), maksudnya mengapa engkau membedakannya 
dengan yang lam? Kata v 5 berfungsi sebagai julukan nama yang 


disamarkan setelah disebutkan sebelumnya. 
«IN (demi Allah) adalah kalimat “sumpah” untuk menguatkan 


sebuah berita. 
AN (Menurut hematku dia adalah...). Dalam riwayat kami dari 
Abu Dzarr, huruf “hamzah” ditulis dengan harakat dhammah Tpi seperti 


yang terdapat dalam riwayat Al Ismaili dan riwayat-riwayat lainnya. 
Syaikh Muhyiddin berpendapat bahwa huruf hamzah dalam kalimat 
tersebut harus ditulis dengan harakat fathah sehingga menunjukkan arti 


142 — FATHUL BAARI 


a'lamuhu (saya mengetahuinya), dan tidak boleh ditulis dengan harakat 
dhammah karena hal tersebut akan menunjukkan arti “azhunnuhu” (saya 


mengira), padahal kaiimat sebelumnya adalah —a et — 


(pengetahuanku tentang orang itu mendesakku..) 
Dalam hadits tersebut, tidak ada satu indikasi pun yang 
mengharuskan harakat fathah, karena kata s.—s (pengetahuan) bisa 


digunakan untuk menunjukkan asumsi yang kuat (zhannul ghaalib), 
berdasarkan firman Allah, 2» xp sa petak 54 “maka jika kamu mengetahui 
bahwa mereka benar-benar beriman.” (Os. Al Mumtahanah (60): 10) 

Meskipun kita menerima pendapat Syaikh Muhyiddin, akan tetapi 
jika premis sebuah ilmu pengetahuan bersifat zhanniyah (asumtif), maka 
ilmu pengetahuan tersebut sifatnya nazhari (teoritis), bukan yakini 
(pasti), Hal semacam itu dapat kita terapkan dalam kasus ini. Pendapat 
milah yang dianut oleh pengarang kitab Al Mufham fi Syarhi Muslim 
dengan mengatakan, “Riwayat tersebut ditulis dengan harakat dhammah. 
Kesimpulannya bahwa sumpah diperbolehkan meskipun hanya didasari 
asumsi yang kuat, karena Rasulullah tidak pernah melarang Sa'ad untuk 
melakukannya.” 

Ungawa ri Jus (Nabi menjawab, “Atau seorang muslim.” 

Dalam riwayat Ibnu Arabi disebutkan bahwa Rasulullah 
bersabda, “Jangan katakan mukmin tapi katakanlah muslim.” Dari 
perkataan tersebut jelaslah bahwa arti kata “aw” adalah untuk 
menunjukkan pengelompokkan. Maka ungkapan tersebut bukan untuk 
mengingkari, tetapi untuk menjelaskan bahwa memanggil seseorang yang 
tidak diketahu: apa yang ada dalam hatinya dengan sebutan “muslim ” 
adalah lebih baik daripada memanggilnya dengan sebutan “mukmin. " 
Karena, Islam dapat diketahui dengan perbuatan zhahir. Itulah yang 
disampaikan secara ringkas oleh Syaikh Muhyiddin. 

Tapi Al Karmani mengkntiknya dengan mengatakan, bahwa jika 
demikian maka isi hadits tersebut tidak sesuai dengan judul bab, dan 
jawaban Rasulullah kepada Sa'ad tidak bermanfaat. Kritikan ini tidak 
Gapat diterima, karena kita telah menjelaskan tentang titik temu antara 
hadits dan judul bab tersebut. 

Dalam kisah ini Rasulullah membagi-bagikan hadiah kepada 
orang yang baru memeluk Islam (mualaf) untuk menarik hati mereka. 
Ketika Rasulullah membagi-bagikan hadiah tersebut, beliau tidak 
memberikannya kepada Ja'il yang berasal dari golongan muhajirin. Lalu 


FATHUL BAARI — 143 


Sa'ad bertanya kepada Rasulullah tentang Ja'il, karena berdasarkan 
pengetahuannya Ja'l lebih berhak untuk menerima hadiah tersebut. 
Maka, Sa'ad pun berulang kali menanyakan hal itu kepada Rasulullah. 

Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Sa'ad tentang dua 
perkara, Pertama adalah hikmah Rasulullah memberikan hadiah kepada 
kelompok tersebut dan tidak memberikannya kepada Ja'il, padahal ia 
lebih disukai oleh Nabi daripada mereka, Sebab jika Rasulullah tidak 
memberikan hadiah kepada mereka, maka dikhawatirkan mereka akan 
murtad sehingga menjadi penghuni neraka. Kedua, Rasulullah menasihati 
Sa'ad agar tidak memuji seseorang dengan menilai batinnya. 

Dengan demikian, kita mengetahui manfaat jawaban Rasulullah 
kepada Sa'ad yang lebih merupakan musyawarah (meminta pertimbang- 
an) atau pemberian maaf kepadanya. Jika ada pertanyaan, “Mengapa 
kesaksian Sa'ad atas keimanan Ja'il tidak diterima, tetapi jika ia bersaksi 
dengan keadilan Ja'il pasti diterima. Padahal, keadilan itu dapat 
menunjukkan keimanan seseorang?” Jawabnya adalah bahwa perkataan 
Sa'ad itu tidak termasuk syahadah (kesaksian) tetapi hanya merupakan 
pujian kepada Ja'il dan sebagai permohonan Sa'ad agar Rasulullah 
memberikan hadiah kepada Ja'il, meskipun Saad menggunakan kata 
syahadah, akan tetapi memberikan suatu anjuran untuk melakukan hal 
yang lebih baik tidak berarti menolak kesaksiannya. Bahkan bila dilihat 
dari konteksnya, Rasulullah menerima perkataan Sa'ad dengan bukti 
bahwa beliau memberi maaf kepada Sa'ad. Kami telah meriwayatkan 
dalam Musnad Muhammad bin Harun Ar-Rayani dengan sanad yang 
shahih dari Abu Salim Al Jaisyani dari Abu Dzarr, bahwa Rasulullah 
bertanya kepadanya, “Bagaimana pendapatmu tentang Ja'il?” Aku 
menjawab, “Seperti muhajirin lannya.” Kemudian Rasulullah bertanya, 
“Bagaimana pendapatmu tentang si fulan?” Aku pun menjawab, “Dia 
adalah pemimpin suatu kaum.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Jika 
demikian, maka Ja'it lebih baik dari si fulan.” Lalu aku bertanya 
kepadanya, “Jika demikian, mengapa engkau memperlakukan si fulan 
seperti itu?” Rasulullah menjawab, “Ja adalah pemimpin sukunya, dan 
dengan perbuatanku itu aku dapat menarik hati kaumnya.” 

Demikianlah kedudukan Ja'il sebagaimana dijelaskan oleh hadits 
tersebut, maka jelaslah hikmah tindakan Rasululiah yang tidak 
memberikan hadiah kepada Ja'il dan memberikan kepada yang lain. 
Hikmah tersebut adalah untuk menarik hati mereka sebagaimana yang 
telah disebutkan di atas. 


144 — FATHUL BAARI 


Pelajaran penting yang dapat diambil 


1. Perintah untuk membedakan antara esensi Iman dan Islam. 

2, Larangan untuk mengklaim bahwa seseorang memiliki iman yang 
sempurna, padahal tidak ada nash yang menjelaskan hal tersebut. 

3. Sedangkan larangan untuk mengklaim bahwa seseorang akan masuk 
surga tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadits ini, walaupun 
ada beberapa ulama yang berusaha menjelaskannya. 

4. Bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang berpendapat bahwa 
iman cukup dengan ucapan lisan saja. 

5. Seorang imam (pemimpin) boleh membelanjakan kekayaan 
negaranya dan memprioritaskan mana yang lebih penting, walaupun 
tidak diketahui oleh sebagian rakyatnya. 

6. Seorang imam dibolehkan untuk memberikan pertolongan kepada 
orang yang berhak menerimanya 

7. Rakyat boieh memberikan nasehat kepada imam jika melakukan 
kesalahan. 

8. Menasehati secara diam-diam lebih baik daripada menasehati secara 
terang-terangan, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab zakat 
yaitu kalimat “ja gumtu ilaihi fasaarartw” (kemudian aku pun 
bangkit dan membisikinya). Bahkan, harus dilakukan secara diam- 
diam, Jika secara terang-terangan akan membawa kehancuran. 

9. Apabila seorang imam diberi saran yang menurutnya tidak benar, 
hendaknya tidak langsung membantahnya, tetapi menerangkan yang 
benar. 


AN —a y AA (Sesungguhnya aku akan memberi orang itu) 
Maksudnya member apa saja. 
&' —ms (hai tersebut sangat menarik perhatianku) 


Dalam riwayat Al Kasymihami dan mayoritas riwayat lainnya 
telah disebutkan, bahwa lafazhnya adalah —— (lebih disukai). Dalam 


riwayat Al Ismaili, setelah kata €f adalah kalimat XX bl 844 Y: ck2! U, 
1 (Aku tidak memberinya karena takut Allah akan melemparkannya....) 


Dalam riwayat Abu Daud dari Ma' mar, “Aku memberikan hadiah kepada 
beberapa orang dan tidak memberikannya kepada orang yang aku sukai, 
karena aku takut Allah akan melemparkan mereka ke dalam neraka.” 


FATHUL BAARI — 145 


Perhatian 

Tidak adanya pengulangan soal dan jawabannya, sebagaimana 
diriwayatkan dari Ibnu Wahab dan Rasyid bin Sa'ad, dari Yunus dan Az- 
Zuhri dengan sanad yang berbeda dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf 
dari Ayahnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim adalah kesalahan 
dari seorang perawinya yaitu Al Walid bin Muslim ketika menukil hadits 
tersebut. 


20. MENYEBARKAN SALAM TERMASUK BAGIAN 
DARI ISLAM 


Bl Oya SUAIYI 3 OLI ab NA AS UP LN 1 las Jb) 
" " " 2 Na Fi an. So. 4 p. 
SBY O Ol YIa Jali Mal Jha 

Ammar berkata, “Barangsiapa yang telah melakukan tiga hal ini maka ia 
telah memperoleh kesempurnaan iman, yaitu berlaku adil kepada diri 


sendiri, menyebarkan salam (perdamaian) ke seluruh alam (manusia) 
dan berinfak di waktu susah. ” 


Si alay SIRI Ia Ian Je ab Ab aa al 
2 Lo 202 Tera te ia BL ai BOT L Wa “. 
— —3 3 ega AS LI DA (lalai ende JB pe #YI 


an 


28. Dari Abdullah bin Amru, bahwa seseorang bertanya kepada 
Rasulullah, “Islam yang bagaimana yang lebih utama?” Maka beliau 
menjawab, “Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang 
yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal.” 


146 — FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits: 
ALYI 3s OI (salam termasuk bagian dari Islam). Dalam riwayat 


Karimah ditambahkan kata ifsya (menyebarkan), yang berarti 
menyebarkan salam secara diam-diam atau terang-terangan. Kata tersebut 
sesuai dengan perkataan Rasulullah, “kepada orang yang engkau ketahui 
dan tidak engkau kerahui.” Penjelasan “menyebarkan salam termasuk 
bagian dari Islam” telah diterangkan dalam bab Ith 'am Ath-Tha 'aam 
(memberi makan). 

Aramar adalah putra Yasir (Ammar bin Yasir). Dia adalah salah 
seorang yang pertama kali masuk Islam. 

LX (tiga), yaitu tiga sifat, 

Yang dimaksud “Alam” dalam hadits ini adalah seluruh manusia. 
Sedangkan Ly berarti miskin, atau membutuhkan menurut pendapat 


yang lain. Jika arti kedua yang diambil, maka kata »» dalam kalimat '- 
8 berarti “dengan” atau “pada saat”. Abu Zinad bin Siraj dan ulama- 


ulama lainnya berkata, “Orang yang melakukan tiga hal tersebut maka 
imannya telah sempurna, karena kesempurnaan iman sangat tergantung 
kepada tiga hal tersebut. Sebab seorang hamba yang memiliki sifat adil, 
akan selalu melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya serta 
menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhannya. Hal ini dapati 
mencakup semua rukun iman. 

Mengucapkan salam mencerminkan akhlak yang mula, sifat 
tawadhu' (rendah hati) dan menghormati serta tidak mencela orang lain, 
sehingga dengan demikian dapat terjalin hubungan saling mencintai antar 
sesama. Kemudian berinfak dalam kesusahan adalah merupaxan 
perbuatan yang benar-benar mulia, sebab jika seseorang mau berinfak 
pada saat ia membutuhkan, rnaka pada waktu lapang ia akan lebih banyak 
lagi berinfak. Pengertian “berinfak” dalam hadits ini bersifat umum atau 
tidak hanya terbatas pada keluarga dan tamu, yang wajib maupun yang 
sunnah. Berinfak pada saat membutuhkan merupakan manifestasi dari 
keimanan kepada Allah, zuhud terhadap kehidupan dunia dan tidak 
banyak berangan-angan. Hal ini membuktikan bahwa hadits tersebut 
adalah hadits marfu” (dinisbatkan kepada Rasulullah), karena perkataan 
semacam itu hanya berasal dari lisan orang yang memiliki jawami 'ul 
kalim, Wallahu “Alam.” 


FATHUL BAARI — 147 


21. DURHAKA KEPADA SUAMI ADALAH 
PERBUATAN KUFUR 


Dalam masalah ini terdapat riwayat Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW 


NN SN 


2 Aha JSI ang pita ap Iko PI JB JB AL gi ea 
DNAN AN S7 AG JS aU OK ja OA DI Gi 


F 
P. Pi 


HER ah Lp ta GAN PAS 


#0. 4 af 


29. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Diperlihatkan 
kepadaku neraka. Ketika itu aku melihat di antara penghuninya adalah 
wanita pendurhaka.” Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah. 
“Apakah mereka durhaka kepada Allah?” Rasulullah menjawab, 
“Mereka kafir (durhaka) kepada suami dan tidak mau berterima kasih 
atas kebaikan yang diterimanya. Walaupun sepanjang masa engkau telah 
berbuat baik kepada salah seorang dari mereka dan kemudian ia melihat 
sedikit kesalahan darimu, maka ia akan berkata, “Aku tidak pernah 
melihat kebaikan dari dirimu.” 


Oadhi Abu Bakar bin Al Arabi dalam syarah-nya berkata, 
“Maksud Imam Bukhari dalam bab ini adalah untuk menerangkan, bahwa 
maksiat dapat dikatakan sebagai kekufiuran sebagaimana taat dapat 
disebut iman. Akan tetapi, maksud kufur di sini adalah bukan kufur yang 
menyebabkan seseorang keluar dari agama.” Kemudian dia berkata, 
“Durhaka kepada suami termasuk perbuatan dosa sesuai dengan sabda 
Rasulullah SAW, “Vika aku boleh memerintahkan seseorang untuk 
bersujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh seorang istri 
untuk bersujud kepada suaminya.” Dalam hadits ini, Rasulullah 
mensejajarkan hak suami dengan hak Allah, maka jika seorang istri 
durhaka kepada suaminya —padahal sang suami telah melakukan 


148 — FATHUL BAARI 


kewajibannya- maka perbuatan tersebut merupakan bukti penghinaan 
terhadap hak Allah. Untuk itu perbuatan tersebut dapat dikatagorikan 
sebagai kekufuran, hanya saja kekufuran tersebut tidak sampai 
mengeluarkannya dari agama. 

Kita dapat melihat dua hal penting dalam hadits ini, Pertama 
bahwa Imam Bukhari membolehkan memotong hadits jika tidak akan 
merusak maknanya, baik dengan kalimat sebelumnya maupun 
sesudahnya. Hal semacam ini dapat menimbulkan kesan bagi orang yang 
tidak hafal hadits tersebut, bahwa pemotongan hadits semacam ini tidak 
sempurna, terutama jika pemotongannya berada di tengah-tengah hadits 
seperti dalam sabda Nabi, 3 z5 Ki Sedangkan permulaannya yang 


lengkap seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah, “Terjadi 
gerhana matahari pada masa Rasulullah... (di sini disebutkan pula kisah 
tentang shalat AXhusuf (gerhana matahari) dan khutbah Rasulullah 
termasuk dalam bagian ini). 

Dich karena ita, tidak sedikit orang yang mengira bahwa kedua 
hadits itu tidak sama karena memiliki permulaan yang berbeda. Sehingga 
diantara mereka ada yang mengatakan bahwa jumlah hadits dalam kitab 
shahih Bukhari adalah empat ribu hadits tanpa pengulangan, seperti Ibnu 
Shalah, Syaikh Muhyiddin dan lain sebagainya. Pendapat ini tidak benar. 
karena setelah diteiit: jumlahnya adalah 1513 hadits, seperti yang telah 
saya jelaskan dalam pembukaan kitab ini. 

Kedua, bahwa Imam Bukhari tidak mengulang sebuah hadits 
kecuali jika ada manfaatnya baik dalam matan atau sanad. Jika terdapat 
dalam matan, maka beliau tidak mengulangnya dalam bentuk yang sama, 
akan tetapi beliau akan membedakannya. Jika jalur sanad-nya banyak, 
maka beliau akan menyebutkan satu jalur sanad dalam setiap bab. 
Sedangkan jika jalur sanad-nya sedikit, maka beliau akan meringkas 
sanad atau matan hadits tersebut. Hal semacam ii dapat kita lihat dalam 
hadits ini, dimana beliau meriwayatkannya dari Abdullah bin Maslamah 
(maksudnya Al Oa'nabi) secara ringkas dan terbatas pada judul bab saja, 
sebagaimana telah dijelaskan bahwa maksiat dapat dikatakan sebagai 
kekufuran. Kemudian matan ini juga disebutkan oleh beliau dalam bab 

Fe: 3, bea dengan sanad tersebut. Tetapi karena tidak merubah 
sanad-nya, maka beliau meringkas matan-nya sesuai dengan judul bab. 

Beliau juga mermaparkannya kembali secara lengkap dalam bab 
“Shalat Khusuf” dengan sanad yang sama, dan dalam bab “Penciptaan 
Makhluk ” ketika menjelaskan tentang matahari dan bulan, Beliau 


FATHUL BAARI — 149 


NAN1911Y 9. 141611 Kallldda 3lU, UG AI KILAWII FD He) IL 3 Ali KIMI ColLUnG 
ada sebuah hadits yang disebutkan pada dua tempat dalam bentuk yang 
sama. Mengenai pelajaran dan nasehat yang terkandung dalam hadits ini, 
akan dijelaskan dalam pembahasan hadits ini secara lengkap. 






KAMPUNGSUNKAN 





150 — FATHUL BAARI 


22. MAKSIAT ADALAH PERBUATAN JAHILIYAH 
DAN PELAKUNYA TIDAK DIANGGAP KAFIR, 
KECUALI MELAKUKAN PERBUATAN SYIRIK 


Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Masih terdapat dalam 
dirimu karakteristik Jahiliyah.” 
Allah berfirman, 


SNN NP . To ' “ In Ta, ' Ka Pa 2 

slh Gal DUS Oya La ngga jay Ol ag YA Ol 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa selain itu.” (Gs. An-Nisaa (4): 48) 


“ : Ta 23, MN ” 5. Ea Tadi : 0 £ p Jas. # 
NE ey An tele Sea 3 Ul LD JB Aga yg 
& 3 Jo ar fo. 


SIB AHA 4 LIL Das us dsn 
Ha Us ui aras Tang ae ja 
Io SPN 3 PS Kal ata in Ha ai 3 Wal 
IA Hn HN Indir ta AI, Iettta al 

Ba bps 


30. Dari Al Ma 'rur bahwa ia berkata, “Saya bertemu dengan Abu Dzarr 
di Rabadzah. Beliau dan hamba sahayanya mengenakan pakaian 
(mantel) yang serupa. Kemudian saya bertanya apa sebabnya mereka 
mengenakan pakaian yang serupa. Abu Dzarr pun menjawab, “Aku 
pernah memaki seseorang dengan menghina ibunya. Lalu Rasulullah 
bersahda kepadaku, “Wahai Abu Dzarr, Apakah engkau memaki dia 
dengan menghina ibunya? Rupanya masih ada dalam dirimu 
karakteristik jahiliyah. Para hambamu adalah saudara-saudaramu yang 
Allah titipkan di bawah tanggung jawabmu. Oleh karena itu, barangsiapa 
memiliki hamba sahaya, hendaklah hamba sahaya itu diberikan makanan 
yang dimakan dan diberi pakaian yang dipakai serta janganlah mereka 


FATHUL BAARI — 151 


dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kemampuan mereka. Jika 
mereka terpaksa mengerjakannya maka bantulah mereka.” 


BAB 


Ungi Dgpelo 1ESI Onani 1 OAT US DL 
“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. ” (Os. Al Hujuraat (49): 9) 
Datam ayat ini Allah menamakan mereka orang mukmin. 


2S gb JR NA ai ain Ju HI gp 


PAS OE 


PUN Je en JAN JEPANG Ja bi MY 
SI Ca go oi Mai ane Io 
NIS us ph is ai JA Gala 3 3 JA 

delo J3 Je Ca OS S) 


31. Dari Al Ahnaf bin Oais bahwa ia berkata, “Pada suatu ketika saya 
hendak pergi menolong seseorang yang sedang berkelahi. Secara 
kebetulan saya bertemu dengan Abu Bakrah, ia pun berkata, “Hendak 
kemana kamu?” Maka saya menjawab, “Saya hendak menolong orang 
itu,” Ia berkata lagi, “Kembalilah! Saya mendengar Rasulullah telah 
bersabda, “Apabila dua orang muslim berkelahi dan masing-masing 
mempergunakan pedang maka si pembunuh dan yang terbunuh akan 
masuk neraka.” Saya bertanya, “Hal tersebut bagi pembunuh, lalu 
bagaimana dengan yang terbunuh?” Beliau menjawab, “Karena orang 
yang terbunuh itu juga berusaha untuk membunuh saudaranya. ” 


Keterangan Hadits: 


Seluruh perbuatan maksiat akibat meninggalkan kewajiban atau 
mengerjakan perbuatan yang haram adalah akhlak jahiliyah, dan 


152 — FATHUL BAARI 


perbuatan syirik adalah kemaksiatan yang paling besar. 

Maksud dari pernyataan bahwa perbuatan maksiat terrnasuk 
kekufuran, adalah kufur nikmat bukan kufur yang berarti keluar dari 
agama, berbeda dengan pendapat golongan Khawarij yang mengkatirkan 
orang yang berbuat dosa selain syirik. Dalam hal iri, nash Al Our an 
yang berbunyi, “Dan Dia mengampuni selain itu sesuai kehendak-Nya" 
dapat dijadikan dalil untuk membantah pendapat mereka. 

Ayat tersebut mengindikasikan, bahwa dosa selain syirik masih 
mendapat ampunan dari Allah. Sedang yang dimaksud dengan syirik 
dalam ayat ini adalah kufur, karena orang yang menentang kenabian 
Muhammad adalah kafir walaupun tidak menyekutukan Allah. Menurut 
kesepakatan ulama, orang seperti ini tidak mendapat ampunan. 

Kata syirik terkadang menunjukkan arti yang lebih khusus 
daripada kekufuran seperti dalam firman Allah, ja -- as an 3 


SS — ni ASI “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-arang 


musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan... “(Gs. Al Bayyimah 
(382 1) 

Ibnu Baththal mengatakan, bahwa maksud Imam Bukhari adalah 
untuk menyangka! pendapat yang menyatakan, bahwa dosa selai syirik 
adalah kufur: seperti pendapat golongan Khawarij, dan orang yang 
meninggal dalam keadaan demikian, maka ia akan kekal dalam neraka. 
Selanjutnya ayat Al Guran juga menolak pendapat mereka, karena 
maksud ayat “Dan Dia (Allah) akan mengampuni dosa selainnya (syirik) 
bagi orang yang dikehendaki” adalah bagi orang yang meninggal dunia 
sedang ia mempunyai dosa selain syirik. 

Al Karmani mengatakan, bahwa mengambil dalil dari perkataan 
Abu Dzarr ltengkau memaki dia dengan mencela ibunya) masih harus 
diteht: kembali, karena fa bir (ungkapan) dalam hadits tersebut bukan 
dosa besar dan juga mereka tidak menganggap kafir orang yang 
melakukan dosa kecil. Untuk itu saya katakan, bahwa zhahir ayat 
tersebut merupakan dalil untuk menolak pendapat mereka, dan cukup 
bagi saya pendapat ibnu Baththal. Adapun kisah Abu Dzarr, merupakan 
dalil yang menyatakan bahwa orang yang masih mempunyai sifat 
jahiliyah selain syirik, mereka tidak keluar dari iman meskipun sifat itu 
tergolong dosa besar atau pun dosa kecil. 

Imam Bukhari juga berargumentasi, bahwa seorang mukmin yang 
melakukan perbuatan maksiat tidak dikafirkan, karena Allah tetap 
menyebutnya sebagai orang mukmin dalam firman-Nya, “Dan jika ada 


FATHUL BAARI — 153 


dua golongan dari orang-orang mukmin berperang.” Kemudian Allah 
juga berfirman, “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara 
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu.” Beliau juga 
berargumentasi dengan sabda Rasulullah, “jika ada dua orang muslim 
berkelahi dengan pedang mereka...” dimana dalam hadits tersebut 
Rasulullah menyebut mereka dengan sebutan orang muslim walaupun 
disertai ancaman neraka. Maksudnya, jika pertengkaran tersebut terjadi 
bukan karena alasan yang dapat dibenarkan. Argumen lainnya adalah 
sabda Rasulullah kepada Abu Dzarr, “Dalam dirimu masih terdapat 
karakter Jahiliyah” padahal Abu Dzarr adalah orang yang telah mencapai 
derajat iman yang tinggi. 

Rabadzah adalah nama tempat di sebuah perkampungan yang 
berjarak 3 mil dari Madinah. 

SLS (kemudian aku bertanya kepadanya) 

Maksudnya, bertanya tentang sebab mengapa beliau memberi 
pakaian kepada budaknya sama seperti pakaian yang dikenakannya, 
karena hal itu sangat aneh. Kemudian beliau menjawabnya dengan 
menceritakan kisah yang mendasari perbuatannya itu. 

s4 L (memaki) dalam riwayat Ismaili kata yang digunakan adalah 


-5i5 (mencaci), kemudian pada bab “Adab” dalam kitab shahih Bukhari 
kalimatnya adalah FE ta 2 £ 1G (ada perkataan (cacian) diantara 
aku dengan laki-laki itu) dan Imam Muslim menambahkan kalimat 


ai (dari saudaraku). Ada yang berpendapat bahwa orang tersebut 


adalah Bilal sang Muadzdzin Rasulullah, anak angkat Abu Bakar. 
Adapun yang meriwayatkan hal tersebut adalah Walid bin Muslim 
dengan sanad munghati ' (terputus). 

PA (dengan menghina ibunya) 

Maksud dari kalimat iri adalah menisbatkan kata 'gar (hina atau 
tidak terhormat) kepada ibunya. Dalam bah “Adab” terdapat tambahan 
Kalimat, “Dan ibunya adalah 'ajamiah forang non Arab) sehingga aku 
menghinanya"” Dalam riwayat lain disebutkan, “Dan aku berkata 
kepadanya, wakai anak si negro.” Yang dimaksud dengan 'ajamiah 
adalah orang yang tidak fasih berbahasa arab, terlepas apakah ia orang 
Arab atau bukan. Ada yang berpendapat bahwa huruf ja ' dalam kalimat 
(S3 adalah fa' tafsiriyah, yang menjelaskan bahwa kata ta 'yiir termasuk 


Jenis cacian. 


154 — FATHUL BAARI 


1 Hat 3 ha ck) (engkau memiliki salah satu karakteristik 
Jahiliyah), maksudnya adalah prilaku kaum Jahiliyah. Dari sini dapat 
dipahami, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Abu Dzarr sebclum 
mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan juga sifat tersebut 
merupakan karakteristik Jahuliyah yang masih ada dalam dirinya. Oleh 
karena itu, dia berkata -seperti yang disampaikan olch Imam Bukhari 
dalam bab “Adab'-, “Aku berkata, “pada saat aku berusia senja seperti 
ini? Lalu Rasulullah menjawab, “Ya...” Seakan-akan Abu Dzarr merasa 
heran karena pada usia yang sudah tua beliau tidak mengetahui hal 
tersebut. Maka Rasulullah menerangkan kepadanya tentang perbuatan 
yang tercela itu. Setelah mendengar sabda Rasulullah tersebut, Abu Dzarr 
memberikan kepada budaknya pakaian yang sama dengan pakaiannya, 
demikian pula dalam hal-hal yang lain. Hal ini dilakukan sebagai sikap 
hati-hati, meskipun teks hadits tersebut hanya menganjurkan agar 
seseorang memberikan pertolongan kepada budaknya dan bukan 
menuntut adanya persamaan. 

Ada riwayat lain yang dinisbatkan kepada Rasulullah (hadits 
marfu' yang lebih jelas dalam menerangkan tentang sebab mengapa Abu 
Dzarr memberikan pakaian yang sama kepada budaknya, yaitu riwayat 
Thabrani dari jatur Abu Ghalib dari Abu Umamah, dimana Rasulullah 
memberikan budak kepada Abu Dzarr seraya bersabda, “Beri dia 
makanan yang engkau makan dan pakaian yang engkau pakai.” Pada 
waktu itu Abu Dzarr memiliki kain, dan beliau langsung merobeknya 
menjadi dua lalu memberikan setengah dari robekan tersebut kepada 
budaknya. Kemudian Rasulullah melihatnya dan menanyakan tentang hal 
itu, maka Abu Dzarr pun menjawab, “Bukankah engkau pernah bersabda, 
beri mereka makanan yang engkau makan dan pakaian yang engkau 
pakai." Rasulullah menjawab, “Benar.” 


FATHUL BAARI — 155 


23. KEZHALIMAN YANG PALING BESAR 


It In HARI paparan Lah y Ip SIB aa 
in Ig Abas ST An dia Koi Ih ball 
(He Ab SAN) Jas 


32. Dari Abdullah bahwa ia berkata, “Ketika turun ayat, “Orang-orang 
yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 
kezhaliman (syirik), ” (0s. Al An'aam (6): 83) para sahabat bertanya, 
“Siapa diantara kita yang tidak berbuat zhalim?” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar 
kezhaliman yang besar.” (Os. Lugmaan (31): 13) 


Lafazh hadits yang menafsirkan surah Al An'aam adalah lafazh 
Bisyr (Ibnu Khalid Al Asykar1), sedangkan lafazh Abu Walid dipaparkan 
oleh Imam Bukhari dalam kisah Lugman dengan lafazh, “Siapakah 
diantara kita yang tidak menodai imannya dengan kezhaliman”” Abu 
Nu'aim dalam riwayatnya dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah 
menambahkan kalimat, “fa thaabat anfusana (maka kami menjadi 
tenangy” setelah firman Allah, “Sesungguhnya mempersekutukan Allah 
adalah benar-benar kezhaliman yang besar." Riwayat Syu'bah mi 
menunjukkan, bahwa pertanyaan tersebut menjadi sebab turunnya ayat 
lain dalam surah Lugman. Akan tetapi hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim dari jalur lain, yaitu dari Al A'masy (Sulaiman) 
yang disebutkan pada hadits bab ini. Adapun lafazh riwayat Jarir dari 
Syu'bah adalah, “Maka mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak 
menodai imannya dengan kezhaliman? Beliau berkata, “Bukan begitu, 
tidakkah kalian mendengar perkataan Lugman....” 

Dalam riwayat Wagi” dari Syu'bah “beliau pun berkata, “Tidak 
seperti yang kalian kira.” Dalam riwayat Isa bin Yunus, “Maksudnya 
adalah syirik, apakah kalian tidak mendengar perkataan Lugman.” 
Semua ini menjelaskan bahwa ayat yang ada dalam surah Lugman telah 


156 — FATHUL BAARI 


diketahyi oleh mereka, maka Rasulullah pun memperingatkan mereka 
dengan ayat tersebut. Atau ada kemungkinan bahwa ayat itu diturunkan 
pada saat itu, kemudian Rasulullah menyampaikan dan memperingatkan 
mereka dengan ayat tersebut. Dari sini, maka kedua riwayat di atas dapat 
disatukan. 

Al Khaththabi berkata, “Syirik menurut para sahabat lebih hesar 
daripada kezhaliman, maka mereka menafsirkan kata “zhulmun” dengan 
selain syirik (perbuatan maksiat lainnya) dan mereka menanyakan 
tentang hal tersebut sehingga turunlah ayat ini.” Menurut hemat saya, 
mereka menafsirkan kata “zhulmun ” secara umum yaitu mencakup syirik 
dan perbuatan maksiat lainnya, hal itu juga sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Imam Bukhari. Alasan mereka menafsirkannya secara 
umum adalah, karena kata tersebut dalam bentuk nakirah (indefinit) dan 
dalam konteks kalimat negatif. 


Keterangan Hadits: 
Imo H3 (dan tidak mencampuradukkan) 


Muhammad bin Ismail At-Taimi dalam penjelasannya berkata, 
“Mencampuradukkan antara syirik dan iman tidak mungkin dapat 
dilaksanakan. Maka maksud dari ayat tersebut adalah, mereka tidak 
memiliki dua sifat secara bersamaan, yaitu kekaftran setelah keimanan 
atau keimanan itu sendiri.” Mungkin pula mereka tidak menggabungkan 
antara keduanya, baik secara zhahir maupun batin atau dengan kata lain 
tidak munafik. Inilah arti yang paling tepat, oleh karena itu Imam 
Bukhari menyambungnya dengan bab “Tanda-tanda Orang Munafik.” 
Hal ini menunjukkan kepandaiannya dalam merangkai bab. Kemudian 
dalam sanad ini terdapat 3 orang dari golongan tabi'in, dimana salah 
seorang dari mereka meriwayatkan dari yang lain, yaitu Al A'masy dari 
syaikhnya, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i dari pamannya “Algamah bin 
Oais An-Nakha'1. Ketiga orang tersebut merupakan ahli fikih dari Kufah. 
Adapun yang dimaksud dengan Abdullah adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, 
dan sanad ini merupakan sanad yang paling shahih. 

Ada pelayaran penting yang dapat diambil dari hadits ini, antara 
lain: 
|. Menafsirkan nash secara umum, selama tidak ada nash yang 

mengkhususkannya. 
2. Bentuk nakirah (indefinit) dalam konteks kalimat negatif 
menunjukkan arti umum. 


FATHUL BAARI — 157 


3. Kata yang mempunyai arti lebih khusus (khash) mengganti posisi 
kata yang mempunyai arti umum. 

4. Sebuah lafazh dapat diartikan berbeda dengan arti zhahirnya dengan 
maksud untuk menghindari adanya kontradiksi (pertentangan) arti. 

5. Perbuatan zhalim bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. 

Perbuatan maksiat tidak dikategorikan sebagai perbuatan syirik. 

7. Orang yang tidak berbuat syirik maka ia akan mendapatkan rasa 
aman dan petunjuk. Apabila ada orang mengatakan, “Orang yang 
berbuat maksiat akan diadzab, lalu rasa aman dan petunjuk seperti 
apakah yang akan didapatnya?” Jawabnya adalah, bahwa yang 
dimaksud dengan rasa aman di sini adalah tidak kekal di dalam 
neraka dan akan diberi petunjuk menuju surga. 


n 


24, TANDA-TANDA ORANG MUNAFIK 


SP SE BT 3 lh da3 II RA ai Ia 
, 


OE5 Ad Ala Ualasf 281 WI, wis AL 
33. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tanda-tanda 


orang munafik ada tiga, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia 
mengingkari dan jika diberi amanat ia berkhianat.” 


PE NNGN NN BNP NN sit TES OA Noda ae 8, gi 3 ag 2 2 ge D0 - 
Pa Ig ta Ka» PA” oo "Ta 0. PA Ha # # SNN Ten 
3 ab Ah SAS yg Alap db SIS yag Lala Lilin OLS 
(na Si LA “3 
Sia AS Kate lg HS WAS Ily Ot Tai BI GEN GL 


34. Dari Abdullah bin “Amru bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang memiliki empat sifat ini, maka ia benar-benar termasuk orang 


158 — FATHUL BAARI 


munafik. Dan barangsiapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat 
tersebut, maka ia memilika karakter munafik hingga dia melepaskannya. 
Sifat tersebut adalah jika dipercaya berkhianat, jika berbicara berdusta, 
Jika membuat perjanjian tidak setia, dan jika berdebat bertindak tidak 
terpuji.” 


Pada bab sebelumnya Imam Bukhari telah menjelaskan, bahwa 
kekufuran dan kezhaliman mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Maka 
dalam bab selanjutnya ia menjelaskan, bahwa kemunafikan juga 
mempunyai tingkat yang berbeda-beda, sebagaimana kekufuran dan 
kezhaliman. 

Syaikh Muhyiddin mengatakan, “Maksud Imam Bukhari adalah 
untuk menjelaskan bahwa kemaksiatan akan mengurangi kemanan, 
sebagaimana kataatan dapat menambah iman seseorang,” Al Karmani 
menambahkan, “Korelasi pembahasan ini dengan bab “Iman” adalah 
untuk menjelaskan, bahwa kemunafikan adalah tanda tidak adanya iman, 
atay untuk mengetahui bahwa sebagian kemunafikan adalah kufur. Nifag 
(kemunafikan) menurut bahasa adalah, tidak adanya kesamaan atau 
kesesuaian antara lahir dan batin. Apabila hal ini terjadi dalam masalah 
akidah dan keimanan, maka disebut sebagai Nijagul Kufri. Tapi jika 
terjadi dalam selain iman, maka dinamakan Nafagul "Amal (nifag dalam 
perbuatan), dan dalam hat ini kemunafikan tersebut mempunyai tingkatan 
yang berbeda. 


Keterangan Hadits: 
SANG 21 (tanda-tanda orang munafik ada tisa) 


Arti dari kata 3 adalah XY6 (tanda). Penggunaan bentuk tunggal 
dari kata s4 adalah untuk menunjukkan jenis, atau karena tanda-tanda 


orang munafik tersebut hanya akan terwujud jika terkumpul tiga karakter 
tersebut. Alasan pertama adalah alasan yang disetujui oleh Imam 
Bukhari. Oleh karena itu, dalam bab lain beliau menggunakan bentuk 
jama” (plural) seperti yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dengan 
lafazh, HUM SANG (tanda-tanda orang munafik). 


Jika ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut membatasi 
tanda-tanda tersebut hanya pada tiga karakter, lalu bagaimana dengan 
hadits lain yang berbunyi, —4 5S "5: xi (Barang siapa yang memiliki 


FATHUL BAARI — 159 


empat sifat ini) Al Ourthubi menjawab, “Ada kemungkinan bahwa 
Rasulullah baru mengetahui sifat yang baru itu.” Menurut hemat saya, 
tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut, karena sifat yang 
menunjukkan karakter yang sebenarnya dari orang munafik belum tentu 
merupakan tanda-tanda orang munafik. Karena bisa saja tanda-tanda 
tersebut merupakan sifat asli orang munafik, dan jika ditambahkan sifat- 
sifat yang lain, maka sifat munafik itu akan menjadi sempurna. 

Hanya saja dalam riwayat Muslim dari jalur Al “Ala' bin 
Aodurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, mengindikasikan tidak 
ada pembatasan dalam hadits tersebut, adalah karena lafazhnya adalah 
Min “Alamaati An-Nifag Tsalatsatun. (di antara tanda-tanda orang 
munafik ada tiga hal...) Begitu pula yang diriwayatkan oleh Thabrani 
dalam kitab 4I Ausath dari Abu Sa'id Al Khudri. Apabila lafazh pertama 
ditafsirkan seperti ini, maka pertanyaan tersebut tidak akan muncul, 
karena hadits di atas memberitahukan tentang tanda-tanda orang munafik 
pada satu waktu dan tanda yang fainnya di lain kesempatan. 

Al Ourthubi dan An-Nawawj juga berkata, “Dar kedua riwayat 
tersebut dapat diketahui ada lima karakter orang munafik, karena kedua 
hadits itu mencakup sifat berdusta dalam berbicara dan mengkhianati 
amanat, Pada hadits pertama ditambahkan sifat mengingkari janji, dan 
pada hadits kedua ditambahkan sifat mengingkari perjanjian dan berkata 
buruk ketika berdebat.” 

Menurut hemat saya, mengingkari perjanjian -dalam riwayat 
kedua dari Imam Muslim- adalah sebagai ganti mengingkari janji seperti 
yang terdapat dalam hadits pertama. Agaknya beberapa perawi telah 
merubah sebagian lafazhnya, karena kedua makna tersebut sama. Dari 
sini Maka tambahannya hanya satu karakter, yaitu berkata buruk ketika 
berdebat. Yang dimaksud dengan “fujur” adalah, meninggalkan 
sebenaran dan mempergunakan tipu daya untuk menolaknya. Karakter 
ini sudah tercakup dalam karakter pertama, yaitu berdusta dalam 
berbicara. 

Pembatasan tanda-tanda orang munafik hanya pada tiga sifat 
tersebut, adalah untuk mengingatkan sifat-sifat yang lain. Karena sumber 
agama hanya terbatas pada tiga hai, yaitu: perkataan, perbuatan dan niat. 
Maka hadits tersebut mengingatkan, bahwa dusta dapat merusak 
perkataan, khianat dapat merusak perbuatan, dan mengingkart janji dapat 
merusak niat. Dalam hal ini, mengingkari janji termasuk perbuatan dosa 
jika mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan jika seseorang teiah 
bertekad untuk menepatinya tetapi ada suatu halangan, maka ja tidak 


160 — FATHUL BAARI 


dianggap sebagai orang munafik. Inilah yang disampaikan oleh Al 
Ghazali dalam kitab Ihya ' 

Thabrani meriwayatkan sebuah hadits panjang yang menguatkan 
pernyataan tersebut, demikian pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Salman, “Jika berjanji ta akan berkata kepada dirinya sendiri, bahwa dia 
akan mengingkarinya.” Hal semacam ini juga terdapat pada karakter- 
karakter yang lain. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari 
Zaid bin Argam disebutkan, “Jika seseorang menjanjikan saudaranya dan 
berriat untuk membayar (hutang) kemudian tidak membayarnya, maka 
tidak ada dosa baginya.” 

15, 81 (jika berjanji). Yang dimaksud dengan janji dalam hadits 
ini adalah janji dalam suatu kebaikan, karena janji dalam keburukan 
harus dilanggar dan tidak harus dipatuhi, bahkan diwajibkan untuk 
ditentang jika mendatangkan bahaya. Sedangkan dusta yang ada dalam 
hadits yang diceritakan oleh Ibnu At-Tin dari Malik, ketika ditanya 
tentang orang yang berdusta, ja mengatakan, “Jenis dusta yang mana?” 
Agaknya ia berbicara tentang masa lalunya, lalu berlebih-lebihan dalam 
menceritakannya. Hal ini tidak berbahaya, tapi yang berbahaya adalah 
orang yang berbicara tentang sesuatu yang berlawanan dengan realita 
dengan maksud berdusta. 

Imam Nawawi berkata, “Hadits ini dianggap oleh sebagian ulama 
sebaga: hadits yang bermasalah, karena sifat-sifat ini telah ditemukan 
dalam diri seorang muslim dan dia tidak dihukumi kafir.” Kemudian 
behau melanjutkan, “Makna hadits tersebut adalah benar dan tidak ada 
masalah di dalamnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh para penahgia, 
bahwa orang yang memiliki karakter munafik disamakan dengan orang 
munafik, maka saya katakan bahwa pernyataan ini adalah dalam bentuk 
majaz. Artinya orang yang memiliki karakter tersebut seperti orang 
munafik, karena yang dimaksud dengan munafik di sini adalah Nifagul 
Kufri (kekufuran). 

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan 
munafik dalam hadits tersebut adalah Nifagul “Amal (kemunafikan dalam 
perbuatan) seperti yang kami sebutkan. Pendapat ini didukung oleh Al 
Ourthubi berdasarkan perkataan Umar kepada Hudzaifah, “Apakah 
engkau mengetahui kemunafikan dalam diriku?” Kemunafikan dalam 
pertanyaan tersebut maksudnya bukanlah Nifagul Kufri, tapi Nifagul 
Amal. Kemudian diperkuat dengan menambahkan kata “khalishah” 


FATHUL BAARI — 161 


(murni) dalam hadits kedua dengan lafazhnya tai Wu (dia murni orang 


munafik). 

Ada juga yang berpendapat, bahwa disebutkannya sifat munafik 
secara umum adalah sebagai peringatan bagi manusia untuk tidak 
melakukan sifat ini. Pendapat ini didukung oleh Al Khaththabi, 
Disebutkan juga bahwa kemungkinan yang disifati dengan sifat tersebut 
adalah orang yang telah terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga 
menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Dia berkata, “Pernyataan tersebut 
dikuatkan dengan disebutkannya kata idzaa (jika), karena kata tersebut 
menunjukkan pengulangan (pekerjaan).” 

Yang lebih utama adalah apa yang dikatakan Al Karmani, 
“Penghapusan — obyek dari kata “haddatsa” (mengatakan) 
mengindikasikan arti umum. Artinya, jika dia berkata tentang segala 
sesuatu, maka 14 akan berdusta, Kata tersebut dapat pula berarti menjadi 
pendek, sehingga artinya adalah jika telah menemukan inti pembicaraan, 
maka dia akan berdusta.” Ada yang mengatakan, bahwa ungkapan 
tersebut diinterpretasikan dengan orang yang memiliki sebagian besar 
karakter ini dan orang yang berada dalam kondisi seperti itu biasanya 
akidahnya rusak. 

Semua jawaban Ini berdasarkan bahwa huruf “lam” pada kata 
AN yang menunjukkan jenis. Ada sebagian yang mengatakan, bahwa 


huruf tersebut mengindikasikan ('Ahd), Hadits tersebut ditujukan kepada 
orang tertentu atau kepada golongan munafik pada masa Rasulullah 
pendapat tersebut berdasarkan hadits dhaif yang berkaitan dengan kasus 
itu. Jawaban yang paling baik adalah jawaban Al Ourthubi. Wallahu 
A lam. 


162 — FATRUL BAARI 


25. MELAKSANAKAN SHALAT PADA 
LAILATUL OADAR 
ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN 


JAN Alah 3 ya peng dala eko AM Oya JB JB Sah al UP 
ai ya EL ae Uap, UU) 


35. Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang menegakkan shalat pada malam Oadar karena Iman 
dan Ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu.” 


Setelah Imam Bukhari menjelaskan tanda-tanda kemunafikan dan 
keburukannya, beliau kembali menyebutkan tanda-tanda keimanan dan 
kebaikannya, karena pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
iman adalah tujuan utama dari kitabnya. Kemudian beliau menjelaskan 
bahwa shalat pada #ailarul gadar, shalat pada malam Ramadhan dan 
melaksanakan puasa Ramadhan adalah sebagian dari iman, Beliau 
menyampaikan ketiga hal tersebut dari Abu Hurairah. 

Dalam hadits tentang Jailatu! gadar, beliau menggunakan bentuk 
mudhari'" (kata kerja bentuk sekarang) pada kalimat syaratnya dan 
menggunakan bentuk madhi (kata kerja bentuk lampau) pada kalimat 
jawabnya. Berbeda dengan perawi-perawi lainnya yang menggunakan 
bentuk madhi pada kedua kalimat tersebut, Dalam hal ini A! Karmani 
berkata, “Hal itu disebabkan karena melaksanakan shalat dan puasa pada 
bulan Ramadhan merupakan ibadah yang pasti, sedangkan shalat pada 
malam gadar tidak dapat dipastikan, sehingga Imam Bukhari 
menggunakan bentuk mudhari .” 

Sedangkan ulama-ulama lainnya berkata, “Menggunakan bentuk 
madhi ketika mengungkapkan balasan (pahala) merupakan isyarat akan 
terwujudnya hal tersebut. Hal ini sama dengan firman Allah, “Ataa 
amrullah.” Para ahli nahwu Kufah dan Basrah berbeda pendapat dalam 
kasus penggunaan bentuk mudhari” pada kalimat syarat dan bentuk 
madhi pada kalimat jawab. Ada sebagian ulama yang melarang dan ada 
yang membolehkannya. 

Dalil mereka adalah firman Allah, Ts Ca Hae ME ba ol 


FATHUL BAARI — 163 


“Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka 
mukjizat dari langit...” karena firman-Nya “ja zhaila?” dalam bentuk 
madhi (kata kerja bentuk lampau) dan kata tersebut mengikuti jawabu 
syarth. Mereka juga berargumentasi dengan hadits ini, dan menurut saya 
dalam argumentasi mereka ada yang harus diperhatikan, dan saya 
menduga bahwa hal tersebut dari perawi. Karena riwayat tersebut berasal 
dari Abu Hurairah dengan menggunakan lafazh mudhari', baik pada 
kalimat syarat maupun jawabnya. 

Imam An-Nasai telah meriwayatkan hadits tersebut dari 
Muhammad bin Ali bin Maimun dari Abu Yamani, guru Imam Bukhari 
tanpa ada perbedaan antara kalimat syarat dan jawabnya, akan tetapi ia 
berkata, “man yagum lailatal gadri vyughfaru lahu (Barangsiapa yang 
mengerjakan shalat pada /ailatu! gadar, maka ia akan diampuni).” 

Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Nyu'aim dalam kitabnya 
dari Sulaiman (Ath-Thabrani) dari Ahmad bin Abdul Wahab bm Najd 
dari Abu Yaman, dan terdapat penambahan dalam lafazhnya dibanding 
dua riwayat sebelumnya, yaitu lafazh, “laa yaguumuu ahadukum lailata!l 
gadri fayuwaafiguha imaanan wahtisaaban Illa ghafarallaahu lahu ma 
tagaddama min dzanbihi (Barangsiapa yang bangun dan berdiri pada 
malam gadar dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah maka 
Allah akan mengampuni dosanya). ” 

Dalam hadits tersebut, lafazh “fayuwafiguha” adalah tambahan 
yang berfungsi sebagai keterangan, Karena balasan itu diberikan kepada 
orang yang bangun pada malam gadar Uailatul gadar), sedangkan 
maksud dari bangun pada malam gadar adalah melaksanakan ibadah pada 
malam itu. Dari sini jelaslah, bahwa para perawi menyampaikan hadits 
tersebut dengan maknanya, karena sumbernya adalah satu. Pembahasan 
tentang lailatul gadar dan puasa Ramadhan akan dijelaskan pada kitab 
shiyam (puasa), Insya Allah. 


164 — FATHUL BAARI 


26. JIHAD ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN 


To PN Sa PI “ 2 9 Nana ara 2 P, £ SN” 2? Tea A9 

d Aoa JA SM JB lag sala AI ko al ea al 3 
SN Ti . “1 po ka 2 & « " ' 

— IU La da TH dek gg PAN AN ala 


Oa HS £ ra ot, Hand Alah Pinta 


SEE je f5 23, hg yan 


1 


36. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah 
menggembirakan hati orang yang berperang di jalan Allah yaitu orang 
yang berperang semata-mata karena iman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
bahwa ia akan kembali membawa kemenangan dan harta rampasan, atau 
dimasukkan ke dalam surga. Andaikata tidak akan menyulitkan umarku, 
niscaya aku akan selalu ikut berperang. Aku ingin mati terbunuh di jalan 
Allah kemudian hidup kembali dan terbunuh, lalu hidup kembali dan 
terbunuh pula.” 


Keterangan Hadits: 
4! 3 (Allah menggembirakan hati) 


Maksudnya segera memberikan balasan yang lebih baik. Ada 
yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mengabulkan keinginannya. 
Dalam kitab Ash-Shihah disebutkan “nadabtu fulaanan Ii kadza 
Jantadaba” maksud dari “fantadaba” adalah menjawab. Pendapat lain 
mengatakan bahwa maknanya adalah mengabulkan permintaan, Pendapat 
Ini diperkuat oleh riwayat Imam Bukhari dari jalur Al A'raj dari Abu 
Hurairah dengan lafazh Takaffalallahu (Allah akan mengabulkan 
permintaannya), sedangkan dari jalur Sa'id bin Musayyab dari Abu 
Hurairah dengan lafazh “tawakkalallahu” (Allah menjadi wakilnya). 

Dalam riwayat Al Ushaili ditulis dengan lafazh “I tadaba” yang 
merupakan kesalahan dalam penulisan (tashhiif), dan hal ini dibuktikan 
dengan adanya beberapa riwayat dari para perawi yang berbeda dengan 
riwayat tersebut, padahal sumbernya adalah satu (sama). 

Ji Sekafs (membenarkan Rasul-Ku) 


FATHUL BAARI — 165 


Ibnu Malik berkata, “Hadits tersebut seharusnya berbunyi 
iimanun bihi (iman kepada-Nya), akan tetapi hal ini dapat ditafsirkan 
bahwa ada pembuangan ism fa'il (kata benda pelaku). Jadi asal hadits itu 
adalah, “intadaballahu liman kharaja fi sabillihi gaa'lan laa 
yakhrujuhu illaa iimanun bihi (Allah menggembirakan hati orang yang 
berperang di jalan Allah dengan berkata, “yaitu orang yang berperang 
semata-mata karena iman kepada-Ku.” 


Perhatian: 

Hadits ini berasal dari jalur Abu Zar'ah dan mencakup tiga 
masalah tersebut. Imam Bukhari banyak meringkas masalah yang kedua. 
Masalah tersebut disebutkan secara lengkap oleh Al Ismaili dan Abu 
Nu'aim dalam riwayatnya dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad. Begitu pula 
dengan riwayat Muslim dalam hadits mi dari jalur yang lain, yaitu dari 
Umarah bin Oa'ga'. Kemudian hadits tersebut muncul secara terpisah dari 
riwayat Al A'raj dan yang lainnya dari Abu Hurairah yang akan 
disampaikan oleh Imam Bukhari dalam bab “Jihad” -Insya Allah. Begitu 
pula telah disebutkan, bahwa pembahasan tentang shalat dan puasa pada 
bulan Ramadhan akan ditemukan pada bab “Shiyam” (puasa). 


27. UKHLAS MENGERJAKAN SHALAT MALAM 
PADA BULAN RAMADHAN ADALAH SEBAGIAN 
DARI IMAN 


A3 Iya PIR UI jab Uabel UI 


37. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang menegakkan shalat di bulan Ramadhan karena iman 
dan ikhlas, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni (oleh Allah). 


166 — FATHUL BAARI 


28. MENGERJAKAN PUASA RAMADHAN DENGAN 
IKHLAS ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN 


Ul Dany po ya mia Maa No HI Ja, JB JB PA AS 
AB Ia RGS jab Ulas UI 
38. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan ikhlas 
maka dosanya yang telah lalu akan diampuni (oleh Allah). ” 


29. AGAMA ITU MUDAH 


8. 
| 


AMAL KEAN oia lag KAP AU oke pa 
Rasulullah SAW bersabda, “Agama yang paling disukai oleh Allah 
adalah agama yang lurus dan mudah.” 


Pujo tp £.- ? aan 9 2 2 , £ Seong NN MA 
. oa Sat K9 an ana Iyo tgn 3 de E, 
23 ala 3 sell raga 9 1g ebay Lang Dyah Ale YL Asa ad 


Remlad ya tah, 


39. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya agama itu ringan, maka orang yang menyusahkan 
dirinya dalam agama ia tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. 
Meh karena itu kerjakan sebagaimana mestinya atau mendekati 
semesiinya, dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta 
beribadahlah (mohon pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan 
sebagian malam.” 


FATHUL BAARI — 167 


Keterangan Hadits: 

Tha Call (Agama itu mudah) 

Maksudnya, agama Islam adalah agama yang memiliki 
kemudahan, atau disebut dengan agama yang mudah karena berbeda 
dengan agama-agama lainnya, dimana Allah telah menghilangkan 
kesulitan-kesulitan seperti yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. 
Sebagai contoh, cara taubat umat terdahulu adalah dengan jalan bunuh 
diri, sedangkan taubat umat ini hanya dengan meninggalkan perbuatan 
tersebut dan menyesalinya serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi. 

SAN C5 (agama yang paling disukai) 

Yang dimaksud adalah karakter agamanya, karena seluruh 
karakter agama —pada dasarnya- disukai, akan tetapi yang paling disukai 
Allah adalah yang paling mudah. Hat ini diperkuat oleh hadits Ahmad 
dengan sanad yang shahih dari seorang badui -tidak disebutkan 
namanya- bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Yang paling 
baik dari agamamu adalah yang paling mudah.” 

Atau yang dimaksudkan, agama yang paling disenangi Allah 
adalah agama yang Jurus. Pengertian agama di sini adalah, seluruh syariat 
pada masa lalu sebelum mengalami perubahan dan penghapusan. Gl 


adalah sebutan bagi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. 
Sedangkan Ki (menurut bahasa) adalah orang yang memeluk agama 


Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijuluki dengan A4! Haniif (orang yang lurus) 
karena kecenderungannya kepada kebenaran, sebab asal kata “hanaya” 
berarti cenderung. 


Kata Kn" artinya mudah, maksudnya adalah agama Islam 


didasarkan atas kemudahan berdasarkan firman Allah, “Dia sekali-kali 
tidak menjadikan untukmu dalam agama sesuatu kesempitan. (ikutilah) 
agama orang tuamu Ibrahim.” (Os. Al Hay (22): 78) 

YA “adi st 4 (maka orang yang menyusahkan dirinya 
dalam agama ia tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna) 

Seseorang yang terlalu tenggelam dalam amalan-amalan agama 
(spiritual) dan tidak memperhatikan aspek kemudahan dalam agama, 
maka “ia tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Ibnu 
Mundzir berkata, “Dalam hadits ini terdapat ilmu para nabi, Kita dan para 
pendahulu telah melihat, bahwa setiap orang yang bersikap konservatif 
dalam agama, maka ia tidak akan dapat melaksanakan ajaran agamanya 


168 — FATHUL BAARI 


secara sempurna. Pernyataan 1ni tidak dimaksudkan untuk menghalangi 
sescorang dalam menyempurnakan ibadahnya, karena hal itu termasuk 
perbuatan yang terpuji. Akan tetapi, dimaksudkan untuk mencegah sikap 
mengasingkan diri yang dapat menyebabkan rasa bosan atau berlebih- 
lebihan dalam melaksanakan ibadah sunah, sehingga ibadah yang wajib 
ditinggalkan, Atau tidak melaksanakan yang fardhu pada waktunya, 
seperti seseorang yang tidak tidur sepanjang malam untuk melakukan 
shalat sunah. Akan tetapi kemudian ia merasa ngantuk ketika akhir 
malam tiba, sehingga ia tertidur dan tidak dapat melaksanakan shalat 
subuh dengan berjamaah, bahkan tidak melaksanakannya sampai 
matahari terbit. Dalam hadits Mahjan bin Al Adra' dari Ahmad, "Kalian 
tidak akan mendapatkan perkara ini dengan berlebih-lebihan, karena 
sebaik-baiknya agama kalian adalah yang mudah.” 

Hadits ini merupakan anjuran untuk melaksanakan rukhshah 
(kerimganan atau dispensasi) yang diberikan dalam agama, karena 
melaksanakan Azimah (hukum asal) pada waktu dibolehkan melakukan 
rukhshah adalah perbuatan yang memberatkan. Sebagai contoh, orang 
yang tidak melaksanakan tayanunum pada saat tidak mampu 
menggunakan air, maka akan membahayakan dan memberatkan dirinya. 

Iyku3 (kerjakan sebagaimana mestinya), yaitu kerjakanlah 


dengan baik dan benar (tidak berlebihan dan tidak menguranginya). 

"5 (atau yang mendekati semestinya). Jika kamu tidak dapat 
mengerjakannya dengan sempurna, maka kerjakanlah yang mendekati 
kesempurnaan. 

emssiy (dan bergembiralah) Bergembiralah, karena akan mendapat 
balasan (pahala) atas amat yang dilakukan terus-menerus walaupun 
sedikit. Kabar gembira itu adalah bagi orang yang tidak mampu 
mengerjakannya dengan sempurna. Karena ketidakmampuan seseorang 
dalam melaksanakan perintah dengan tidak adanya unsur kesengajaan, 
maka tidak akan mengurangi pahalanya. 

# aa | sa—— (serta beribadahlah (mohon pertolongan Allah) 
pada waktu pagi) mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 
melaksanakan ibadah secara kontinu pada waktu-waktu yang telah 
ditentukan. Kata 3! artinya permulaan siang, Al Jauhari berkata, 
“yaitu waktu di antara shalat ghadah (zhuhur) dan terbitnya matahari.” 
Sedangkan kata “Ar-Rauhah” artinya waktu setelah terbenamnya 


FATHUL BAARI — 169 


matahari, dan kata — artinya pada akhir malam. Ada yang 


berpendapat, bahwa kata tersebut berarti seluruh maiam, maka hadits 
tersebut menggunakan kata “min "yang menunjukkan arti sebagian. Hal 
ini disebabkan karena amalan yang dilakukan pada malam hari lebih 
berat bifa dibandingkan dengan amalan pada siang hari. Waktu-waktu ini 
merupakan yang paling baik bagi para musafir. Seakan-akan Rasulullah 
SAW mengingatkan kepada seorang musafir agar ia mempergunakan 
waktunya dengan baik dan tepat, karena seorang musafir jika berjalan 
sepanjang siang dan malam maka ia tidak akan sanggup. Akan tetapi jika 
la memilih untuk berjalan pada sebagian waktu tersebut, maka ia akan 
sanggup meneruskan perjalanannya tanpa ada kesulitan, Hadits ini juga 
mengisyaratkan hahwa dunia -pada hakikatnya- adalah sebagai tempat 
persinggahan menuju akhirat, dan waktu-waktu tersebut adalah waktu 
yang paling nyaman bagi fisik untuk melaksanakan ibadah. 

Koretasi antara hadits ini dengan hadits-hadits sebelumnya, 
bahwa hadits-hadits tersebut mengajak kepada kita untuk melaksanakan 
shalat, puasa dan jihad, Sedangkan dalam hadits ini, Imam Bukhari ingin 
menjelaskan bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan (amalan- 
amalan) tersebut sebaiknya tidak berlebihan, akan tetapi sebaiknya 
dilakukan secara bertahap dar perlahan-lahan sehingga dapat 
melaksanakannya secara terus menerus. 

Berikutnya, Imam Bukhari kembali membahas tentang hadits- 
hadits yang menjelaskan perbuatan baik yang merupakan bagian dari 
iman. 


170 — FATHUL BAARI 


30. SHALAT ADALAH BAGIAN DARI IMAN 


Allah berfirman, 
SBL pama AI OS Uag 
“.dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.” (Os. Al 
Bagarah (2): 143) Maksudnya, adalah shalatmu di Baitullah. 


5 3 Ko ig dea Ia Sip Ju oslaat IP ba 


Esa ben 3 Ea 84 Nara B2 Sd Ong Tg "# P9 -, sa Indi “3 2 
ah OS Ol Kaamang OS Tg AS Rata Jl US AA Ra yakin 


aa 


ro 


| - .. 2. AN IN aan An g Pra OA 
2 — Log pan! Aiko Lah #0 Jl ola dl ena Hi 
Jos DASI by damai PAI AS pad dna el Uas lor opa 
“ ” IOI Imo 3 Pr ae 2 4 Pa 3 
353 daan OS SL ME 28» yedl SS 4 send IS aa LAS Ta laa 
Pa - - Nan PA APN PN Ui ma g 7 .? A P3 3 
J3 SAS Ng S1 sem P3 Aeon da ada DUS Kal ootd tm 
"al Ta Pn » SE - , . 2 yi 2 £ ap» 20.” 
IAI IS DU Al aa dil Sela P Slbual pl Lolos bj 
“ “ " : Pa of, D 1 2 f Ka 19013 - Nan Tn a 
OLS Wa BE AN IPB Ad Uji KU Aa lay Jl, Spa Ol 
4 Pa hai 
(SE) amal AU 
49. Dari Barra, bahwa pertama kali Rasulullah SAW datang ke 
Madinah, beliau bertempat tinggal di rumah kakek atau paman-paman 
beliau dari kaum Anshar. Ketika itu Rasul shalat menghadap ke Baitul 
Magdis (Yerusalem) lebih kurang 16 atau 17 bulan lamanya. 


Sesungguhnya Nabi lebih suka Baitullah (Ka'bah di Makkah) menjadi 
kiblatnya. Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan shalat dengan 


FATHUL BAARI — 171 


menghadap ke Ka'bah adalah shalat ashar yang dilakukannya secara 
berjamaah. Kemudian salah seorang yang mengikuti Nabi keluar dan 
pergi melewati sebuah masjid pada saat jamaahnya sedang ruku' 
menghadap Baitul Magdis. Lantas orang itu berkata, “Demi Allah, baru 
saja saya shalat bersama Rasulullah menghadap ke Baitullah di Makkah. 
Maka dengan segera mereka merubah kiblat menghadap ke Baitullah. 
Orang Yahudi mulanya sangat bangga ketika Nabi dan para pengikutnya 
shalat menghadap Baitul Magdis dan begitu pula Ahli kitab. Tetapi 
setelah umat Islam berubah ke Baitullah mereka mencela perubahan 
itu.” Selanjutnya Barra' menyebutkan dalam hadits ini, “Banyak orang 
yang telah meninggal di masa kiblat masih ke Baitul Magdis dan banyak 
juga yang terbunuh setelah kiblat menghadap ke Baitullah. Kami tidak 
mengerti bagaimana hukumnya shalat itu” Lalu turuntah ayat, “Allah 
tidak akan menyia-nyiakan imanmu. (Us. Al Bagarah (2): 143) 


Keterangan Hadits: 

Jai Je s (atau paman-pamannya) 

Keragu-raguan ini berasal dari Abu Ishag. Sebutan paman dan 
kakek-kakeknya adalah merupakan majaz (kiasan) karena kaum Anshar 
adalah saudara Rasulullah dari garis keturunan sang ibu, dimana ibu 
kakeknya Abdul Muthalib yang bernama Salma binti Amru adalah salah 
seorang dari Bani “Adi bim Najjar yang berasal dari Anshar. Nabi SAW 
tinggal di Madinah di tempat para saudaranya bani Malik bin Najjar. 

Pad La jg (menghadap Baitul Magdis) Maksudnya, menghadap 
ke arah Baitul Magdis. 

M3 Tab A i33 Sbs (16 atau 17 bulan) 

Keragu-raguan ini terdapat dalam riwayat Zuhair dalam bab ini 
dan juga dalam bab “Shalat”, dari Abu Nu'aim dari Zuhair, dan juga 
dalam riwayat Ats-Tsauri serta riwayat Israil yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan Tirmidzi. Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Abu 
Awanah dalam Shahihnya dari Ammar bin Raja' dan perawi-perawi 
lainnya dari Abu Nu'aim dengan lafazh, “sittata 'asyara (enam belas)” 
tanpa ada keraguan. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Musiim 
dari Abu Ahwash, An-Nasa' dari riwayat Zakaria bin Abu Zaidah, 
riwayat Abu Awanah dari Ammar bin Zurarg dari Abu Ishag, dan juga 
riwayat Ahmad dengan sanad yang shahih dari Ibny Abbas. Sedangkan 
dalam riwayat Bazzar dan Thabrani dari Amru bin Auf dengan lafazh 


172 — FATHUL BAARI 


“sab'ata “asyara (tujuh belas)”, demikian pula dengan riwayat Thabrani 
dari Ibnu Abbas. 

Sebenarnya kita dapat memadukan kedua riwayat tersebut dengan 
mudah, yaitu bahwa enam belas bulan itu diperoleh dengan menghitung 
bulan kedatangan Rasulullah di Madinah dan bulan perpmdahan Kiblat, 
satu bulan dengan menghilangkan tambahannya. Adapun tujuh belas 
bulan diperoleh dengan menghitung kedua bulan tersebut menjadi dua 
bulan. Sedangkan orang yang ragu-ragu, ia berada di antara kedua hal 
tersebut. Karena telah disepakati bahwa bulan kedatangan Rasulullah 
SAW di Madinah adalah buian Rabi'ul Awal sedangkan bulan 
perpindahan Kiblat terjadi pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua. 
Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dan diriwayatkan oleh 
Hakim dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas. 

Ibnu Hibban berpendapat, “17 bulan 3 hari, karena kedatangan 
Rasulullah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal.” Pendapat-pendapat selain itu 
adalah pendapat yang lemah seperti riwayat Ibnu Majah dari jalur Abu 
Bakar bin Ayas dari Abu Ishag yang menyebutkan 18 bulan. Abu Bakar 
adalah orang yang lemah hafalannya dan telah melakukan kerancuan 
dalam meriwayatkan hadits, karena dalam riwayat Ibnu Jarir dari jalurnya 
disebutkan “17 bulan” dan dalam riwayat lain disebutkan 16 bulan. 

Sebagian perawi meriwayatkan dari pendapat Muhammad bin 
Habib bahwa perpindahan Kiblat tersebut terjadi pada pertengahan 
Sya'ban. Pendapat inilah yang disebutkan dan didukung oleh Imam 
Nawawt dalam kitab 4r-Raudhah padahal dalam keterangan Shahih 
Muslim 1a menguatkan riwayat yang menyebutkan “16 bulan. ” Dari sini. 
maka perpindahan Kiblat tidak mungkin terjadi pada bulan Sya'ban 
kecuali jika bulan kedatangan dan peralihan tidak dihitung. 

Sedangkan Musa bin Ugbah mendukung pendapat yang 
mengatakan, bahwa perpindahan itu terjadi pada bulan Jumadil Akhir. 
Termasuk diantara pendapat yang lemah adalah riwayat yang 
mengatakan 13 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 2 bulan atau 2 tahun. Riwayat- 
riwayat ini adalah lemah, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang 
pertama. 

If db H, (dan Rasulullah pertama kali melakukan shalat...) 


Shalat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan 
menghadap ke Ka'bah adalah shalat ashar. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad 
disebutkan bahwa kiblat dipindahkan ke Baitullah pada saat shalat dzuhur 
atau ashar. Pendapat tersebut berdasarkan hadits Umarah bin Aus yang 


FATHUL BAARI — 173 


berkata, “Kami melaksanakan salah satu dari ? shalat petang.” Yang 
benar adalah bahwa shalat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah 
di Bani Salmah adalah shalat dzuhur yaitu ketika Bisyr bin Bararah bin 
Ma'rur meninggal dunia, sedangkan shalat yang pertama kali 
dilakukannya (menghadap baitullah) di masjid Nabawi adalah shalat 
ashar. Adapun hadits Ibnu Umar menyebutkan bahwa shalat tersebut 
adalah shalat shubuh yang dilakukan di tengah penduduk Ouba'. Lalu, 
apakah hai itu terjadi pada bulan Jumadil akhir, Rajab atau Sya'ban? Ada 
beberapa pendapat mengenai hal tersebut. 
Ia La (kemudian salah seorang keluar...) 


Yang dimaksud adalah Abbad bin Bisyr bin Oaizhi, seperti yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Mundih dalam sebuah hadits Thawilah binti 
Aslam. Pendapat tam mengatakan, bahwa orang tersebut adalah “Abbad 
bin Nahik. Mengenai jama'ah yang dilewatinya, ada yang berpendapat 
bahwa mereka adalah bani Salmah. Ada juga yang berpendapat bahwa 
orang tersebut adalah “Abbad bin Bisyr yang menginformasikan kepada 
penduduk Wuba pada waktu subuh, seperti terdapat dalam hadits Ibnu 
Umar yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab “Shalat”, Dalam 
bab shalat tersebut, insya Allah akan kita terangkan tentang cara 
menggabungkan kedua riwayat itu dengan menjelaskan beberapa 
pelajaran penting di dalamnya. 

i 8 (menghadap ke Mekkah) menghadap ke Baitullah yang 


ada di Makkah. Maka disebutkan dalam hadits tersebut, “Maka segeralah 
mereka merubah kiblatnya menghadap Ka'bah.” 

amel 35 (Orang Yahudi mulanya sangat bangga) 

Ahlul kitab dinisbatkan kepada orang Yahudi. Ada yang 
mengatakan bahwa maksudnya adalah kaum Nasrani, karena mereka 
termasuk dalam kategori Ahlul Kitab. Akan tetapi ada yang harus 
diperhatikan dalam pendapat tersebut, karena kaum Nasrani tidak shalat 
menghadap ke Baitul Magdis, lalu apa yang membuat mereka bangga? Al 
Karmani berkata, “Kebanggaan mereka (kaum Nasrani) adalah karena 
mengikuti orang Yahudi.” Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa 
kemungkinan tersebut jauh, karena mereka adalah orang yang paiing 
memusuhi orang Yahudi. Ada kemungkinan kalimat tersebut ditulis 
dengan nashab dan huruf “waw”. Yang ada dalam kalimat tersebut 
berarti “ma'a” (bersama), sehingga artinya Rasul shalat bersama ahlui 
kitab menghadap ke Baitul Magdis, sedangkan dia berada di Makkah. 


174 — FATHUL BAARI 


Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Majah dari jalur Abu Bakar bin 
Ayasy yang telah disebutkan, “Kita shalat bersama Rasulullah SAW 
menghadap Baitul Magdis 18 bulan lamanya kemudian mengalihkan 
kiblat ke Ka 'hah setelah 2 bulan kedatangan beliau di Madinah. ” Secara 
zhahir, mereka shalat di Makkah dengan menghadap ke Bartul Magdis. 
Az-Zuhri meriwayatkan, apakah Rasul membelakangi Ka'bah atau 
memposisikannya diantara beliau dan Baitul Magdis? Menurut saya, 
pendapat pertama adalah Rasulullah menjadikan atap ka'bah di 
belakangnya, sedangkan menurut pendapat kedua berarti beliau shalat 
diantara 2 rukun yamani. Kemudian beberapa orang mengklaim, bahwa 
Rasul masih tetap menghadap Ka'bah di Makkah, tetapi ketika tiba di 
Madinah behau menghadap ke Baitul Magdis yang kemudian dihapus. 
Dalam hal ini Tonu Abdul Barr mendukung pendapat kedua, dan yang 
menguatkan pendapatnya adalah hadits tentang shalat yang diimami Jibril 
yang dilaksanakan di pintu Ka'bah, dimana riwayat ini datang dari 
beberapa jalur. 


2150! (mereka mencela perubahan itu) 


Mereka adalah kaum Yahudi, maka turunlah ayat “Orang-orang 
yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata....” Imam Bukhari 
telah menyebutnya secara jelas dalam riwayatnya yang berasal dari jalur 
Israil. 

MY —s Ea (banyak orang yang meninggal di masa kiblat 
masih ke Baitul Magdis) yaitu pada saat kiblat masih menghadap ke 
Baitul Magdis sebelum dipindahkan ke Makkah. 

| 33) Nun 5 (banyak orang meninggal atau terbunuh) 

Kata “Al Oatlu” hanya terdapat dalam riwayat Zuhair. Sedangkan 
riwayat-riwayat yang lain menyebutkan “4! Maut” (kematian). 
Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, 
dan Hakim dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas. Yang meninggal 
dari golongan musim sebelum peralihan kiblat berjumlah 10 orang. 
Sedang yang meninggal di Makkah dari golongan Ouraisy adalah 
Abdullah bin Syihab, Muthalib bin Azhar Az-Zahrayani, Sakran bin 
Amru Al Amri. Di tanah Habasyah yang wafat adalah Huthab bin Haris 
Al Jumahi, Araru bin Umayyah Al Asadi, Abdullah bin Harits As-Sahmi, 
Urwah bin Abdul izzi, Adi bin Nadhlah Al “Adwiyani. Sedangkan yang 
wafat dari golongan Anshar Madimah adalah Barra' bin Ma'rur dan As'ad 
bin Zararah. Mereka adalah sepuluh orang yang telah disepakati. 


FATHUL BAARI — 175 


Pada masa tersebut wafat pula Iyas bin Muadz, hanya saja 
keislamannya diperselisihkan. Saya tidak menemukan informasi yang 
mengatakan bahwa ada orang muslim yang terbunuh sebelum kiblat 
berpindah, akan tetapi bukan berarti peristiwa itu tidak pernah terjadi. 
Jika lafazh ini memang telah dihafal, maka bisa jadi beberapa kaum 
muslimin yang tidak terkenal pada saat itu terbunuh di luar jihad dan 
namanya tidak dicatat, karena kurangnya perhatian terhadap sejarah pada 
saat itu. 

Kemudian dalam kitab Al Maghazi disebutkan bahwa seorang 
yang diperselisihkan keislamannya yaitu Suwaid bin Shamad, bertemu 
dengan Rasulullah SAW sebelum kaum Anshar bertemu dengan beliau di 
Agabah. Pada saat itu Rasulullah menyerukan Islam kepadanya, ia pun 
berkata, “Perkataan ini adalah baik.” Kemudian ia kembali ke Madinah 
dan terbunuh pada Perang Bu'ats yang berlangsung sebelum hijrah. 
Dikatakan bahwa golongannya mengatakan, “Dia dalam keadaan muslim 
ketika terbunuh.” Oleh karena itu, kemungkinan dialah yang dimaksud. 
Beberapa pakar mengatakan juga kepada saya, bisa jadi yang dimaksud 
adalah golongan lemah yang berada di Makkah seperti kedua orang tua 
Ammar. Saya berpendapat masih diperlukan bukti-bukti yang kuat, 
bahwa kematian mereka terjadi setelah peristiwa Isra. 


Perhatian: 
Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari hadits 
ini, diantaranya adalah: 
1. Bantahan kepada kelompok Murji'ah yang mengingkari bahwa 
amal perbuatan dalam agama adalah iman. 


2. Diperbolehkan merubah suatu hukum jika mempunyai 
kemaslahatan. 
3. Hadits tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan kemuliaan 


Rasulullah di mata Allah, karena Allah telah memberikan sesuatu 
yang diinginkannya tanpa harus memintanya secara terang- 
terangan. 

4. Hadits ini juga menunjukkan bagaimana para sahabat 
melaksanakan ajaran agama dan berbuat baik kepada sesamanya. 
Masalah yang serupa telah terjadi ketika diturunkannya ayat 
tentang pengharaman khamer, sebagaimana yang diriwayatkan 
dengan sanad yang shahih dari Barra, 


176 — FATHUL BAARI 


IA WAS) Iykab Ud ae SAJA Sekat Ijiale Opal Je Cm 
2 Pa AA PAN SN ea P3, Pena 218p SP & Po se 


na » UN 


aa 


“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan 
dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan 
amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap bertakwa dan 
beriman, kemudian mereka tetap pula bertakwa dan berbuat kebaikan. 
Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Os. Al 
Maaidah (18): 93), dan juga firman Allah, “...tentulah kami tidak akan 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya 
dengan baik” (Os. Al Kahfi (18): 30) Memperhatikan hal tersebut Imam 
Bukhari menyambung bab ini dengan bab “Kebaikan Islam Seseorang” 
dan menyebutkan dalil yang menguatkan, bahwa seorang muslim yang 
mengerjakan perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala. 


FATHUL BAARI — 177 


31. KEBAIKAN ISLAM SESEORANG 


So ng tele la Ai Jim) pama S1 SAS Ara ENG 
“ Tn ae San Nae Aa . To ET 
Ol 3 Upi OS Aa JS AE SA TAS MANA Cod Kd) elea AS 
Ig ab Hg AA ba Sa an 


Ko og3 2 

41. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang masuk Islam kemudian Islamnya menjadi baik, 
niscaya Allah SWT akan menghapus segala kejahatan yang telah 
dilakukan. Setelah itu, ia akan diberi balasan yaitu setiap kebaikannya 
akan dibalas Allah sepuluh sampai tujuh ratus kali. Sedangkan 


kejahatannya dibalas (hanya) setimpal dengan kejahatannya itu, kecuali 
Jika Allah memaafkannya.” 


Keterangan Hadits: 


TEBNNA Ia Bi (Apabila seseorang masuk Islam), hukum ini 
mencakup laki-laki dan perempuan. 

UI ——m3 (Kemudian Islamnya menjadi baik). Artinya 
keislamannya menjadi semakm baik dengan keyakman, keikhlasan dan 
mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Islam baik secara lahir 
maupun batin serta merasa dekat kepada Allah ketika sedang beribadah 
sebagaimana yang ditunjukkan dengan kata “Yhsan” dalam hadits Jibril 
yang akan kita jelaskan kemudian. 

ke os (Telah dilakukan), Dalam riwayat Abu Dzarr 


menggunakan &W—#j/ oLS. Daruguthni telah meriwayatkan dari jalur 
Thalhah bin Yahya dari Malik dengan lafazh, 0 | 
YR on al aa YM WA an SAI 2 
(Tidaklah seorang hamba yang masuk Islam dan kemudian 
memperbaiki keislamannya kecuali Allah akan membalas setiap kebaikan 


yang dilakukannya dan menghapuskan segala kesalahan yang 
dilakukannya). 


178 — FATHUL BAARI 


Riwayat dari Nasa'i hampir sama dengan riwayat yang ada di 
atas, hanya saja beliau menggunakan kata “Azlafahaa”. Menurut Al 
Khaththabi kedua bentuk tersebut memiliki satu arti, yaitu yang telah 
lewat. 

Dalam kitab Al Jami' disebutkan bahwa kata “Az-Zulfaa” 
(perbuatan yang telah Jalu) dapat dipergunakan baik dalam kebaikan 
maupun keburukan. Dalam kitab A4! Masyarig dikatakan, “Zalafa " berarti 
mengumpulkan atau mencari (Jama'a au Kasaba). Arti ini mencakup 
hal-hal yang baik dan buruk. Sedangkan arti “Gurbah” (mendekati) 
hanya untuk hal-hal yang baik saja. Dari sini, maka riwayat-riwayat 
selain Abu Dzarr menjadi kuat dan hanya perkataan At Khaththabi saja 
yang menguatkan riwayat Abu Dzarr tersebut. 

Dalam semua riwayat disebutkan, lafazh yang dih:langkan oleh 
Bukhari adalah masalah pencatatan kebaikan yang dilakukan seseorang 
sebelum masuk Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan “Kataballahu” 
(Allah telah mencatat), maksudnya Allah menyuruh malaikat untuk 
mencatafnya. 

Imam Daruguthni juga meriwayatkan dari jalur Zatd bin Syu'aib 
dari Malik dengan lafazh, "151 HK Al IX (Allah mengatakan kepada 
para malaikatnya, “Catatlah!”). Ada yang berpendapat bahwa Imam 
Bukhari sengaja menghilangkan kalimat yang diriwayatkan oleh perawi- 
perawi lainnya, karena kalimat tersebut bertentangan dengan kaidah yang 
telah disepakati. 

Al Mazari berkata, “Upaya mendekatkan diri yang dilakukan oleh 
orang kafir tidak dapat diterima, maka perbuatan shalih yang telah 
dilakukannya dalam kondisi syirik tidak akan mendapat pahala. Hal itu 
disebabkan karena salah satu dari syarat orang yang melakukan 
pendekatan diri adalah harus mengetahui siapa yang didekatinya. Dalam 
hal ini, orang kafir tidak termasuk dalam golongan tersebut.” 

Pendapat ini didukung oleh Oadhi Iyadh dan dianggap lemah oleh 
Imam Nawawi, Beliau berkata, “Pendapat yang didukung oleh para 
ulama adalah pendapat yang menyatakan bahwa seorang kafir yang telah 
melakukan kebaikan seperti sedekah atau silaturahim kemudian ia masuk 
Islam dan meninggai dalam keislamannya, maka pahala atas seluruh 
kebaikannya akan diberikan. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapat 
tersebut bertentangan dengan kaidah tidak dapat diterima, karena telah 
disepakati bahwa jika seorang kafir telah membayar kafarat zhihar 
misalnya, maka ketika masuk Islam ia tidak diwajibkan untuk 
mengulanginya kembali.” 

Dalam hal ini, pendapat yang benar adalah bahwa pemberian 
pahala kepada seseorang yang telah memeluk Islam sebagai karunia dari 


FATHUL BAARI — 179 


Allah SWT tidak berarti bahwa kebaikan yang dilakukannya pada saat ja 
kafir akan diterima oleh Allah. Hadits tersebut hanya mengindikasikan 
diberinya pahala tanpa menjelaskan apakah kebaikannya itu diterima atau 
tidak. Akan tetapi, dimungkinkan bahwa diterima atau tidaknya kebaikan 
itu tergantung keislamannya. Maka jika ia masuk Islam kebaikannya 
akan diterima, dan jika tidak maka akan ditolak. Pendapat ini merupakan 
pendapat yang kuat. 

Pendapat Imam Nawawi ini juga didukung oleh Ibrahim Al 
Harbi, Ibnu Baththal dan lainnya dari kalangan ulama terdahulu, dan juga 
Al Ourthubi serta Ibnu Munir dari kalangan ulama modern. Ibnu Munir 
berkata, “Yang bertentangan dengan kaidah adalah anggapan bahwa 
pahala atas perbuatannya itu dicatat pada waktu 1a masih kafir. Adapun 
Allah memberikan pahala kepada seseorang atas kebaikannya dalam 
Islam, itu tidak dipertentangkan, sebagaimana Allah dapat memberikan 
karunia kepada seseorang meskipun ia tidak melakukan kebaikan. Allah 
juga dapat memberikan pahala kepada orang yang lemah, sama seperti 
memberikan pahala kepada orang yang kuat. Oleh karena itu, jika Allah 
dapat memberikan pahala kepada orang yang belum melakukan kebaikan 
(hanya sekedar niat), maka Dia juga dapat memberikan pahala atas 
perbuatan yang tidak memenuhi syarat.” 

Ibnu Baththal berkata, “Allah dapat memberikan sesuatu kepada 
hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, dan tidak ada seorang pun 
yang dapat menghalanginya.” 

Ulama-ulama lainnya berargumen bahwa seorang ahli kitah jika 
telah beriman, maka ia akan diberi pahala dua kali lipat sebagaimana 
dijelaskan dalam Al Our'an dan Hadits shahih, Sedangkan jika 1a mati 
ketika masih mengikuti agamanya yang dulu maka semua kebaikannya 
tidak akan bermanfaat atau sia-sia. Hal ini mengindikasikan bahwa 
pahala atas perbuatan yang dilakukan pada saat ia masih mengikuti 
apamanya yang dulu, juga diberikan dan digabungkan dengan pahala atas 
perbuatannya setelah masuk Islam. 

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW 
ketika ditanya oleh Aisyah RA tentang Ibnu Jad'an, “Apakah perbuatan 
baiknya akan bermanfaat baginya?” Rasulullah menjawab, “Tidak, 
sekalipun berkata, “Wahai Tuhanku, ampuni kesalahanku pada hari 
kiamat.” Hadits ini menunjukkan bahwa jika ia mengatakan kalimat 
tersebut setelah masuk Islam, maka apa yang dilakukannya di waktu kafir 
akan bermanfaat. 


AAN UH OLS, (Setelah itu, ia akan diberi balasan). 


Maksudnya adalah, bahwa amal perbuatannya di dunia akan ditulis dan 
akan dibalas di akhirat nanti. Kalimat ini diungkapkan dalam bentuk 


180 — FATHUL BAARI 


madhi (kata kerja bentuk lampau) untuk menunjukkan bahwa hal itu 
benar-benar terjadi, seperti dalam firman Allah SWT, “Dan penghuni- 
penghuni surga berseru... (Os. Al A'raaf (7): 44) 

A! Mawardi mengatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan kata 
Naa Sab'i Mi'atin (sampai 700) berdasarkan zhahir lafazhnya saja, 
sehingga mereka berpendapat bahwa kelipatannya itu tidak akan melebihi 
700. Pendapat ini dibantah oleh firman Allah SWT, “Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.” (Os. Al Bagarah 
(2 261) Ayat ini mengandung dua kemungkinan, yaitu bisa jadi Allah 
melipatgandakan kelipatan tersebut hingga mencapai 700 atau Altah akan 
menggandakan 700 hingga melampaui jumlah tersebut. 

Pendapat tersebut juga dibantah secara jelas oleh hadits yang 
diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas dalam bab “Ar-Rigag” 
yang berbunyi, “Allah menuliskan untuknya 10 sampai 700 kali lipat 
kebaikan dan akan melipargandakannya,” 

GH A5 VI! (Kecuali jika Allah memaafkannya). Imam 
Sibawaih dalam kitabnya menyebutkan, AA Ay FT Sai si Y (Kecuali 


jika Allah mengampuninya dan Dia adalah Maha Pengampun). Hadits ini 
membantah golongan Khawarjj dan golongan lainnya yang mengkafirkan 
sescorang karena dosanya (selain syirik) dan ia akan kekal di dalam 
neraka. Bagian awal hadits ini membantah pendapat yang menolak 
bahwa iman dapat bertambah atau berkurang, sedangkan bagian akhir 
hadits ini membantah golongan Khawaruj dan Mu'taziltah. 


Pa sa GE 2 «1 21 # 8, pr 3 aa an aa Bana NT, ea 
SA IN dag Sae Abi ika Sl Uya, JB OPEN 
” P Ea . Aa Aa SA 3 33 . 
Hu BASE Jaka DS Ea UI ISS ANA SA 
| Ka pia Ae era Er 8. Kn 

Mipltas BSI Lalang Ata IS 9 eh 


42. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
seseorang memperbagus keislamannya maka untuk setiap kebaikan yang 
dilakukan akan dituliskan 10 hingga 700 kali Tpat, sedangkan setiap 
kejelekan yang dilakukannya hanya ditulis sepertinya (Satu). 


FATHUL BAARI — 181 


Keterangan Hadits: 


Kh Kara peni BI (Jika seseorang memperbagus keislamannya). 
Ini adalah lafazh Imam Bukhari, Muslim dan perawi-perawi lainnya. 
Sedangkan menurut Ishag bin Rahawaih dalam musnadnya dari Abd. 
Razag, lafazhnya adalah —S SL “5 8! (Jika keislaman seseorang 
menjadi baik), seakan-akan ta meriwayatkan hadits tersebut dengan 


maknanya saja. Al Ismail meriwayatkan hadits tersebut dari jatur Ibnu 
Mubarak dari Ma'mar seperti riwayat yang pertama. Hadits ini 
menggunakan kata jamak dalam kata IM, karena hadits tersebut 
ditujukan kepada para hadirin. Akan tetapi hukumnya tetap berlaku bagi 
semua orang, yaitu bagi mereka yang hadir pada waktu itu dan yang 
jaimnya, walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama 
tentang alasan pemberlakuan hukum itu secara umum, apakah 
berdasarkan kaidah bahasa, istilah, atau majaz (kiasan). 


K5 SG (Maka untuk setiap kebaikan). Dengan demikian, maka 
“Alif lam ta'rif” pada hadits sebelumnya yang berbunyi Ww! xx dh 


(Setiap kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat... y” adalah menunjukkan 
arti istighrag (mencakup keseluruhan). 


——b (Sepertinya). Imam Muslim, Ishag dan Al Ismaili 


menambahkan hadits ini dengan kalimat, jug pn Ai 5 (hingga ia 
bertemu dengan Aliah SWT). 


32. AGAMA (AMAL) YANG PALING DISUKAI 
ALLAH ADALAH YANG DILAKUKAN SECARA 
TERUS MENERUS 


ISA Wan WP Ja plg ala di Io ad ina 1 
P| Psi 4 Ao - P2 4 A2 Maa or 

NP Opi Ca MSG Ka JUN Ia SA UG SIB aka yA 

2 . & Pn an #0 s. 2 3 

Kana ea Aoa AI ai OS AN SY 


182 — FATHUL BAARI 


43. Dari Aisyah RA, bahwa pada suatu ketika Nabi SAW pulang ke 
rumah Aisyah dan beliau melihat ada seorang wanita di dekatnya. Lalu 
Nabi bertanya, “Siapa wanita itu? " Aisyah menjawab, “Inilah si fulanah 
yang terkenal banyak melakukan shalat." Kemudian Nabi bersabda, 
"Jangan begitu! Tetapi kerjakanlah semampumu. Demi Allah, Dia tidak 
bosan untuk memberikan pahala, hingga kamu sendiri yang malas 
berbuat amal. Agama (amal) yang paling disukai Allah adalah yang 
dilakukan secara tetap dan teratur.” 


Dalam bab ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa amal 
dapat disebut sebagai “Iman”, karena maksud dari kata Ad-Din (agama) 
dalam hadits tersebut adalah amal, sebab arti Ad-Din (agama) yang 
sebenarnya adalah Islam, sedangkan Islam yang hakiki adalah sama 
pengertiannya dengan iman. Dari sini, maka pemahaman Imam Bukhari 
tersebut dapat dibenarkan. Adapun karelasi antara hadits ini “Tetapi 
kerjakanlah semampumu” dengan hadits sebelumnya adalah, bahwa 
dalam hadits sebelumnya telah menjelaskan keislaman seseorang yang 
dapat ditingkatkan dengan melakukan amal shalih, maka di sini Imam 
Bukhari ingin menekankan bahwa usaha untuk meningkatkan keislaman 
secara berlebihan tidak dianjurkan. Hal ini telah dijelaskan dalam bab 
“Agama itu mudah”. 


ok—r — Jis (Lalu Nabi bersabda, “Siapa wanita itu?”). Dalam 
riwayat Al Ushaili disebutkan dengan lafazh, «45 "4 Ju tanpa huruf fa” 


karena kalimat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan seseorang, 
“Apa yang dikatakannya ketika masuk?” Maka Aisyah berkata, “Nabi 
bersabda, “Siapa wanita itu?” 

"S5 (Yang terkenal), subyeknya adalah Aisyah. Ada yang 


» 


meriwayatkan dengan kata —« 32 atau subyeknya tidak diketahui (dalam 


bentuk pasif), sehingga maksudnya adalah mereka mengingat bahwa 
shalatnya sangat banyak. Dalam riwayat Ahmad dari Yahya Al Oaththan 
lafazhnya, kai sa Y (Tidak tidur, tetapi melaksanakan shalat). Demikran 
pula dalam riwayat Imam Bukhari dalam bab “Shalat Malam” dengan 
sanad muailag dari Al Ga'nabi dari Malik dart Hisyam, Riwayat tersebut 
disebutkan secara maushul dalam kitab 4! Muwarhtha' dari Al Oa'nabi 
dengan lafazh, EL RE Y (Tidak tidur malam). 


Perempuan ini, menurut riwayat Malik di atas, berasal dari bari 
Asad. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Zuhri dari Urwah, bahwa 


FATHUL BAARI — 183 


wanita tersebut adalah Al Haula' binti Tuwait bin Habib Asad bin Abdul 
Izz: yang termasuk keluarga Khadijah RA. Dalam riwayat itu, hadits 
tersebut diriwayatkan dengan lafazh, “Dan mereka mengatakan bahwa 
wanita tersebut tidak pernah tidur pada malam hari.” Riwayat ini 
menguatkan riwayat kedua yang mengatakan bahwa kalimat tersebut 
bukan berasal dari Aisyah. 

Jika ada yang mengatakan, bahwa dalam hadits Hisyam pada bab 
imi disebutkan “ketika Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah dan beliau 
melihat ada seorang wanita di dekatnya”, sedangkan dalam riwayat Az- 
Zuhri disebutkan “Bahwa Al Haula' bertemu dengan Rasulullah”, maka 
kedua riwayat tersebut nampak saling bertentangan. Akan tetapi kedua 
hadits itu dapat disatukan, yaitu bahwa wanita yang bertemu dengan 
Rasulullah adalah selain Al Haula' yang berasal dari bani Asad, atau 
dimungkinkan juga ada beberapa kisah tentang hal itu. 

Pernyataan semacam itu dapat dibantah, karena kisah yang 
berkenaan dengan hadits di atas hanya satu, seperti yang diriwayatkan 
oleh Muhammad bin Ishag dari Hisyam “41 Haula binti Tuwair lewar di 
depan Rasulullah”. Riwayat ini dikeluarkan oleh Muhammad bin Nashr 
dalam bab “Bangun Malam”. Dari sini dapat dijelaskan bahwa Al Haula' 
pada mulanya berada di rumah Aisyah, tetapi ketika Rasulullah SAW 
pulang ke rumah Aisyah, Al Haula' bangun seperti yang dijelaskan dalam 
riwayat Hamad bim Salmah yang akan kita sebutkan nanti, Kemudian 
ketika wanita tersebut bangun dan hendak pergi, ia bertemu dengan 
Rasulullah. Maka setelah ia pergi, Rasulullah pun menanyakan kepada 
Aisyah tentang wanita tersebut. Dengan demikian, riwayat-riwayat 
tersebut dapat disatukan. 


«— (Jangan begitu), maksudnya adalah cukuplah. Teguran ini 


ditujukan kepada Aisyah dengan maksud untuk melarangnya agar tidak 
memuji seseorang dengan cara seperti itu, atau untuk melarangnya agar 1a 
tidak melakukan perbuatan seperti itu. Pendapat ini diikuti oleh sebagian 
ahli fikih, sehingga mereka berpendapat bahwa melakukan shalat 
sepanjang malam hukumnya makruh, seperti yang akan diterangkan 
kemudian. | 

5 — at ng —Sle (Kerjakanlah semampumu), maksudnya 
“kerjakanlah amal yang dapat kamu lakukan secara terus menerus. Secara 
eksplisit, kalimat tersebut mengandung perintah untuk melakukan ibadah 
sesuai dengan kemampuan. Sedangkan secara implisit, kalimat tersebut 
mengandung larangan untuk membebani seseorang dengan melakukan 
ibadah yang berada di luar kemampuannya. Oadhi Iyadh berkata, “Ada 
kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah khusus dalam masalah shalat 


184 — FATHUL BAARI 


malam atau bersifat umum yang menyangkut seluruh amalan syariah.” 
Dalam hal ini saya berpendapat, bahwa latar belakang keluarnya hadits 
tersebut bersifat khusus dalam masalah shalat, akan tetapi lafazhnya 
bersifat “gam (umum), dan inilah pendapat yang kuat. Dalam hadits ini 
Rasulullah SAW menggunakan kata “Alaikum” (atas kamu sekalian), 
padahal jawan bicaranya adalah kaum wanita. Hal ini dimaksudkan untuk 
menunjukkan bahwa hukum tersebut bersifat umum, baik bagi kaum laki- 
laki maupun wanita. 


5 (Demi Allah). Kalimat ini menunjukkan bahwa bersumpah 


tanpa diminta adalah dibolehkan, bahkan menjadi sunah jika dilakukan 
dalam rangka menegaskan atau memberikan dorongan kepada seseorang 
untuk melakukan suatu perintah agama dan menjauhkan diri dari 
larangan. 

EA, — AL Ius Y (Dia tidak bosan untuk memberikan pahala, 
hingga kamu sendiri yang malas berbuat amal), Maksud dari kata mala! 
(bosan) adalah merasa berat atau enggan untuk melakukan suatu 
perbuatan setelah sebelumnya menyukai perbuatan tersebut. Sifat ini — 
menurut kesepakatan ulama- adalah mustahil terdapat dalam dzat Allah 
SWT. Al Ismail dan para ulama berpendapat bahwa penggunaan lafazh 
tersebut dalam arti yang berbeda adalah sebagai bentuk majaz (kiasan), 
seperti halnya firman Allah SWT, “Dan balasan suatu kejahatan adalah 
kejahatan yang serupa. “(Os. Asy-Syuuraa (42): 40) 

Al urthubi berkata, “Ungkapan tersebut merupakan majaz 
karena Ailah memutuskan pahala bagi orang yang bosan beribadah, maka 
Allah pun mengungkapkannya dengan kata mala! (bosan), dan hal ini 
termasuk dalam kategori menamakan sesuatu dengan sebabnya.” 

Al Haraw: berkata, “Maksudnya adalah, Allah tidak akan 
menghentikan karunia-Nya kepadamu, kecuali jika kalian merasa bosan 
untuk memintanya atau tidak menginginkannya.” 

Yang lan berkata, “Kewajiban kalian untuk mentaati-Nya tidak 
akan terputus sampai habis kekuatan kalian.” Hal tersebut berdasarkan 
bahwa kata “hatta” dalam hadits tersebut bermakna akhir dari tujuan. 
Akan tetapi sebagian dari mereka berusaha untuk menakwilkannya. 
Mereka berkata, “Allah tidak bosan walaupun kalian bosan” dan 
ungkapan seperti ini telah dipakai dalam percakapan orang Arab. Mereka 
berkata, “Saya tidak akan mengerjakan pekerjaan ini sampai burung 
gagak beruban.” 

AI Mazari berkata, “Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata 
“hatta” disini berarti “waw”, oleh karena itu arti dari kalimat tersebut 
menjadi “Laa Yamullu wa Tamullun” (Dia (Allah) tidak jemu dan kalian 


FATHUL BAARI — 185 


ra 


merasa jemu). Dengan demikian, mereka menghilangkan sifat bosan dari 
Allah dan menisbatkannya kepada mereka. Kemudian beliau berkata, 
“Pendapat lain mengatakan bahwa kata “hatta” berarti hina. 

Pendapat pertama lebih sesuai dengan kaidah bahasa. Pendapat 
ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Aisyah dengan 
lafazh, “Kerjakan amalan sesuai dengan kemampuan kalian karena 
sesungguhnya Allah tidak akan jemu memberikan pahala sampai kalian 
yang jemu melakukannya” Akan tetapi dalam rangkaian sanadnya 
terdapat Musa bin Ubaidah, dan dia termasuk perawi yang lemah. Ibnu 
Hibban berkata dalam shahihnya, “Ini adalah lafazh ta'aruf, yang 
menjadikan 'awan bicara tidak dapat mengerti apa yang dibicarakan 
kecuai dengan kata tersebut.” Inilah pendapat beliau dalam semua kata 
yang ada kemiripan. 

AA (Paling disukai). Al Gadhi Abu Bakar Al Arabi berpendapat, 


bahwa makna kecintaan dari Allah adalah kehendak Allah untuk 
memberikan pahala. Dengan demikian, amal atau perbuatan yang paling 
banyak mendapat pahala adalah yang dilakukan secara terus menerus. 


«—— (Kepada-Nya). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan 


dengan lafazh &i S3 (Kepada Allah), dan juga dalam riwayat Ubdah dari 


Hisyam yang dikeluarkan oleh Ishag bin Rahawaih dalam musnadnya. 
Demikian pula dalam riwayat Imam Bukhan dan Muslim dari jalur Abu 
Salmah serta riwayat Muslim dari Gasim dari Aisyah. Riwayat ini sesuai 
dengan judul bab, sedangkan para perawi lainnya meriwayatkan dari 
Hisyam dengan lafazh Ii ya LH 0 (Dan sesungguhnya amalan yang 
paling disukai olehnya). Maksudnya, yang paling disukai oleh Rasuullah 
SAW. Hal ini disebutkan secara jelas oleh Imam Bukhari dalam bab “Ar- 
Rigag”, yaitu riwayat Malik dari Hisyam. Dalam hal ini tidak ada 
pertentangan antara kedua hadits tersebut, karena —pada hakikatnya- 
sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dicmtai oleh 
Rasul-Nya. 

Imam Nawawi berkata, “Amal yang sedikit tapi dilakukan secara 
terus menerus menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah SWT, yaitu 
dengan mengingat-Nya, melakukan koreksi diri, ikhlas dan menerima apa 
yang ditakdirkan Allah kepadanya, berbeda halnya dengan amalan yang 
banyak tap: memberatkan. Sebab amai yang sedikit tapi dilakukan secara 
terus menerus itu akan bertambah, sedangkan amal yang banyak tapi 
memberatkan akan terhenti atau terputus di tengah jalan.” 

Ibnu Jauzi berkata, bahwa Allah mencintai amal yang dilakukan 
secara terus menerus karena dua hal: 


186 — FATHUL BAARI 


Pertama, karena orang yang meninggalkan amal yang telah 
dilakukannya adalah seperti orang yang berputar kembali setelah sampai 
ke tempat tujuan. Urang seperti ini adalah orang yang tercela. Oleh 
karena itu, Allah memberikan ancaman kepada orang yang hatal Al 
Our an kemudian melupakannya, padahal ancaman itu tidak ditujukan 
kepadanya sebelum ta menghafal Al Our an. 

Kedua, karena melakukan kebaikan secara terus menerus adalah 
menunjukkan pengabdian seseorang. Maka orang yang selalu mengkaji 
mu selama beberapa jam saja tapi dilakukan setiap han, ndaklah sama 
nilainya dengan orang yang melakukannya dalam satu hari penuh tapi 
setelah itu ia berhenti dan tidak meneruskannya. 

Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari 
jalur Abu Salmah dari Aisyah, “Sesungguhnya amal yang paling disukai 
olen Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit.” 


33. BERTAMBAH DAN BERKURANGNYA IMAN 


Allah SWT berfirman, “Dan Kami tambahkan kepada mereka 
petunjuk,” (Os. Al Kahfi (18): 13) dan fimman-Nya, “Dan supaya orang- 
orang yang beriman bertambah imannya." Firman-Nya pula, “Pada hari 
ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, (Os. Al Maa 'idah (5): 
3) “Apabila seseorang melakukan sesuatu secara tidak sempurna, maka 
berarti imannya telah berkurang,” 


VI AE Ga AR JS Bl IA ob SA 
SAY Ju Aa Aleian Bhab ai 


Aa 


" “ Ap ga 


Ie TEA AI apa ph Dg aa 3 ai Yi 


de ag 


PP a33 Oh 33 3 


44, Dari Anas RA bahwa Nabi SAW bersabda, “Akan dikeluarkan dari 
neraka: JI) Orang yang mengucapkan Laa Haha Ilallah dan dalam 


FATHUL BAARI — 187 


hatinya terdapat kebaikan (iman) seberat sya'irah. 2) Akan dikeluarkan 
dari neraka orang yang mengucapkan Laa Haha Illallaha dan dalam 
hatinya terdapat kebaikan sebesar burrah. 3) Akan dikeluarkan dari 
neraka orang yang mengucapkan Laa Haha Hlallah dan dalam hatinya 
terdapat kebaikan sebesar dzarrah. ” 


Keterangan Hadits: 
Dalam bab ke-16 sebelum bab 1ni telah dijelaskan tentang 


tingkatan amal orang-orang yang beriman (Ahlul Iman), dimana dalam 
bab tersebut disebutkan sebuah hadits dari Abu Sa'id Al Khudri yang 
memiliki kesamaan makna dengan hadits Anas yang kita sebutkan dalam 
bab ini, sehingga ada yang berasumsi bahwa hal itu merupakan bentuk 
pengulangan. Pernyataan ini tidak benar, karena bertambah atau 
berkurangnya iman seseorang dapat dilihat dari aspek perbuatan maupun 
keyakinan, kedua aspek ini masing-masing dapat dijadikan sebagai judul 
bab, 

Dalam hal ini, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id 
dipaparkan dalam pembahasan tentang aspek perbuatan, karena hadits 
tersebut sama sekali tidak mengindikasikan adanya perbedaan tingkat 
keimanan manusia. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas 
menjelaskan tentang adanya perbedaan tingkat keimanan manusia 
tersebut, yaitu antara tingkatan sya 'irah, burrah dan dzarrah. 

Ibnu Baththal berkata, “Perbedaan tingkat keyakinan manusia 
disebabkan karena perbedaan tingkat keilmuan dan kebodohan seseorang. 
Orang yang tingkat keilmuannya rendah, maka tingkat keyakinannya 
sebesar biji dzarrah. Sedangkan orang yang tingkat keilmuannya lebih 
tinggi, maka tingkat keyakinannya sebesar biji burrah atau sya ir 
Meskipun demikian, dasar keyakinan yang terdapat dalam hati setiap 
orang tidak boleh berkurang, melainkan harus bertambah dengan 
bertambahnya ilmu. 

Pada awal pembahasan tentang iman, telah diyelaskan tentang 
perkataan Imam Nawawi yang mengindikasikan hal tersebut. Adapun 
maksud dari ayat di atas adalah seperti yang diisyaratkan oleh Imam 
Bukhari mengenai hadits Sufyan bin Uyainah, yang diriwayatkan oleh 
Abu Nu'aim dari Amru bin Utsman Ar-Ragi bahwa ia berkata, “Ada 
orang yang berkata kepada Ibnu Uyaimah bahwa iman hanya terbatas 
pada ucapan saja.” 

Kemudian Ibnu Uyainah pun menjawab, “Hal itu sebelum 
disyariatkannya hukum. Pada saat itu, Allah SWT memerintahkan kepada 
manusia untuk mengucapkan La Ilaha Illailah. Apabila mereka telah 
mengucapkannya, maka darah dan harta mereka dilindungi. Ketika Allah 


188 — FATHUL BAARI 


mengetahui keyakinan mereka, maka Dia memerintahkan kepadanya 
untuk melaksanakan shalat dan mereka pun mematuhinya. Adapun jika 
mereka tidak mematuhinya, maka ikrar kalimat La Jiaha Iilaltah itu ndak 
berguna.” 

Kemudian Ibnu Uyainah menyebutkan rukun Islam yang Jain dan 
berkata, “Setelah Allah mengetahui bahwa mereka menerima dan 
melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka Allah pun berfirman, 
“Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu.” (Os. Al 
Maaidah (5): 3) Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak melaksanakan 
salah satu dari kewajiban tersebut karena malas atau sengaja, maka kita 
harus memperingatkannya dan ia termasuk orang yang tidak sempuma 
imannya. Sedangkan orang yang tidak melaksanakannya karena 
membangkang, maka ia termasuk orang kafir.” 

Kemudian dalam pembahasan tentang Iman, Abu Ubad 
menjelaskan bahwa sebagian orang yang membangkang mengatakan 
bahwa iman tidaklah sama dengan agama, karena agama terdiri dari tiga 
bagian, yaitu iman, dan dua bagian lainnya adalah perbuatan.Perbuatan 
itu sendiri terdiri dari hal-hal yang wajib dan sunah. 

Dalam hal ini Abu Ubaid membantah pernyataan tersebut, karena 
bertentangan dengan Al Guran sebagaimana firman Allah SWT, 
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam” (Os. 
Aali Imraan (3): 19) Hai ini disebabkan karena kata “Islam” jika 
disebutkan secara terpisah maka mengandung pengertian iman, 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

Jika ada pertanyaan, “Mengapa dalam bab ini disebutkan lagi dua 
ayat yang telah disebutkan dalam awal pembahasan tentang iman?” Maka 
jawabannya adalah, bahwa Imam Bukhari menyebutkan lag: kedua ayat 
tersebut dengan maksud agar makna kamal (kesempurnaan) dalam ayat 
ketiga dapat dipahami, karena kedua ayat tersebut mengindikasikan 
makna ziyadah (penambahan) dan sudah pasti juga menunjukkan makna 
nagshun (pengurangan). 

Sedangkan kata kamal (kesempurnaan) tidak menunjukkan 
makna ziyadah, tetapi hanya menunjukkan makna nagshun. Akan tetapi 
karena kamal mengandung makna nagshun, maka kata kamal juga 
mengandung makna ziyadah. Oleh karena itu Imam Bukhari berkata, 
“Apabila seseorang melakukan sesuatu secara tidak sempurna, maka 
berarti imannya telah berkurang.” Dari sini beliaz menggunakan 


ungkapan Fa 33 (Allah beriirman) sebelum menyebutkan ayat ketiga, 
sedangkan dalam menyebutkan dua ayat sebelumnya beliau 
menggunakan ungkapan & J3 (firman Allah). 


FATHUL BAARI — 189 


Hal mi dapat membantah pendapat yang mengatakan bahwa ayat 
“Kusempurnakan untukmu agamamu? tidak dapat dijadikan dalil bagi 
pernyataan Imam Bukhan yang terdapat dalam judul bab, karena kata 
ikmaal (menyempurnakan) jika maksudnya adalah kemenangan kaum 
muslimin atas para pembangkang atau kaum musyrikin, maka ayat 
tersebut tidak dapat dijadikan dalil bagi Imam Bukhari. Jika maksudnya 
adalah kesempurnaan dalam melaksanakan kewajiban, maka berarti 
sebelum turunnya ayat itu seseorang masih dalam kekurangan, sehingga 
para sahabat yang meninggal sebelum turunnya ayat tersebut berarti 
imannya tidak sempurna. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena 
Iman mereka masih tetap sempurna. 

Mengenai hat ini, Al Oadhi Abu Bakar bin Al Arabi menjelaskan, 
bahwa kekurangan dalam agama adalah reiatif, yaitu ada yang dapat 
menyebabkan dosa dan ada yang tidak. Yang dapat menyebabkan dosa 
adalah kekurangan yang dilakukan dengan sengaja seperti orang yang 
mengetahui kewajiban agama, akan tetapi ia meninggalkannya secara 
sengaja. Sedangkan yang tidak menyebabkan dosa adalah kekurangan 
yang tidak sengaja, seperti orang yang tidak mengetahui kewajiban 
agama atau belum dikenakan kewajiban. 

Yang terakhir ini tidak dicela, bahkan dipuji karena jika 
diberitahu maka dia akan menerima dan mengerjakan. Inilah kondisi para 
sahabat yang meninggal sebelum turunnya ayat ini. 

Kesimpulannya, kekurangan bagi mereka hanya bersifat formal 
atay imajinasi relatif. Adapun dari segi makna, mereka memiliki tingkat 
kesempumaan. Ini adalah rujukan bagi yang berpendapat bahwa syariat 
Muhammad lebih sempurna dari syariat Musa dan Isa, karena mencakup 
hukum yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Dengan ini 
maka syariat Musa pada masanya telah sempurna kemudian direvisi pada 
syariat Isa, oleh karena itu kesempurnaan adalah perkara yang relatif 
sebagaimana yang diterangkan. 

1 Yi —!Y Juta (Orang yang mengucapkan La Ilaha Iilallah). 
Kalimat ini mengisyaratkan, bahwa mengucapkan La Ilaha #ilallah 
merupakan syarat iman. Dapat juga dipahami bahwa kata “Oaul” 
(perkataan) maksudnya adalah Vau! 4n-Nafsi (perkataan jiwa), sehingga 
maksud kalimat tersebut adalah “Barangsiapa yang mengikrarkan tauhid 
dan meyakininya...”. Dengan demikian mengikrarkan tauhid merupakan 
kewajiban, sehingga kalimat tersebut diulang-ulang dalam hadits ini. 

Jika ada pertanyaan, “Mengapa risalah tidak disebutkan dalam 
hadits ini” Maka jawabannya adalah, karena kalimat tersebut telah 
mencakup keseluruhan dan dapat mewakili yang lain: seperti halnya jika 


190 — FATHUL BAARI 


seseorang berkata “Saya membaca Owl Huwallahu Ahad”, maka 
maksudnya adalah membaca surah Al Ikhlas seluruhnya. 


# (Sebesar biji gandum), maksudnya adalah gandum. Dari hadits 


ini dapat disimpulkan, bahwa berat burrah lebih ringan daripada berat 
sya 'ir karena Rasulullah SAW menyebutkan sya'ir, kemudian burrah 
dan terakhir dzarrah. Jika ada yang berpendapat bahwa konteks hadits 
tersebut menggunakan huruf “waw” yang tidak menunjukkan urutan, 
maka jawabannya adalah, bahwa dalam riwayat Muslim menggunakan 
kata isumma (kemudian) yang mengindikasikan arti urutan. 


53 (Sebesar dzarrah). Terjadi perbedaan pendapat di kalangan 


para ujama tentang arti kata dzarrah. Ada yang berpendapat bahwa 
dzarrah berarti sesuatu yang paling ringan timbangannya, dan ada pula 
yang berpendapat bahwa artinya adalah debu yang terlihat dalam sinar 
mentari seperti ujung jarum. Sedangkan pendapat lain mengatakan, 
bahwa artinya adalah semut kecil. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, “jika engkau 
meletakkan kedua tanganmu di atas debu kemudian menepuk- 
nepukkannya, maka yang terjatuh itu dinamakan dzarrah.” Kemudian 
ada juga yang berpendapat bahwa berat empat dzarrah sama dengan satu 
khardalah (biji sawi). 

Pada akhir pembahasan tentang tauhid, Imam Bukhari 
meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Humaid dari Anas bahwa Nabi 
bersabda, “Akan dimasukkan ke surga orang yang dalam hatinya 
terdapat (iman) sebiji sawi (khardalah) kemudian yang dalam hatinya 
terdapat yang lebih kecil dari itu”, dan inilah arti dari dzarrrah. 


Plan ya SAS 2 Ga end Ab 3 
— tah BEN da Pa TE Gn SS 


2 IPae LA Sk ig sem uu 
sah aga 24 23 Ep NAS Jan | SAY SI ta 


AR Pp Ar pa mh ah adi IA laa Si 


45. Dari Umar bin Khaththah RA bahwa ada seorang Yahudi yang 
berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah avat dalam 
kitab kalian yang jika diturunkan kepada kami, maka akan kami jadikan 


FATHUL BAARI — 191 


hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. ” Maka Umar bertanya, “Ayat 
yang mana?” Kemudian orang itu menjawab, “Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu 
nikmat-Ku dan Kuridhai Islam itu agama bagimu.“ (Os. Al Maa idah 
(5: 3) Umar berkata, “Kami tahu hari tersebut dan tempat 
diturunkannya kepada Nabi SAW, yaitu pada saat beliau berada di 
Arafah pada hari Jum'at.” 


Keterangan Hadits: 

» pa — Ye) oi (Sesungguhnya seorang Yahudi), yaitu Ka'ab Al 
Ahbar, sebagaimana diterangkan oleh Musaddad dalam musnadnya, Ath- 
Thabari dalam tafsirnya dan Ath-Thabrani dalam A4! Ausath. Ketiga 
perawi itu meriwayatkannya dari jalur Raya bin Abu Salmah dari 
Ubadah bin Nusa dari Ishag bin Kharsah dari Oabisah bin Dzuarb dari 
Ka'ab. Kemudian Imam Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan 
tentang A! Maghazi (peperangan) dari jalur Ats-Tsauri dari Uais bin 
Muslim bahwa orang tersebut berasal dari Yahudi, begitu pula dalam 
kitab Tafsir dari jalur tersebut dengan lafazh, "Oaalat Al Yahud 
(sekelompok orang Yahudi berkata)”. Dari sini dapat dijelaskan, bahwa 
ketika menyampaikan hal tersebut Ka'ab bersama sekelompok orang 
Yahudi dan kemudian ia menyampaikannya sebagai wakil mereka. 

LHiSA (Akan kami jadikan...). Maksudnya akan kami agungkan 
dan kami jadikan hari itu sebagai hari raya yang kami peringati setiap 
tahun, karena hari tersebut adalah hari yang agung dimana pada saat itu 
agama telah disempurnakan. Kata 4s berasal dari kata 3 (kembali), hal 


itu karena hari raya selalu diperingati setiap tahun. 

ay —e WN oke P3 de d3 J5 (Diturunkan kepada Nabi SAW), 
Imam Muslim meriwayatkan dari Abdu bin Humaid dari Ja'far bin Aun 
dengan menambahkan lafazh, —3 J7 s3 0S A SAN ayat SN S 
(sesungguhnya aku mengetahui hari dan tempat diturunkannya ayat 
tersebut). Kemudian dalam riwayat Ja'far bin “Aun ditambah dengan 
lafazh, (bwg d2 At ono 3 IE 3 AG Ld, (dan waktu diturunkannya 
ayat tersebut kepada Rasulullah SAW). 

Jika ada orang yang berkata, “Tidak ada kesesuatan antara jawaban 
dengan soal yang diajukan, karena orang tersebut berkata, kami akan 
jadikan hari tersebut sebagai hari raya.” Akan tetapi Umar RA 
menjawabnya bahwa ia mengetahui tentang waktu dan tempat turunnya 
ayat itu, dan tidak berkata, “Kita akan jadikan hari tersebut sebagai hari 


192 — FATHUL BAARI 


raya?” Maka pernyataan ini dapat dijawab, bahwa ayat tersebut 
diturunkan di akhir siang hari Arafah sedangkan hari raya telah terjadi 
pada awal hari Arafah, Para pakar fikih berkata, bahwa melihat bulan 
setelah tergelincirnya matahari hanya untuk perbandingan. 

Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa riwayat ini telah 
mengisyaratkan maksud tersebut, akan tetapi jika tidak maka riwayat 
Ishag dari Gabishah dapat menjelaskannya. Adapun lafazhnya adalah 


sebagai berikut, a—- Bi & has UAN Be Fu kaan ay ca (Diturunkan 


pada hari Jum'at, pada hari Arafah dan Alhamduliltah kedua hari tersebut 
adalah hari raya bagi kami). 


Sedangkan lafazh dari Thabrani adalah, vix6 U te, (Dan keduanya 


bagi kami adalah merupakan hari raya). Demikian pula riwayat dari 
Tirmidzi dari Ibnu Abbas dengan lafazh, “Seorang Yahudi menanyakan 
tentang hal tersebut, maka dia berkata, “Ayat tersebut turun pada 2 hari 
raya, yaitu hari Jum'at dan hari Arafah” 

Jawaban tersebut mengandung penjelasan, bahwa mereka 
menjadikan hari Jum'at sebagai hari “Id dan menjadikan hari Arafah juga 
sebagai “Id, karena berada pada malam “Id. 

Jika ada pertanyaan, “Bagaimana cerita ini dapat dijadikan 
argumentasi dalam masalah ini?” Jawabnya, karena cerita ini 
menerangkan bahwa turunnya ayat tersebut pada hari Arafah, yaitu pada 
saat haji wada ' (perpisahan) yang merupakan masa akhir kenabian ketika 
syariah dan rukun-rukunnya telah sempurna. Wallahu A'lam. As-Sadi 
menguatkan, bahwa setelah ayat ini tidak pernah turun ayat tentang halal 
dan haram. 


34. ZAKAT ADALAH SEBAGIAN DARI ISLAM 


Allah SWT berfirman, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat.” 


FATHUL BAARI — 193 


— aa 


Se et Ipa Jd II KY Tab 
AIA NY Sio ey SI Ap BE Jala ah 
Ig Tedi Jodi 35 IS SN op IA AB 
SS AN YIG Una “IS Ja Oles ali, SA Hp eta 
Ma CE JA JB Okay play ml al Al Ko Iya) JB 
SN Ia din lh bd 3) SL ea 3 ya 
IN Ii pn JA GA IG Ai SNN UB aU Ja YG 
ah peta el al Ia AN Jas JB Lag Yo tia AI 

Sae 


46. Dari Thalhah bin Ubaidillah bahwa seorang laki-laki Najed datang 
kepada Rasulullah SAW dengan kepala penuh debu. Kami mendengar 
suaranya tapi tidak mengerti apa yang diucapkannya sehingga ia 
mendekatkan diri kepada Rasulullah. Kemudian ia menanyakan perikal 
Islam.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Shalat lima waktu dalam 
sehari semalam.” Kemudian ia kembali bertanya, “Apakah ada lagi 
selain itu?” Rasulullah pun menjawab, “Tidak, kecuali jika anda suka 
mengerjakan shalat sunah.” Kemudian Rasulullah meneruskan 
ucapannya, “Dan puasa Ramadhan.” Orang itu bertanya lagi, “Adakah 
selain itu” Nabi menjawab, “Tidak, kecuali jika anda suka berbuat 
sunah.” Kemudian Rasulullah menyebutkan, “Dan zakat.” Orang itu 
bertanya lagi, “Adakah selain itu.” Rasulullah pun menjawab, “Tidak, 
kecuali jika anda suka berbuat sunah.” Kemudian orang itu pergi dan 
berkata, “Demi Allah! Tidak akan kami tambah dan kurangkan apa yang 
anda sebutkan itu” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Dia pasti 
beruntung jika ia benar-benar menepati perkataannya." 


Keterangan Hadits: 
Ayat tersebut sebagai dalil pernyataan yang ada dalam judul bab, 


karena maksud dari (agama yang lurus) adalah agama Islam. Dalam judul 
tersebut, Imam Bukhari hanya menyebutkan zakat karena rukun-rukun 


194 — FATHUL BAARI 


yang lain telah dibahas pada bab lain, Sanad hadits imi terdiri dari orang- 
orang Madinah. 


—, —& (Seorang laki-laki datang). Kemudian Abu Dzarr 
menambahkan lafazh 5 Ja! £- (Dari penduduk Najd), demikian pula 
riwayat Abu Dzarr dalam Muwaththa dan Muslim. 

LS A5 (Dengan kepala penuh debu). Maksudnya adalah 


rambutnya kusut dan tidak teratur. Hadits ini mengisyaratkan bahwa ia 
berasal dari daerah yang jauh. Penggunaan kata ra 'sun (kepala) dengan 
arti rambut adalah untuk penekanan, karena rambut tumbuh di kepala. 


Menurut Al Khaththabi, «s3 adalah suara yang keras dan diulang- 


ulang, tetapi tidak dapat dipahami karena berasal dari tempat yang jauh. 

Ibnu Baththal dan yang lamnya berpendapat bahwa orang tersebut 
adalah Dhammam bin Tsa'labah, seorang utusan bani Sa'ad bin Bakar 
sebagaimana diceritakan oleh Imam Muslim setelah menyebutkan hadits 
Thalhah, karena dalam kedua riwayat tersebut dijelaskan bahwa ja adalah 
seorang Badui yang berkata, “Aku tidak akan menambah dan 
menguranginya.” 

Akan tetapi Imam (@Wurthubi membantah pendapat itu, karena 
konteks kedua hadits tersebut berbeda, begitu juga pertanyaan yang 
diajukan pun berbeda. Beliau berkata, “Pendapat yang mengatakan 
bahwa kedua hadits tersebut adalah sama sangatlah berlebihan.” Wallahu 
Alam. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian pakar, karena Ibnu Sa'ad 
dan Ibnu Abdul Barr tidak menyebutkan Dhammam kecuali pada awal 
kisah dan hal ini tidak lazim. 

Ly —L ats sa B5 (Kemudian ia menanyakan perihal islam), 
maksudnya adalah tentang syariat Islam atau tentang hakikat Islam. 
Dalam hadits ini tidak disebutkan dua kalimat syahadat, karena 
Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa orang tersebut mengetahuinya 
atau 1a hanya bertanya tentang syariat fi'liyah (Ajaran syariat yang 
bersifat amalan), dan ada kemungkinan bahwa Rasulullah telah 
menyebutkannya, tetapi tidak dinukilkan oleh para perawi karena hal 
tersebut sudah masyhur. 

Adapun tidak disebutkannya haji, dalam hadits tersebut disebabkan 
karena haji belum disyaratkan pada waktu #tu, atau karena perawi 
meringkas hadits tersebut. Kemungkinan kedua, ini diperkuat oleh hadits 
yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam bab “Shiyam” (puasa) dari jalur 
Ismail bin Ja'far dari Abu Suhail yang menjelaskan bahwa Rasulullah 
SAW memberitahukan kepadanya tentang syariat Islam dan 


FATHUL BAARI — 195 


menyebutkan amalan-amalan fardhu lainnya, bahkan amalan-amalan 
yang sunnah. 


Niko (Shalat lima waktu). Dalam riwayat Ismail bin Ja'far 


disebutkan bahwa orang tersebut bertanya, “Kabarkan kepadaku tentang 
shalat yang diwajibkan Allah kepadaku?” Rasulullah SAW menjawab, 
“shalat yang lima.” Dalam riwayat tersebut, kesesuaian antara pertanyaan 
dan jawaban terlihat sangat jelas. Dari konteks riwayat Malik dapat 
disimpulkan, bahwa shalat selain shalat yang lima tidak diwajibkan, 
berbeda dengan orang yang mewajibkan shalat Witir, dua rakaat Fajar, 
shalat Dhuha, shalat Id dan dua rakaat setelah Maghrib. 

Pai st vi Y Ju ap & Ja (Apakah ada lagi selain itu? Rasulullah 
menjawab, “Tidak kecuali jika anda suka mengerjakan shalat sunah”). 
Dari hadits ini, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa jika 
seseorang mengerjakan hal-hal yang sunah maka ia wajib untuk 
menyempurnakannya, karena huruf ifla (kecuali) dalam hadits tersebut 
berkaitan dengan kalimat sebelumnya. 

Al Ourthubi berkata, “Maksud dari kalimat tersebut adalah, bahwa 
tidak ada kewajiban lain kecuali jika anda suka mengerjakan shalat 
sunah. Menurut kaidah bahasa, jika huruf istisna' (pengecualian) 
terdapat dalam konteks kalimat negatif, maka menunjukkan arti positif, 
Akan tetapi karena tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa 
amalan sunah adalah wajib dikerjakan, maka maksud dari hadits tersebut 
adalah bahwa jika seseorang telah berniat mengerjakan amalan sunah 
maka ia harus mengerjakannya.” 

Pendapat in: dibantah oleh Ath-Thibi dan dianggap sebagai 
pendapat yang keliru, karena 'istitsna ' (pengecualian) dalam kalimat ini 
bukan berasal dari jenis yang sama, Sebab dalam menyebutkan amalan 
sunnah, Rasulullah SAW tidak menggunakan kata “Alaika” yang 
mengandung arti wajib. Dar: sini maka seakan-akan Rasulullah bersabda, 
“Tidak ada amalan lain yang wajib bagimu kecuali jika kamu ingin 
mengerjakan amalan sunah, maka itu merupakan tambahan pahala 
bagimu.” Hal ini disebabkan karena tidak ada amalan sunnah yang 
merupakan kewajiban, maka tidak ada kewajiban lain selain yang telah 
disebutkan. Demikianlah pendapat Ath-Thibi. 

Sebenarnya, perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena 
perbedaan ulama dalam menafsirkan huruf istitsna (3). Orang yang 
menganggap bahwa huruf tersebut bersifat muttashil atau berkaitan 
dengan kalimat sebelumnya, maka ia berpegang pada hukum asal, yaitu 
bahwa wajib untuk menyempurnakan amalan sunnah yang dikerjakan- 
nya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa huruf tersebut bersifat 


196 — FATHUL BAARI 


mungathi” atau tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya, maka ia 
harus mempunyai dalii yang menguatkan. Dalilnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh An-Nasai dan perawi-perawi lainnya, bahwa 
terkadang Rasulullah SAW berniat untuk berpuasa sunnah, tetapi 
kemudian beliau membatalkan puasanya sebelum waktu maghrib datang. 

Dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah 
memerintahkan kepada Juwairiyah binti Harits untuk membatalkan puasa 
sunah yang sedang dilakukannya pada hari Jum'at, maka teks ini 
menunjukkan bahwa tidak diwajibkan untuk menyempurmakan puasa 
sunah dan juga amalan-amalan lainnya. 

Jika ada pernyataan, “Apakah hal itu juga berlaku dalam ibadah 
haji?” Jawabnya tidak, karena haji berbeda dengan ibadah yang lain, 
yaitu diwajibkan untuk meneruskan atau menyempurnakannya. Hanya 
saja dalam argumen madzhab Hanafi perlu diteliti kembali, karena 
mereka tidak mengatakan bahwa hukum menyempurnakannya adalah 
fardhu tapi mereka mengatakan wajib. Sedangkan mengecualikan wajib 
dari fardhu adalah pengecualian (istitsrna'” mungathi') atau tidak 
bersambung, karena keduanya berbeda. Begitu pula dengan istitsna 'nafyi 


(menafikan) adalah bukan untuk menetapkan (itsbat), maka kalimat vs! y 
£ '—'merupakan pengecualian dari kata Y yang artinya tidak ada 
kewajiban bagi kamu atas yang lainnya. 

ASN alay ale dl elo MI Je) d S55 (Kemudian Rasulullah SAW 
meneruskan ucapannya, “dan zakat”). Dalam riwayat Abdullah bin Ja'far 
diriwayatkan bahwa orang tersebut berkata, "Kabarkan kepadaku, zakat 
apa yang diwajibkan Allah kepadaku?” Rasulullah SAW 
memberitahukan tentang syariat tersebut. 

Riwayat tersebut hanya menyebutkan beberapa kewajiban secara 
globa! saja dan tidak menjelaskan tentang kadar zakat ataupun nama- 
nama shalat, Ha! ini mungkin disebabkan karena permasalahan seperti itu 
telah diketahui oleh mereka, atau karena maksudnya adalah bahwa orang 
yang telah melaksanakan hal-ha! yang fardhu saja maka ia akan selamat 
dari api neraka, meskipun ta tidak mengerjakan hal-hal yang sunah. 

—li3 (Demi Allah). Dalam riwayat Ismail bin Ja'far, lafazhnya 


adalah 2x51 PTP (Dan demi Ailah yang telah memuliakanmu). Kalimat 


ini mengindikasikan, bahwa sumpah dalam hal-hal yang penting 
dibolehkan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. 


dp Si —i (Dia pasti beruntung jika ia benar-benar menepati 
perkataannya). Dalam Shahih Muslim dari Ismail bin Ja'far disebutkan, 


FATHUL BAARI — 197 


SNN PN Aan Di Na Mn AT : 
daa Op aga pelat (3 5 atau Jke ol ud Jas, Dalam riwayat Abu Daud 
juga seperti itu, akan tetapi dengan membuang kata 3. 


Jika ada sebuah pertanyaan, “Bagaimanakah cara menggabung- 
kan antara riwayat ini dengan larangan bersumpah yang menggunakan 
nama orang tua?” Jawabnya, bahwa hal itu dilakukan Rasulullah SAW 
sebelum turunnya larangan tersebut, atau karena kalimat tersebut 
merupakan perkataan yang sering digunakan tanpa ada maksud 
bersumpah, seperti halnya perkataan mereka “Agari "atau “Halagi” yang 
berarti semoga Allah menghinakannya. Bisa juga karena pembuangan 
kata rabbun (Tuhan), sehingga asal kalimat tersebut adalah (dan demi 
Tuhan ayahnya) Kemudian ada yang berpendapat bahwa kalimat 
tersebut termasuk dalam kategori kalimat khusus, oleh karena itu masih 
membutuhkan adanya dalil. 

Imam Suhail: meriwayatkan dari syaikhnya bahwa ia berkata, 
“Hal tersebut merupakan tashhiif (salah penulisan), dan yang benar 
adalah wallaki (dan demi Allah).” 

Imam Ourthubi membantah pendapat tersebut dan berkata, 
“Riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang shahih.” Sedangkan Al 
Oarafi keliru ketika menyatakan riwayat dengan lafazh "Wa Abiihi" 
dengan alasan bahwa riwayat tersebut tidak ditemukan dalam kitab 4! 
Muwaththa'. Agaknya beliau belum puas dengan jawaban yang ada 
sehingga ia mencari kesalahan dari segi riwayatnya, padahal riwayat 
tersebut termasuk riwayat yang tidak diragukan lagi kebenarannya. 
Adapun jawaban yang paling kuat adalah dua jawaban yang pertama. 


Ibnu Baththal berpendapat, bahwa perkataan Rasulullah Kg nil 


395p mengindikasikan bahwa jika orang tersebut tidak melaksanakan 


kewajiban-kewajibannya maka ia tidak akan beruntung, berbeda dengan 
pendapat golongan Murji'ah. 

Jika ada pertanyaan, “Bagaimana seseorang dapat beruntung atau 
selamat hanya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang 
disebutkan, padahal dalam hadits tersebut tidak disebutkan Jarangan- 
larangan?” Dalam hal ini Ibnu Baththal menjawab, bahwa -mungkin- 
Rasulullah mengatakan hal tersebut sebelum disyaratkannya larangan- 
larangan. 

Jawaban ini sangatlah aneh, karena Ibnu Baththal berkeyakinan 
bahwa si penanya adalah Dhammam, seorang utusan yang menghadap 
Rasulullah pada tahun ke-5 hijriyah bahkan ada yang mengatakan setelah 
itu. Padahal banyak farangan yang telah disyariatkan sebelum itu. 
Adapun pendapat yang benar adalah, bahwa larangan-larangan tersebut 


198 — FATHUL BAARI 


tersirat dalam hadits, “Maka Rasulullah SAW memberitahukan tentang 
syariat tersebut,” sebagaimana telah kita jelaskan di atas. 

Jika ada orang yang bertanya, “Pernyataan bahwa ia beruntung 
karena 1a tidak mengurangi (kewajiban yang ditetapkan) adalah sangat 
jelas, akan tetapi bagaimana dengan pernyataannya bahwa ia akan 
beruntung karena 1a tidak menambahnya?” Imam Nawawi menjelaskan, 
bahwa keberuntungan tersebut diberikan karena ia mengerjakan apa yang 
diwajibkan kepadanya dan bukan berarti bahwa jika ia melakukan hal-hal 
lainnya (sunah) maka ia tidak akan beruntung. Hal ini disebabkan karena 
dengan melakukan hal-hal yang wajib saja seseorang dapat beruntung, 
maka 1a akan lebih beruntung jika 1a juga melakukan hal-hal yang 
sunnah, 

Kemudian apabila ada pertanyaan, “Bagaimana Rasulullah 
membiarkan sumpahnya padahal ada bantahan terhadap orang yang 
bersumpah untuk tidak berbuat baik?” Saya jawab, bahwa hal tersebut 
berbeda sesuai dengan orang dan tempat yang berbeda, dan hal ini 
berlaku bagi asal masalah bahwa tidak ada dosa bagi yang meninggalkan 
sesuatu yang tidak fardhu dan dia masuk dalam golongan yang beruntung 
walaupun yang lain lebih besar keuntungannya dibandingkan dirinya. 

Ath-Thibi berkata, “Kemungkinan perkataan ini keluar dari 
dirinya dengan maksud tidak berlebih-lebihan mempercayai dan 
menerima, dalam artian saya terima perkataanmu tidak lebih dari apa 
yang kutanyakan dan tidak kurang dari yang kuterima.” 

Ibnu Munir berkata, “Kemungkinan bertambah dan berkurangnya 
tergantung pada penyampaiannya, karena ia adalah utusan kaumnya 
untuk belajar dan mengajari mereka.” 

Saya berpendapat, kedua kemungkinan tersebut tidak dapat 
diterima Gengan riwayat Ibrahim bin Ja far, karena rekanya adalah: 

KANOgaN AT SA aa Ya ep Y (Aku tidak akan 
menambahkan yang sunnah dan tidak mengurangi apa yang diwajibkan 
oleh Allah terhadap diriku). 

Ada juga yang berpendapat, bahwa maksud dari “Tidak 
menambah dan menguranginya” adalah saya tidak akan merubah 
kewatiban, seperti mengurangi shalat zhuhur menjadi satu rakaat atau 
menambahkan rakaat maghrib. Saya jawab, bahwa hal tersebut juga 
dibantah oleh riwayat Ismati bin Ja'far. 


FATHUL BAARI — 199 


35. MELAYAT JENAZAH MERUPAKAN BAGIAN 
DARI IMAN 


PA JB lg Ko Sala NP 
aa Ih BA ale Kal Pe UR ea 
- Pa, 29 Sa HN MEP aa Paa Iaat. 2,3 NN SANA ses & 
(3 ala Oa ojag Jl Jia belah IS el PEN Ga Ma 

kn is 


47). Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang melayat jenazah orang muslim karena iman dan 
ikhlas, bersamanya sampai melaksanakan shalat jenazah dan 
menyelenggara-kan pemakamannya hingga selesai, maka orang itu 
membawa pahala dua girath, satu girath kira-kira sebesar bukit uhud 
Barangsiapa yang ikut shalat jenazah saja kemudian dia pulang sebelum 
dimakamkan, maka orang itu hanya membawa pulang pahala satu 
girath.” 


Keterangan Hadits: 
— yA (Barangsiapa yang melayat). Dalam riwayat Al Ushaili 
menggunakan lafazh ai, dimana lafazh ini banyak dikuatkan oleh orang 


yang berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah adalah lebih 
utama. Akan tetapi argumen semacam ini tidak benar, karena perkataan 


—xs (mengikutinya) dapat berarti bahwa ia berjalan di belakangnya, 
bertemu dengannya, ataupun berjalan bersamanya. Lafazh 1-5 juga 
mempunyai arti yang sama dengan «. Hal ini dijelaskan oleh hadits 


lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan perawi-perawi lainnya dari 
Ibnu Umar tentang berjalan di depan mayat. 


14 SS, (Bersamanya), maksudnya dengan orang muslim. Dalam 


riwayat Al Kasymihani, lafazhnya adalah W— maksudnya bersama 
jenazah. 


200 — FATHUL BAARI 


P4 » (Hingga selesai). Ada yang meriwayatkan dengan lafazh 
#'—&s. Riwayat ini menunjukkan, bahwa pahala sebesar dua girath itu 


diperoleh dengan ikut menshalatkan dan mengantarkan ke kuburannya. 
Sedangkan orang yang hanya melakukan shalat saja, maka ia hanya 
mendapatkan pahala satu girath. 

Pendapat ini adalah pendapat yang kuat, berbeda dengan pendapat 
yang berpegang pada zhahir hadits. Mereka berpendapat, bahwa orang 
tersebut memperoleh pahala sebesar tiga girath setelah digabungkan. 
Pembahasan lain tentang hadits iri, insya Allah akan dijelaskan pada 
pembahasan tentang jenazah. 


36. SEORANG MUKMIN TAKUT AMALNYA AKAN 
HILANG TANPA DISADARI 


Ibrahim An-Nakha'i berkata, “Perkataan dan perbuatan saya tidak 
pernah bertentangan, karena saya takut menjadi seorang pembohong.” 

Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Aku mengetahui 39 orang sahabat 
Rasuluilah yang takut akan kemunafikan dirinya. Tidak ada seorang pun 
diantara mereka yang mengatakan bahwa iman mereka serupa dengan 
iman Jibril dan Mikail.” Kemudian disebutkan dari Hasan, “Hanya orang 
yang beriman yang takut akan kemunafikan, dan hanya orang munafik 
yang selalu dalam kemunafikan.” 

Hanya taubat yang dapat mengingatkan orang munafik dari 
perbuatan maksiat dan kemunafikan. Allah SWT berfirman, “Dan 
mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui.” 


(Os. Aali Imraan(3): 135) 

al Pa Pn HN . Mt a # 2 8g. “$$ a. , 

3 ad Ima Helena JB peng sale AM ea gi Ol aU aa 
a33 Pedan 
JS Jah 


48. Dari Abdullah RA, dia berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, 
“"Memaki orang muslim adalah kedurhakaan (fasik) dan membunuhnya 
adalah kekufuran. ” 


FATHUL BAARI — 201 


Keterangan Hadits: 

Bab mi sengaja dibuat sebagai bantahan khusus terhadap aliran 
Murjr ah walaupun banyak dari bab-bab sebelumnya yang mengandung 
bantahan terhadap mereka, akan tetapi bantahan tersebut selalu berkaitan 
dengan bantahan terhadap seiain mereka seperti ahli bid'ah, berbeda 
dengan hadits ini. 

Kata A4! Murji'ah berasal dari kata #ja' yang berarti menunda 
atau mengakhirkan. Hal tersebut dikarenakan mereka mengakhirkan amal 
daripada iman. Mereka berkata, “Iman adalah keyakinan dalam hati saja 
dan tidak harus diucapkan.” Seseorang yang berbuat maksiat tetap dalam 
kondisi sempurna imannya, karena mereka beranggapan bahwa perbuatan 
dosa sama sekali tidak merusak keimanan seseorang. Pertanyaan ini 
sangat populer dalam kitab-kitab akidah. 

Hubungan tema ini dengan sebelumnya tentang mengantarkan 
jenazah, adalah momen untuk memperhatikan atau menyatukan dua 
perkara. Konteks hadits tersebut mengindikasikan bahwa ganjaran yang 
dijanjikan akan didapat dengan mengerjakan hal tersebut dengan penuh 
keikhlasan dan hanya mengharapkan ridha Allah semata, oleh karena 
Imam Bukhari menyambungnya dengan apa yang mengisyaratkan bahwa 
bisa saja terpampang di hadapan seseorang apa yang dapat menghalangi 
niat tulusnya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala tanpa merasakan 
hal tersebut. 

Maksud “Amalnya akan hilang” adalah tidak mendapatkan 
pahala dani amalan yang dikerjakannya, karena pahala akan didapatkan 
hanya dengan keikhlasan semata. Pernyataan ini menguatkan pendapat 
aliran Al Ihbathiyah yang mengatakan, “Kejelekan akan membatalkan 
kebaikan.” 

Al Oadhi Abu Bakar bin Arabi membantah dan mengatakan, 
bahwa pembatalan terbagi menjadi dua. Pertama, membatalkan sesuatu 
dengan sesuatu yang lain dan membuang seluruhnya seperti batalnya 
keimanan karena kekafiran dan sebaliknya, Kedua, pembatalan dengan 
cara menimbang yaitu menjadikan yang jelek di timbangan kiri dan yang 
baik di timbangan kanan. Barangsiapa yang kuat kebaikannya, maka dia 
akan sukses. Sedangkan yang kuat kejelekannya, maka dia akan berhenti 
pada kehendak Allah: bisa jadi diampuni atau diadzab. 

Kata berhenti bisa berarti berhenti dalam hal yang bermanfaat 
saat memerlukannya. Ini merupakan pembatalan, sedangkan berhenti 
dalam hal yang disiksa juga merupakan pembatalan yang lebih kuat 
untuk keluar dari neraka. Pada kedua pembatalan relatif ini dipakai istilah 
“ihbath” secara kiasan, bukan arti yang sebenarnya, karena kalau 
seseorang telah keluar dari neraka dan masuk ke surga, maka pahala dari 


202 — FATHUL BAARI 


amalnya telah diterima. Pendapat ini berseberangan dengan madzhab 
Ihbathiyah yang menyamakan hukum seorang yang berbuat maksiat 
dengan hukum orang kafir, dan mayoritas mereka adalah aliran 
Oadariyah. Wallahu A Tam 

Tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengatakan kadar 
keimanannya sama dengan Jibril dan Mikail, artinya tidak seorang pun 
dari mereka yakin bahwa mereka tidak disentuh oleh kemunafikar: seperti 
keimanan Jibril. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah golongan 
yang berpendapat adanya tingkatan keimanan dalam diri seorang 
mukmin, berlawanan dengan golongan Murji ah yang berpendapat bahwa 
iman para shiddigin dan yang lainnya berada pada satu level. Telah 
diriwayatkan hadits dalam marfu' dari Aisyah dengan makna senada 
dengan hadits Ibnu Mulaikah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dalam kitab A4! Ausath, hanya saja rangkaian sanadnya lemah. 


Ibrahim Al Harbi berkata, bahwa -— (Memaki) lebih kasar 
daripada Li (Mencela). 

Id (Orang muslim). Kata tersebut dipakai dalam mayoritas 
riwayat. Akan tetapi riwayat Ahmad dari Ghandar dari Syu'bah, kata 
yang dipergunakan adalah -—- dimana agaknya beliau meriwayatkan 
hadits dengan maknanya. 

Secara etimologi, 3—— berarti Al Khuruuj (Keluar). Secara 


terminologi berarti keluar dari taat kepada Allah dan rasul-Nya. Kata 
“fasik” dalam syariat lebih tinggi tingkatannya daripada kata maksiat. 
Allah SWT berfirman, “...dan menjadikan kamu kepada kekafiran, 
kefasikan dan kedurhakaan (kemaksiatan).” (Os. Al Hujuraat (497: 7) 

Dalam hadits ini menunjukkan penghormatan hak seorang 
muslim. Apabila seseorang memakinya taripa bukti, maka hukumannya 
adalah kefasikan. 


“55 3, (Dan membunuhnya adalah kekufuran). Jika ada 


pertanyaan, “Kalimat ini meskipun mengandung bantahan terhadap 
golongan Murjt'ah, akan tetapi secara lahiriah menguatkan aliran 
Khawarij yang mengafirkan orang yang berbuat maksiat.” Jawabnya, 
kalimat itu memang mengandung penolakan terhadap pelaku bid'ah, 
maka bukan hanya Khawarij yang dimaksud dari zhahir hadits. Akan 
tetapi ketika membunuh lebih keras daripada memaki —karena perbuatan 
tersebut mengakibatkan kematian- Rasul mengekspresikannya dengan 
lafazh yang lebih keras daripada lafazh fasik, yaitu kufur. 


FATHUL BAARI — 203 


Pemakaian kata kufur di atas bukan berarti kufur yang 
sebenarnya, yaitu keluar dari agama, tetapi hanya sebagai peringatan 
akan perbuatan tersebut. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah 
tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan-Nya dan mengampuni 
selain itu terhadap orang yang dikehendaki-Nya” (Os. An-Nisaa (4): 48) 
Atau dipakainya kata kufur dalam hadits tersebut karena adanya 
kemiripan antara keduanya, yaitu membunuh orang mukmin adalah 
perbuatan orang kafir. 

Pendapat lain mengatakan, pemakaian kata “kufur” di sini adalah 
kufur secara bahasa saja yang berarti menutupi, karena hak seorang 
muslim dengan muslim yang jain adatah menolong dan tidak 
menyakitinya. Ketika dia membunuhnya seakan-akan tertutup baginya 
kebenaran tersebut. Kedua alasan tersebut lebih cocok dengan yang 
dimaksud oleh Bukhari. 

Yang serupa dengan hadits ini adalah sabda Rasulullah SAW, 
"Janganlah kalian kembali menjadi kafir dengan saling memenggal.” 
Allah SWT berfirman, “Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab 
(Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain” setelah firman-Nya, 
“Kemudian kamu fbani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) 
dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya.” 
(Os. Af Bagarah(2): 85) 

Ayat tersebut mengindikasikan, bahwa beberapa amal disebut 
sebagai kekufuran karena kekerasannya. Sedangkan sabda Rasulullah 
SAW dalam riwayat Muslim “Melaknar orang muslim seperti 
membunuhnya” tidak bertentangan dengan hadits ini, karena persamaan 
keduanya sangat jelas, yang pertama dalam kehormatan dan yang kedua 
dalam nyawa. Wallahu "Alam. Sebab disebutkan matan (redaksi) ini akan 
dijumpai pada awal “kitab Al Fitan” di akhir kitab Shahih Bukhari. 


3 0 # 


ep dg dbah dara Mentan ga Ng 
S3. ega 3 J3 raba aa Or S3) SG ab 


Sr WK Sa ai 33 UG pl li, 
IL LN 3 Uya 


49. Diceritakan oleh Ubadah bin Shamit RA, dia berkata, “Pada suatu 
ketika Rasulullah SAW keluar hendak mengabarkan tentang terjadinya 


204 — FATHUL BAARI 


lailatul gadar. Kebetulan beliau bertemu dengan dua orang muslim yang 
saling berbantah, maka Nabi bersabda, “Saya keluar hendak 
mengabarkan tentang terjadinya lailatul gadar. Kebetulan saya melihat 
dua orang sedang berbantah-bantahan, maka aku jadi lupa. Mudah- 
mudahan kelupaan tersebut berguna untuk anda sekalian. Carilah malam 
gadar itu di malam ketujuh, kesembilan dan kelima.” 


Keterangan Hadits: 
—3Y3 (Bertengkar). Ibnu Dihyah menyebutkan kedua orang 


tersebut adalah Abdullah bin Abi Hadrad dan Ka'ab bin Malik. 
—— (Lupa). Maksudnya adalah lupa waktu, dari ingatan beliau. 


Sebabnya adalah apa yang dijelaskan oleh Muslim dari hadits Abu Sa'1d 
dalam cerita ini. Dia berkata, “kemudian datanglah 2 orang yang saling 
menghancurkan, dan bersama dengan mereka adalah syetan sehingga 
aku lupa akan hal tersebut.” 

Oadhi Iyadh berkata, “Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa 
bertengkar merupakan perbuatan yang tercela. Dari hadits ini dipahami 
bahwa berkah dan kebaikan suatu tempat akan hilang jika didatangi 
syetan,” 

Jika ada pertanyaan, “Bagaimana mungkin bertengkar untuk 
mendapatkan kebaikan masuk dalam kategori tercela?” Saya jawab, 
bahwa hal tersebut dapat diterima jika terjadi di masjid, karena masjid 
adalah tempat mengingat Allah bukan untuk senda gurau. Begitu pula 
pada waktu bulan Ramadhan, karena itu adalah waktu khusus untuk 
mengingat Allah. Kemudian dilarang meninggikan suara di hadapan 
Rasulullah berdasarkan firman Allah, “.. janganlah kamu meninggikan 
suaramu lebih dari suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya 
dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu 
terhadap sebagian yang lain supaya tidak hapus amalanmu sedangkan 
kamu tidak menyadarinya.” (Os. Al Hujuraat (49): 2) 

Dari sini jelasiah hubungan dan kesesuaian antara hadits ini 
dengan tema yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. 

Jika ada pertanyaan tentang firman Allah, “Sedangkan kamu 
tidak menyadari” menjelaskan bahwa amalan yang tidak memiliki niat 
atau maksud akan mendapatkan dosa. Jawabnya, “Maksud firman itu 
adalah kalian tidak menyadari hilangnya pahala amalan yang kalian 
perbuat, karena kalian berkeyakinan bahwa dosa yang ditimbulkannya 
sangat kecil. Seseorang dapat saja mengetahui dosa perbuatan tersebut, 
hanya saja dia tidak mengetahui besarnya dosa perbuatan itu. 


FATHUL BAARI — 205 


Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, “Wainnahu Lakabii” 
(Datam permasalahan ini termasuk dosa besar). 

NN — 9S 4 (Mudah-mudahan berguna bagi kalian). 
Maksudnya jika Rasulullah tidak lupa, maka niscaya akan bertambah dan 
lebih utama dari pada kondisi tersebut karena apa yang diharapkan akan 
terwujud. Akan tetapi dafam kelupaannya ada kebaikan yang diharapkan, 
yaitu pahala yang lebih banyak karena hal tersebut menjadi sebab 
bertambahnya usaha dalam mencarinya. Hal tersebut didapat dengan 
berkah Rasulullah SAW. 


BI Km $ (Pada ke tujuh dan ke sembilan). Demikianlah yang 


terdapat dalarn mayoritas riwayat, mendahulukan tujuh daripada 
sembitan. Dalam mendahulukan kata “tujuh” menunjukkan bahwa angka 
tersebut lebih diharapkan. Abu Nu'aim dalam kitab A! Mustakhraj 
mendahulukan kata sembilan daripada tujuh, sesuai dengan urutan ke 
bawah. Kemudian muncul polemik mengenai arti dari sembilan. Ada 
yang berpendapat bahwa artinya adalah 9 hari dari sepuluh hari pertama, 
ada pula yang berpendapat 9 hari yang tersisa dari satu bulan. Detail 
(rincian) pembahasannya insya Allah akan dipaparkan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab I 'tikaf. 


38. PERTANYAAN JIBRIL KEPADA NABI SAW 
TENTANG IMAN, ISLAM, IHSAN, HARI AKHIR 
DAN PENJELASAN NABI KEPADANYA 


Kemudian Rasulullah berkata, “Yibril AS datang untuk 
mengajarkan kepadamu agamamu.” Oleh karena itu, dia jadikan semua 
itu sebagai agama. Sedangkan apa yang diterangkan oleh Nabi SAW 
kepada utusan Abdi! Oais, adalah bagian dari iman. Firman Allah SWT, 
“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali 
tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat 
termasuk golongan orang-orang yang rugi.” (Os. Aali Imraan(3): 85) 


206 — FATHUL BAARI 


&. 
La 


Mar ana Agt z3 L Tae NP Ah ha 2 Ka Jb 2 | I ng 


“ Aa 


Te :Y, dna Pu os ie ANN 


Pa 


an Ea Pu 


La Ju Kn ayat Kai 3S Sa NA SUN & 
PEP TN ya Ba KS ba UR dn ana LO Ay 
SI Wei Up BOS eU Tebe Je JBS 
Yy — Ben Dp: “3 ai Ie, Ja CP GG 2g 


“. aa 


Tetap da Sy ale ade di Joe ni Sala 


4) Hi 
#3 Pra - 


AAS Jajan Ia JS Ig bagan Jb Gl Sa 


SY nm IS jae Kp ju H3 AI 


50. Dikabarkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa pada suatu hari 
Nabi SAW sedang tampak di hadapan orang-orang, tiba-tiba datang 
kepadanya seorang pria dan bertanya, “Apakah artinya Iman?” 
Rasulultah menjawab, “Iman ialah percaya kepada Allah, kepada 
malaikat-Nya, Rasul-Nya dan kepada kebangkitan.” Kemudian orang 
tersebut kembali bertanya, “Apa artinya Islam?” Nabi menjawab, “Islam 
yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, menegakkan 
shalat, membayar zakat dan puasa Ramadhan.” Lalu dia kembali 
bertanya, “Apakah artinya Ihsan?” Rasul menjawab, “Ihsan ialah 
menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Biarpun engkau tidak 
melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau.” Orang tersebut 
bertanya lagi, “Kapankah hari kiamat?” Nabi menjawab, “Orang yang 
ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya, tapi akan 
kuterangkan  tanda-tandanya, yaitu apabila budak perempuan 
melahirkan majikannya, apabila penggembala unta telah bermegah- 
megah dalam gedung yang indah mewah, dan kiamat adalah salah satu 
dari lima rahasia Allah yang hanya Dia yang mengetahuinya.” 
Kemudian Rasulullah membaca, “Hanya Allah yang mengetahui hari 
kiamat.” Setelah itu orang tersebut pergi. Maka Nabi bersabda, 
“Panggillah dia kembali” Akan tetapi mereka tidak melihatnya lagi. 


FATHUL BAARI — 207 


Rasul kemudian bersabda, “Itulah Jibril, dia mengajarkan agama kepada 
umat manusia.” 

Sebelum ini telah disebutkan, bahwa Imam Bukhari menganggap 
Islam dan Iman adalah satu makna. Secara eksplisit pertanyaan Jibril 
mengindikasikan adanya perbedaan antara Iman dan Islam dengan 
menganggap bahwa Iman adalah keyakinan terhadap perkara tertentu, 
sedangkan Islam adalah menampakkan amalan-amalan khusus. 

Penjelasan dalam hadits tersebut, bahwa keyakinan dan amal 
adalah agama, sedangkan apa yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada 
Abdul Oais bahwa Iman adalah Islam. Hal itu dikuatkan dengan 
penjelasan ayat dan berdasarkan riwayat dari Abu Sufyan yang 
menyatakan bahwa Islam adalah agama, maka Islam dan Iman adalah 
satu. 

Abu Awanah Al Isfaraini dalam kitab Shahihnya dari A1 Muzani 
-salah seorang sahabat Imam Syafi'i- mendukung pendapat yang 
mengatakan bahwa kedua kata tersebut merupakan satu arti, dan dia 
mendengar hal tersebut dari Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad 
mendukung pendapat yang mengatakan, bahwa keduanya memiliki arti 
yang berbeda. Masing-masing pendapat memiliki dalil yang menguatkan. 

Al Khaththabi berkata bahwa dalam masalah in: antara dua imam 
besar -Imam Syafy'i dan Imam Ahmad- masing-masing memberikan 
dalil, sehingga nampak perbedaan di antara mereka. Perbedaan tersebut 
antara umum dan khusus, bahwa setiap mukmin pasti muslim, bukan 
sebaliknya. | 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kata Islam tidak mencakup 
keyakinan dan amalan sekaligus, sedangkan kata Irnan mencakup 
keduanya. Allah SWT berfirman, “Dan Kuridhai Islam sebagai 
agamamu.” Kata “Islam” dalam ayat ini mencakup iman dan amal, 
karena yang mengerjakan tanpa keyakinan maka perbuatannya bukan 
termasuk perbuatan agama yang diridhai. 

Berdasarkan ini, Al Muzani dan Abu Muhammad Al Baghawi 
mengomentari tentang pertanyaan Jibril, dan Rasulullah SAW 
menjadikan kata “Islam” di sini sebagai nama setiap perbuatan yang 
tampak, dan kata “Iman” sebagai nama bagi keyakinan yang tersembunyi 
di dalam hati. Ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk 
bagian iman dan bukan berarti pembenaran hati tidak termasuk bagian 
dari Islam, akan tetapi sebagai penjelasan bahwa semuanya adalah satu 
dan penggabungan antara keduanya dinamakan agama. 

Rasulullah SAW bersabda, “Dia datang untuk mengajarkan 
agamamu.” Allah SWT berfirman, “Dan Kuridhai Islam sebagai agama 
kalian.” (Os. Al Maa'idah (5): 3) “Barangsiapa yang mencari agama 


208 — FATHUL BAARI 


selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu 
daripadanya.” (Os. Aali Imraan (3): 85) Dengan demikian, agama yang 
diridhai dan diterima hanyalah yang disertai dengan Ai-Tashdig 
(pembenaran hati). 

Yang jelas dari masing-masing dalil mempunyai hakikat syariat 
dan hakikat bahasa, keduanya tidak terpisahkan dan saling melengkapi. 
Seperti seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dia tidak dapat 
dikatakan muslim yang sempuma kalau tidak disertai dengan suatu 
keyakinan, dan orang yang berkeyakinan tidak dapat dikatakan mukmin 
yang sempuma kalau tidak mengerjakannya. Karena kata iman sering 
digunakan dalam kata Islam dan sebaliknya, atau salah satu kata dipakai 
untuk arti keduanya sebagai kiasan, yaitu makna yang dimaksud dapat 
diketahui lewat konteks kalimat. Artinya, kalau dipakai dua kata tersebut 
bersamaan dalam kalimat pertanyaan, maka fungsinya sebagai kata 
sebenarnya. Kalau kedua kata tidak dipakai bersamaan atau dipakai tapi 
dak dalam kalimat pertanyaan, maka pemakaiannya boleh sebagai 
fungsi kata sebenarnya atau kata kiasan sesua: dengan konteks kalimat. 

Al Ismaili meriwayatkan dari Ahlu Sunnah yang mengatakan 
bahwa kedua kata jitu berbeda sesuai dengan konteks kalimat, Jika 
dipakai salah satu kata dari keduanya, maka satu kata yang lain masuk ke 
dalamnya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Muhammad bin Nasr 
yang diikuti oleh Ibnu Abdul Barr yang menyatakan, bahwa kedua kata 
tersebut memiliki satu makna seperti yang disebutkan dalam hadits Abdul 
Gais. Begitu pula dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Lalikai dan Ibnu 
Sam'an: dari Ahlu Sunnah, bahwa mereka membedakan arti keduanya 
(Iman dan Islam) berdasarkan hadits Jibril. Wallahu A lam, 

ANE NS Kn dean IA 3S (Dan Nabi sedang tampak di 
hadapan orang-orang). Maksudnya, Rasu! benar-benar berada di hadapan 
mereka tanpa penghalang. Hal tersebut diterangkan dalam riwayat Abu 
Farwah yang telah kita sebutkan. Awal riwayat tersebut adalah, “Ketika 
Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, datanglah orang asing 
bergabung bersarna mereka. Rasulullah tidak dapat membedakan dengan 
yang lain, Akhirnya kam: meminta izin kepada Rasulullah untuk 
membuatkan tempat duduk bagi beliau, agar dapat mengetahui siapa 
yang datang. Setelah itu kami buatkan untuknya tempat duduk dari 
tanah.” 

Dari riwayat tersebut, Al Ourthubi menyimpulkan tentang 
disunahkannya bagi orang alim untuk duduk di tempat khusus yang 
ditinggikan, jika hal tersebut memang dibutuhkan untuk kepentingan 
mengajar dan semisalnya. 


FATHUL BAARI — 209 


Kemudian datanglah seorang pria, maksudnya malaikat dalam 
wujud manusia. Imam Bukhari dalam kitab tafsir menyebutkan, bahwa 
orang tersebut datang dengan berjalan. Sedangkan dalam riwayat Abu 
Farwah lafazhnya adalah, “Kami sedang duduk bersama beliau ketika 
datang seorang pria yang tampan, wangi badannya, dan pakaiannya tidak 
tersentuh debu.” 

Dalam riwayat Muslim dari jalur Kahmas tentang hadits Umar, 
“Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang pria 
yang putih kulitnya dan hitam rambutnya.” 

Dalam riwayat ibnu Hibban disebutkan, “Sangat hitam 
janggutnya, tidak ada bekas perjalanan dan tidak seorang pun mengetahui 
siapa dirinya. Kemudian dia duduk di hadapan Rasul dengan 
mempertemukan lututnya dengan lutut Rasul dan meletakkan tangannya 
di atas paha Rasulullah.” 

Dalam riwayat Sulaiman At-Taimi, “Tidak tampak pada dirinya 
bekas perjalanan dan dia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah.” 

Dari riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa Dhamir (kata ganti) 
dalam kalimat “Fakhidzaihi” kembali kepada Rasul. Pendapat ini juga 
dibenarkan oleh Al Baghawi dan Ibrahim At-Taimi, dan dikuatkan oleh 
Ath-Thibi dengan mengomentari bahwa riwayat tersebut berlawanan 
dengan apa yang disetujui oleh An-Nawawi. At-Turbusyti juga 
sependapat karena dia menafsirkannya dengan, “Dia duduk dalam posisi 
seorang murid di hadapan guru.” 

Walaupun secara eksplisit posisi duduknya dipahami separti 
seorang murid, akan tetapi perbuatan meletakkan tangan di paha 
Rasulullah bertujuan untuk menarik perhatian agar orang-orang 
mendengarkannya. Disamping itu hadits ini juga mengindikasikan agar 
seorang yang ditanya tentang suatu permasalahan bersikap rendah diri 
dan simpatik terhadap penanya. 

Secara implisit apa yang dilakukan olehnya (Jibril) bertujuan 
untuk menyembunyikan jati diri dan memperkuat citra bahwa dirinya 
berasal dari Arab Badui, hingga dapat menerobos orang-orang ke 
hadapan Rasulullah. Oleh karena itu para sahabat merasa asing dengan 
prilakunya, dia bukan penduduk daerah setempat tiba-tiba muncul tanpa 
meninggalkan bekas telapak kaki. 

Jika ada pertanyaan, “Bagaimana Umar mengetahui bahwa dia 
bukan salah satu dari mereka?” Jawabnya adalah kemungkinan Umar 
mengetahui hal tersebut dari dugaannya atau berdasarkan pendapat orang 
yang hadir dalam majelis itu. Menurut saya kemungkinan kedua lebih 
kuat karena hal yang serupa ditemukan pada riwayat Ustman bin Ghiyats, 


210 — FATHUL BAARI 


“Mereka saling berpandangan lalu berkata kami tidak mengetahui orang 
Ini.” 

Imam Muslim dalam riwayat Umarah bin Oa'ga' menjelaskan 
sebab muncuinya hadits ini, bahwa pertama kali Rasulullah SAW 
berkata, “Bertanyalah kepadaku.” Akan tetapi mereka segan untuk 
bertanya kepada beliau, maka datanglah pria tersebut. 

Dalam riwayat Yazid bin Zari' dari Kahmas disebutkan, “Ketika 
Rasulullah sedang berkhutbah, datanglah seorang pria -agaknya 
permintaan beliau kepada mereka untuk bertanya kepadanya dilakukan 
pada saat berkhutbah.” Dari riwayat tersebut jelaslah bahwa pria tersebut 
datang pada saat beliau sedang berkhutbah terlepas apakah beliau sedang 
berdiri atau duduk. 

(maka berkatalah). Ditambahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab 
Tafsir dengan lafazh, “Ya Rasulullah, Apakah Iman itu?” Jika ada 
pertanyaan, “Bagaimana mungkin pria tersebut mengajukan pertanyaan 
sebelum menyampaikan salam?" Jawabnya, kemungkinan hal tersebut 
dilakukan untuk menyamarkan penampilannya atau untuk menerangkan 
bahwa hal tersebut bukan suatu yang wajib, atau dia telah 
menyampaikannya tapi tidak dinukil oleh para perawi. 

Menurut saya, jawaban ketiga dapat dijadikan sandaran karena 
hal! yang serupa juga ditemukan dalam riwayat Abu Farwah. Dalam 
riwayat itu disebutkan setelah perkataan, “Pakaiannya tidak berdebu” 
sampai kepada kalimat, “Kemudian di sudut karpet dia menyampaikan 
salam dengan berkata, “Assalamualaika ya Muhammad”, dan dijawab 
oleh Rasul. Kemudian dia berkata, “Bolehkah aku mendekat ya 
Muhammad?” “Mendekatlah!” jawab Rasul. Lalu dia mengatakan hal 
tersebut dan Nabi juga menjawab dengan jawaban yang sama.” 

Hadits serupa terdapat dalam riwayat Atha dari Ibnu Umar 
hanya saja lafazhnya, “Assalamyalaika ya Rasulullah.” Daiam riwayat 
Mathar Al Warrag dia berkata, “Ya Rasulullah, bolehkah aku mendekat 
kepadamu?” “Mendekatlah!” jawab Rasul. Pria itu mendekat tanpa 
memberikan salam teriebih dulu. 

Oleh karena itu, terdapat perbedaan riwayat apakah pria tersebut 
mengatakan, “Ya, Rasulullah” atau “Ya Muhammad”, dan apakah pria 
tersebut mengucapkan salam atau tidak. Pendapat yang mengatakan 
bahwa pria itu mengucapkan salam adalah lebih kuat daripada yang 
mengatakan tidak. 

Al Ourthubi berpendapat bahwa pria itu tidak mengucapkan 
salam dan langsung berkata, “Wahai Muhammad,” maksudnya untuk 
menutupi jati dirinya dan berbuat seperti layaknya orang badui. 


FATHUL BAARI — 211 


Menurut saya dengan menggabungkan kedua riwayat tersebut, 
yaitu bahwa pertama kali dia memanggil nama Muhammad lalu bertanya 
kepadanya dengan memanggil, “Wahai Rasulullah,” Al Ourthubi 
berpendapat bahwa perkataan pria tersebut berbunyi, “Assalamu alaika 
ya Muhammad.” Hadits ini mengindikasikan disunahkan bagi orang yang 
masuk dalam suatu majelis untuk mengucapkan salam secara umum, 
setelah itu mengkhususkan siapa yang dituju. Saya menguatkan riwayat 
yang mengatakan, “Assalamu alaika ya Muhammad.” 

(Apakah Iman?), Ada yang berpendapat bahwa pertanyaan 
pertama tentang Iman, karena Iman adalah dasar atau pokok. Pertanyaan 
kedua tentang Islam, karena Islam sebagai tanda keyakinan atas apa yang 
dinyatakan dan diyakininya. Pertanyaan ketiga tentang Ihsan, karena hal 
tersebut tergantung kepada Iman dan Islam. 

Dalam riwayat Umarah bin Ya'ga' disebutkan bahwa pertanyaan 
pertama tentang Islam, karena berkaitan dengan perkara lahiriah: dan 
pertanyaan kedua tentang Iman, karena berkaitan dengan perkara batin. 
Pendapat ini dikuatkan oleh At-Thibi. 

Sebenarnya kisah hadits ini adalah satu, hanya saja para perawi 
berbeda dalam meriwayatkannya, dan dalam konteks kalimat tidak 
menunjukkan urutan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas. 
Terbukti dalam riwayat Mathar Al Warrag, hadits ini dimulai dengan 
Islam, Ihsan, falu Iman. Adapun urutan pertama dan terakhir hanya dari 
perawi, Wallahu A 'lam. 

SAN ng MEN 5, SO dlu Leg ol say! JG (Iman 
adalah beriman Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab- 
kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari 
kebangkitan). Jawaban tersebut membuktikan bahwa pria tersebut 
menanyakan hal-hal! yang berkaitan dengan iman, bukan tentang makna 
lafazhnya. Jika tidak maka jawabannya adalah “Iman adalah keyakinan 
(At-Tashdig).” 

Ath-Thibi berkata, “Pendapat ini sepertinya memberikan asumsi 
pengulangan, padahal tidak. Karena perkataan Rasul (beriman kepada 
Allah mencakup pengakuan terhadap Allah.” Menurut saya, 
pengulangan kata Iman, karena pentingnya hal itu supaya diperhatikan. 
Sebagaimana firman Allah, “Katakanlah, siapakah yang menghidupkan 
(tulang-belulang yang hancur), yaitu yang menciptakan pertama kali, ” 
sebagai jawaban dari pertanyaan, “Siapa yang menghidupkan tulang yang 
telah hancur.” 

Beriman kepada malaikat berarti meyakini keberadaan mereka, 
sebagaimana firman Allah SWT bahwa mereka adalah hamba-Nya yang 
mulia. Kata malaikat disebutkan terlebih dahulu daripada kitab dan rasul. 


212 — FATHUL BAARI 


Hal itu merujuk kepada kronologi kejadiannya, karena Allah mengutus 
malaikat dengan membawa kitab kepada para rasul-Nya. 

Iman kepada kitab Allah adalah keyakinan bahwa kitab tersebut 
adalah kalamullah, dan apa yang terkandung di dalamnya adalah benar. 


Dalam riwayat ini lafazh ani ditemukan diantara kata “Kutub” 


dan “Rusul”. Demikian pula dengan riwayat Muslim yang berasal dari 
dua jalur dan tidak ditemukan pada riwayat-riwayat lain. Ada pendapat 
yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bangkit adalah bangkit 
dari kubur, sedangkan yang dimaksud dengan kata «& (bertemu) adalah 


setelah dibangkitkan. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 
“pertemuan” itu akan terjadi dengan berpindah dari dunia, sedangkan 
kebangkitan terjadi setelah itu. Pendapat tersebut berdasarkan riwayat 
Mathar Al Warrag, SAN Ay 23, Hal “Dengan kematian serta 
kebangkitan setelah kematian.” Demikian pula yang disebutkan dalam 
hadits Anas dan Ibru Abbas. 

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata ligaa (bertemu) 
adalah melihat Allah, pendapat ini disampaikan oleh Al Khaththabi. 
Akan tetapi dibantah oleh An-Nawawi dengan mengatakan bahwa 
seseorang tidak dapat begitu saja melihat Allah, karena hal tersebut 
dikhususkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan 
seseorang tidak mengetahui akhir dari hidupnya. Lalu bagaimana hal 
tersebut menjadi syarat keimanan? Jawabnya, karena hal itu benar-benar 
akan terjadi. Hal ini merupakan dalil kuat bagi Ahlu Sunnah bahwa 
melihat Allah pada hari akhir merupakan dasar keimanan. 


4 


4—.,, Menurut riwayat Al Ushaili lafazhnya adalah «&- ». Dalam 


aa 


hadits Anas dan Ibnu Abbas menggunakan lafazh «1 3, TE AIP 
(dan para malaikat, kitab dan para nabi). Kedua teks tersebut terdapat 
dalam surah Al Bagarah. 

Pengungkapan dengan kata “Nabiyiin” mencakup para rasul dan 
tidak sebaliknya. Keimanan kepada para rasul adalah keyakinan terhadap 
apa yang disampaikan mereka tentang Allah. Disebutkannya malaikat, 
kitab dan rasul secara global menunjukkan bahwa beriman terhadap 
mereka sudah cukup, kecuali ada hal yang dikhususkan. Urutan ini sesuai 
dengan ayat, “Rasul telah beriman kepada Al Our 'an yang diturunkan 
kepadanya dari Tuhannya.” (Os. Al Bagarah (2): 285) 

Kata “Rasul” dalam ayat tersebut disebutkan di muka. Hal itu 
merupakan kebaikan dan rahmat dari Allah, dan termasuk salah satu 
rahmat yang paling besar adalah ditarunkannya kitab-kitab-Nya kepada 


FATHUL BAARI — 213 


semua hamba-Nya. Yang menerimanya adalah para nabi, kemudian 
mediator diantara mereka adalah malaikat. 


Hah Cas (Beriman kepada hari kebangkitan). Dalam kitab tafsir 


ditambahkan kata “Hari akhir”. Dalam riwayat Muslim dari hadits Umar, 
wa! yaumil aakhir (dan hari akhir). Sedangkan kata “4akhir ” disebutkan 
sebagai penguat. Ada pendapat yang mengatakan, kata itu disebutkan 
karena kebangkitan itu terjadi dua kali. Pertama, keluar dari yang tidak 
ada kepada yang ada, yaitu dari perut ibu ke alam dunia. Kedua, bangkit 
dari dalam kubur ke tempat yang abadi. Ada pendapat yang mengatakan 
bahwa dinamakan yaumul akhir, karena pada saat itu adalah akhir dari 
hari dunta dan masa yang ditentukan. 

Maksud beriman kepada hari akhir adalah percaya terhadap apa 
yang terjadi di hari akhir yang berupa hisab (perhitungan), penimbangan, 
surga dan neraka. Keempat hal tersebut secara terang-terangan 
disebutkan setelah kata “A/ Ba'tsu” dalam riwayat Sulaiman At-Taimi 
dan hadits Ibnu Abbas. 


Catatan: 
Al Ismail: dalam kitab Mustakhraj menambahkan kalimat, "4, 


ja (Dan beriman kepada gadar). Penambahan tersebut juga dapat 
dijumpai pada riwayat Abu Farwah dan pada riwayat Muslim dari 
Umarah bin Oa'ga?, bahkan dia menguatkannya dengan menggunakan 
kata —& (Semuanya). Dalam riwayat Kahmas, Sulaiman At-Taimi dan 


Ibnu Abbas berbunyi, PA nia jam aa 3, (Dan beriman kepada gadar 
yang baik atau yang jelek). Kemudian ditambah dalam riwayat Atha' dari 
Ibnu Umar dengan kalimat, & :— Oyag alan $ (Yang manis maupun yang 
pahit berasal dari Allah). 

Hikmah pengulangan kata 2 (dan beriman) ketika 
menyebutkan hari akhir, mengisyaratkan bahwa dia adalah jenis lain 
yang harus diimani karena hari kebangkitan akan ada pada masa yang 
akan datang, sedangkan apa yang disebutkan sebelumnya telah ada pada 
saat ini. Pengulangan tersebut adalah sebagai penekanan, karena banyak 


orang yang mengingkari akan hari kebangkitan tersebut, oleh sebab itulah 
Al Our'an banyak mengulang kata tersebut. 


Disebutkannya kata s3 pada saat membahas tentang gadar, 


seakan-akan mengisyaratkan perbedaan pendapat dalam masalah 
tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengulangan untuk menarik 


214 — FATHUL BAARI 


perhatian. Kemudian disusul dengan kalimat penggantinya, Kap Oi y o 
:—, (baik, buruk, manis dan pahit), dan ditambah lagi keterangan dalam 


riwayat terakhir dengan kalimat ai :» (dari Allah). 


Maksud Af Cadar adalah Allah SWT memiliki pengetahuan 
tentang nasib sesuatu dan zamannya sebelum terjadi, kemudian dengan 
ilmu-Nya sesuatu ifu diwujudkan. Oleh karena itu semua yang baru 
berasal dari ilmu-Nya, kekuasaan-Nya dan kehendak-Nya. Inilah yang 
telah diketahui secara umum dalam agama berdasarkan dalil-dalil yang 
gath' (pasti), Pendapat tersebut diambil oleh para ulama salaf dari 
golongan sahabat dan tabiin yang terpilih hingga munculnya fitnah gadar 
pada akhir zaman para sahabat. 

Imam Muslim meriwayatkan cerita tentang kasus tersebut dari 
jalur Kahmas dari Abdul Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, dia berkata, 
“Yang pertama kali berbicara tentang gadar di Bashrah adalah Ma'bad Al 
Juhani, kemudian pergilah aku bersama Humaid Al Humairi.” Kemudian 
diceritakan bahwa mereka mendatangi Abdullah bin Umar dan 
menayakan tentang hal tersebut, lalu Ibnu Umar menjawab bahwa dia 
tidak terlibat dengan orang yang mengatakan demikian, dan Allah tidak 
akan menerima orang yang tidak benar-benar percaya terhadap gadar. 

Beberapa pengarang menceritakan, bahwa beberapa sekte dalam 
aliran Gadariyah mengingkari bahwa Allah mengetahui apa yang hendak 
dilakukan oleh hamba-Nya. Al Ourthubi dan lainnya berkata, “Aliran ini 
telah punah dan kami tidak pernah mengetahui seseorang dari golongan 
mutaakhirin yang dinisbatkan kepada aliran tersebut.” Kemudian dia 
melanjutkan, “Aliran Oadariyah pada saat ini mengaku: bahwa Allah 
mengetahui apa yang hendak dilakukan hamba-Nya sebelum terjadi, 
hanya saja pertentangan mereka dengan golongan salaf terjadi akibat 
klaim mereka yang mengatakan bahwa perbuatan seorang hamba 
ditentukan oleh diri mereka sendiri.” 

Walaupur: aliran ini sesat akan tetapi kadarnya lebih rendah dari 
aliran sebelumnya. Sedangkan golongan mutaakhirin, mereka 
mengingkari adanya kaitan antara perbuatan hamba dengan kehendak 
Ilahi sebagai efek dari pengingkaran mereka terhadap kaitan antara yang 
baru dengan yang gadiim (abadi), Mereka adalah kelompok yang 
dikatakan oleh Imam Syafi'1 secara khusus, “Jika orang-orang Oadariyah 
menerima adanya ilmu Allah, maka mereka dapat dibantah.” Maksudnya 
mereka bertanya kepada beliau, “Dapatkah terjadi ketidaksesuaian antara 
ilmu Allah dengan apa yang terjadi dalam wujud ini?” Jika jawabannya 
tidak, maka jawaban tersebut sesuai dengan Ahlu Sunnah. Sedangkan 


FATRUL BAARI — 215 


jika jawabannya dapat, maka berarti telah menisbatkan kebodohan 
kepada Allah. Maha Suci Allah dari kebodohar. 


Perhatian: 

Secara eksplisit, teks tersebut mengindikasikan bahwa iman 
seseorang tidak sempurna kecuali ia meyakini seluruh rukun Iman yang 
telah disebutkan. Sedangkan para fugaha telah sepakat, bahwa seseorang 
dapat dikatakan beriman jika 1a beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Ha! 
tersebut dikarenakan maksud Iman kepada Rasulullah, adalah meyakini 
keberadaannya dan apa yang disampaikan dari Tuhannya. Oleh karena 
Itu, semua yang disebutkan tercakup dalam keimanan tersebut. 


MU (Untuk menyembah Allah). An-Nawawi berkata, 


“Mungkin saja yang dimaksud dengan ibadah adalah mengetahui Allah 
(ma rifatullah). Oleh karena itu, dianeksasikannya (athaf) shalat dan 
yang lain kepada Iman kepada Allah untuk dimasukkannya (selain Islam) 
ke dalam Islam. Mungkin juga yang dimaksud dengan ibadah adalah 
ketaatan secara mutlak, maka seluruh kewaiiban sudah termasuk di 
dalamnya. Berdasarkan ini maka pengathafan antara shalat dan yang 
lainnya masuk dalam kategori “Athaf Al Khas Ila Al “Aam.” 

Saya berpendapat bahwa kemungkinan pertama sangat jauh 
kebenarannya, karena ma 'rifjah merupakan efek dari Iman sedangkan 
Islam adalah perbuatan lahir dan batin. 

Dalam hadits Umar hal tersebut ditafsirkan sebagai berikut, 
“Engkau bersaksi Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 
utusan Allah” Hal ini menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan 
ibadah dalam hadits ini adalah mengucapkan syahadatain. Dengan 
demikian merupakan bantahan terhadap kemungkinan kedua. Ketika 
perawi mengibaratkan ibadah, maka dia harus menjelaskannya dengan 
kalimat, “tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.” Kalimat 
tersebut tidak dibutuhkan dalam riwayat Umar, karena kata-kata yang ada 
di dalamnya telah mencakup hal tersebut. 

Jika ada pertanyaan, “Pertanyaan tersebut bersifat umum karena 
dia bertanya tentang inti keislaman sedangkan jawaban yang diberikan 
bersifat khusus yaitu menyembah dan bersyahadat kepada Allah. 
Demikian pula ketika ditanya tentang iman, maka jawabnya hendaknya 
kamu beriman, dan juga tentang ihsan, hendaknya kamu menyembah?” 
Jawabnya, permasalahan tersebut merupakan daerah pemisah antara 


mashdar (gerund) dengan kata »! dan ff'il (kata kerja), karena kalimat »! 
ai mengindikasikan istigbaal (waktu yang akan datang) sedangkan 


216 — FATHUL BAARI 


mashdar tidak mengindikasikan waktu atau zaman. Hanya saya, beberapa 
perawi meriwayatkannya dengan menggunakan bentuk mashdar. 


Dalam riwayat Utsman bin Ghayyats lafazhnya adalah, Y otaka 
SY (Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah) dan lafazh tersebut 


juga dapat ditemukan dalam hadits Anas. Hal ini bukan berarti bahwa 
dengan menggunakan pola tunggal (singular) dalam berbicara berfungsi 
untuk mengkhususkan pembahasan kepada hal tersebut, akan tetapi 
maksudnya adalah mengajarkan kepada pendengar tentang hukum agama 
yang masuk dalam kategori mukallaf Hai tersebut telah diterangkan pada 
akhir hadits tersebut yaitu, “mengajarkan kepada manusia tentang 
agama-Nya.” 

Apabila ada pertanyaan, “Mengapa haji tidak disebutkan?” 
Sebagian ulama menjawab, bahwa hal tersebut tidak masuk dalam 
kategori fardhu. Jawaban ini tidak dapat diterima berdasarkan apa yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab A/ Iman dengan sanadnya 
yang menggunakan syarat Muslim dari jalur Sulaiman At-Taimi pada 
awal hadits Umar, “Datanglah seorang pria pada akhir hayat 
Rasulullah” kemudian 1a menyebutkan hadits tersebut. 

Kemungkinan yang dimaksud dengan kalimat “Akhir umur 
Rasulullah” adalah setelah belisu menunaikan haji wada', karena ibadah 
tersebut merupakan perjalanannya yang terakhir, Kemudian beliau wafat 
kurang dari 3 bulan setelah melaksanakannya, seakan-akan hadits 
tersebut datang setelah semua hukum diturunkan dan untuk menyatukan 
perkara-perkara agama yang terpisah-pisah dalam satu majelis agar lebih 
teratur. 

Dari kasus tersebut dapat diambil! kesimpulan, bahwa bertanya 
kepada orang alim tentang suatu perkara yang telah diketahui, dengan 
tujuan agar orang lain mengetahuinya adalah diperbolehkan. Sedangkan 
masalah haji telah disebutkan, hanya saja mungkin beberapa perawinya 
sengaja tidak menuliskan atau lupa menuliskannya. Argumentasi atas 
pendapat tersebut adalah adanya polemik diantara mereka tentang 
disebutkannya sebagian amalan tanpa sebagian yang lain, bahkan dalam 
riwayat Kahmas dan dalam hadits Anas disebutkan, “Dan melaksanakan 
ibadah haji jika mampu.” 

Dalam riwayat Atha' Al Khurasami tidak disebutkan puasa, dan 
dalam hadits Amir yang disebutkan hanya shalat dan zakat, bahkan dalam 
hadits Ibnu Abbas yang disebutkan hanyalah syahadatain. Yang 
menyebutkan semuanya adalah riwayat Sulaiman At-Taimi, dan dia 


menambahkan setelah perkataan »—-, dengan kalimat c4 Ji, ii, 


FATHUL BAARI — 217 


en a33 CU (Berumrah dan mandi dari junub serta menyempurnakan 
wudhu). Mathar Al Warrag berkata, Asia H » (Mendirikan 


shalat dan menunaikan zakat), kemudian dia menyebutkan Islam saja. 
Dari apa yang kita sebutkan jelaslah bahwa sebagian perawi 
menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain. 


AA 4» (Dan mendirikan shalat). Imam Muslim menambahkan 


kata -— s4 (yang diwajibkan). Penggunaan tersebut hanya sebagai 
penghias dalam gaya bahasa. Hal tersebut karena beliau juga merangkai 
kata 3S dengan 2», (yang diwajibkan). Juga karena beliau meniru 


gaya bahasa firman Allah, — 3 ya ame an "yh At LAS Yi — ali 5) 


“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman. "0s. An-Nisa (4): 103) 


3423, #e—ef (Dan berpuasa pada bulan Ramadhan). Kalimat ini 


dijadikan sebagai dalil kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, meskipun 
dalam kalimat itu tidak disebutkan bulannya. 

Ihsan di sini adalah ihsan dalam ibadah, sedangkan bentuk ihsan 
dalam ibadah adalah ikhlas, khusu' dan berkonsentrasi penuh pada saat 
mejaksanakannya, dan selalu dimonitor oleh Yang disembah. Jawaban 
tersebut mengisyaratkan dua hal, yang paling tinggi diantara keduanya 
adalah ketika seseorang didominasi oleh Musyahadah Al Hag dengan 
batinnya sampai seakan-akan dia melihat-Nya dengan kedua matanya 
berdasarkan kalimat, “Seakan-akan kamu melihatnya”. Yang kedua untuk 
selalu diingat bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan yang 
dilakukan, ini yang dimaksud dengan kalimat, “Sesungguhnya Dia 
melihatmu”. Kedua hal ini melahirkan ma rifarullah (pengetahuan 
tentang Altah) dan kekhusyuan. 

Dalam riwayat Umarah bin Ga'ga', juga dalam hadits Anas 


diriwayatkan dengan lafazh, sj At M s3 ol (Hendaklah kamu takut 


kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya). An-Nawawi berkata, 
“Artinya anda akan selalu menjaga etika jika merasa bahwa Dia selalu 
melihat anda dan anda selalu melihat-Nya, Dalam kondisi Dia melihat 
anda, anda tidak dapat melihat-Nya, dan seseorang harus selalu 
memperbaiki ibadahnya karena Dia selalu melihat anda. Oleh karena itu, 
maka pengertian hadits tersebut adalah jika engkau tidak dapat melihat- 
Nya teruslah beribadah, karena Dia selalu melihatmu.” 

Kemudian dia melanjutkan, “Pengertian ini adalah prinsip penting 
dalam prinsip-prinsip teologi Islam dan merupakan dasar yang sangat 


218 — FATHUL BAARI 


penting bagi kaum muslimin. Prinsip tersebut merupakan rangkuman dari 
seluruh perkataan Rasulullah. 

Jika Ahlu Tahgiig mensunahkan kita untuk menghadiri majelis para 
ulama karena hal itu dapat mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang 
kurang sopan karena rasa hormat dan malu kita kepada mereka, lalu 
bagaimana dengan orang yang selalu merasakan kehadiran Allah pada 
segala perbuatannya baik yang tersembunyi maupun yang terang- 
terangan? Prinsip ini telah dikomentari sebelumnya oleh Oadhi Iyadh dan 
Insya Allah akan kita bahas lebih lanjut dalam tafsir Lugman. 


Perhatian: 

Konteks hadits tersebut mengindikasikan bahwa melihat Allah di 
duna dengan mata telanjang tidak mungkin terjadi. Sedangkan 
penglihatan Nabi, adalah karena adanya dalil yang menjelaskan tentang 
hal 1ta. Imam Muslim menerangkan hal tersebut dalam riwayatnya dari 
Abu Umamah, bahwa Rasulullah bersabda, “Kalian tidak akan melihat 
Tuhan kalian hingga kalian meninggal dunia.” 

Beberapa orang sufi yang berlebihan menakwilkan hadits tersebut 
tanpa ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sandaran akan 
kebenarannya, mereka berkata, “Dalam hadits tersebut terdapat isyarat 
kepada magam mahwi dan fana. Maka pengertiannya, jika kamu tidak 
dapat menjadi sesuatu dan kamu telah fana dari dirimu atau seakan-akan 
kamu tidak ada, maka pada saat itu kamu akan melihat-Nya.” 

Pengertian seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak menguasai 
bahasa Arab. Takwil mereka dapat dibantah oleh riwayat Kahmas dan 
Sulaiman At-Taimi yang berbunyi, “Fainnaka In Laa Taraahu Fainnahu 
Yaraaka” (kalaupun kamu tidak melihatnya, maka Dia selalu melihatmu). 
Dalam riwayat Abu Farwah, “Jika engkau tidak melihat-Nya, maka Dia 
melihatmu,” dan yang serupa lafazhnya ditemukan dalam hadits Anas 
dan Ibnu Abbas. Semua ini membantah takwil tersebut. Wallahu “Alam. 


Catatan: 

Imam Muslim menambahkan dalam riwayat Umarah bin Oa'ga' 
dengan kata “Shadagta” (engkau benar) setelah Nabi menyebutkan ketiga 
jawaban yang ditanyakan. Abu Farwah dalam riwayatnya menambahkan 
kalimat, “Ketika kami mendengar perkataan “Engkau benar' dari orang 
tersebut, kami pun membantahnya.” Sedangkan riwayat Kahmas 
menyebutkan, “Maka kami pun terheran-heran dengan kelakuannya 
yang bertanya sekaligus membenarkan.” 

Dalam riwayat Al Mathar, “Lihatlah kepadanya bagaimana ia 
bertanya dan membenarkan jawaban Rasul.” Dalam hadits Anas, 


FATHUL BAARI — 219 


“Lihatlah dia bertanya dan membenarkan seakan-akan dia yang lebih 
mengetahuinya.” Dalam riwayat Sulaiman Af Buraidah, “Orang-orang 
berkata, Kami tidak pernah melihat ada pria seperti ini, seakan-akan dia 
yang mengajari Rasulullah dan berkata kepadanya, “Engkau benar, 
engkau benar.” 

Al Ourthubi berkata, “Mereka terheran-heran karena mereka tidak 
mengetahui siapa yang bertanya kecuali Nabi, dan penanya ini bukanlah 
orang yang biasa bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkannya. 
Tetapi kemudian dia bertanya tentang sesuatu yang telah diketahuinya, 
karena setelah bertanya dia membenarkan jawaban Rasulullah, Oleh 
karena itu, para sahabat yang hadir menyaksikan kejadian itu merasa 
terheran-heran.” 

Pertanyaan, kapankah hari kiamat? Maksudnya kapan hari kiamat 
akan terjadi? Hal : ini telah dijelaskan dalam riwayat Umarah bin Ya'ga'. 


L—e , ee Sa L— (Bukanlah orang yang ditanya) huruf L dalam 


kalimat tersebut berfungsi sebagai nafyi (penafian). Dalam riwayat Abu 
Farwah ditambahkan, “Kemudian Rasul menundukkan kepalanya dan 
tidak menjawabnya. Orang itu pun kembali bertanya dan tidak dijawab 


oleh Rasul hingga berulang tiga kali. Kemudian Rasul berkata, J Pan L 
(bukanlah yang ditanya).” 
AG (lebih mengetahui). Huruf ba' dalam kalimat tersebut 


berfungsi sebagai penguat penafian (fa kid nafyi). Meskipun pernyataan 
tersebut mengindikasikan adanya kesamaan dalam ilmu (mengetahui 
tentang hal yang ditanyakan), akan tetapi maksud persamaan di sini 
adalah hanya Allah yang mengetahui tentang apa yang ditanyakan oleh 
malaikat Jibril kepada Rasulullah, berdasarkan sabda beliau, “Lima 
perkara yang hanya diketahui oleh Allah.” Hal yang serupa akan ditemui 
pada akhir hadits ini, Ke Bip del CU Yang maksudnya adalah, 
sama-sama tidak mengetahui (jawaban apa yang ditanyakan kepadanya). 

Dafam hadits Ibnu Abbas dikatakan, “Subhanallah, lima perkara 
ghaib yang hanya diketahui oleh Allah” kemudian ia membacakan surah 
Lugman ayat 34. An-Nawawi berkata, “Dapat disimpulkan dari hadits 
tersebut bahwa jika seorang alim yang tidak mengetahui apa yang 
ditanyakan kepadanya maka dia harus berterus-terang bahwa dia tidak 
mengetahui hal tersebut. Karena hal itu tidak menurunkan derajatnya, 
bahkan pengakuan tersebut menjadi tanda ketakwaannya. 

Al Ourthubi berkata, “Maksud dari pertanyaan ini adalah agar 
orang-orang tidak menanyakan tentang hal tersebut, karena mereka sering 
bertanya tentang hal itu seperti yang diceritakan dalam ayat-ayat Al 


220 — FATHUL BAARI 


Ouran dan hadits-hadits Rasulullah. Ketika keluar jawaban atas 
persoalan tersebut, maka timbul keputusasaan untuk mengetahuinya lebih 
lanjut. Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya yang bermaksud 
memancing jawaban untuk mengajari orang yang mendengar dan 
memperingatkan mereka dengan pertanyaan ini secara detail mana yang 
dapat mereka ketahui dan mana yang tidak.” 


Jja—i ip (Daripada yang bertanya). Rasulullah mengubah kalimat 


“Aku tidak lebih mengetahui daripada engkau” dengan kalimat yang 
lebih umum, untuk memberi isyarat kepada para sahabat yang 
mendengarkan pada waktu itu, artinya yang bertanya dan yang ditanya 
sama (tidak mengetahui) dalam hal ini. 


Catatan: 

Tanya jawab ini juga terjadi antara Isa bin Maryam dengan Jibril, 
hanya saja pada saat itu yang bertanya adalah Isa dan yang menjawab 
Jibril. Al Humaidi berkata dalam kitab Nawadir, “Sufyan telah 
menceritakan kepada kami, Malik bin Mughawil dari Ismail bin Raja' 
dari Syu'bi, dia berkata, “Isa bin maryam bertanya kepada Jibril tentang 
hari kiamat, maka berkatalah Jibril, “Yang ditanya tidak lebih 
mengetahui dari yang bertanya.” 

CP pare Bel) (Akan kuberitahukan kepadamu tanda- 
tandanya). Dalam riwayat Abu Farwah disebutkan, “Akan tetapi hari 
tersebut memuliki tanda-tanda yang dapat diketahui dari tanda-tanda 
tersebut.” dan dalam riwayat Kahmas, “Kemudian orang tersebut 
berkata, “Jika demikian beritahu aku tanda-tandanya, kemudian dia 
memberitahukan kepadanya sehingga kamu menjadi ragu-ragu.” Apakah 
munculnya keraguan tersebut karena disebutkan tanda-tanda (hari 
kiamat) atau penanya bertanya tentang tanda-tanda tersebut? Kedua 
riwayat tersebut dapat disatukan bahwa hadits tersebut dimulai dengan 
kalimat “Fa akhbartuka" (aku beritahukan kepadamu) kemudian si 
penanya pun berkata, “Jika demikian maka beritahu aku.” 

Yang memperkuat pendapat tersebut adalah riwayat Sulaiman At- 
Taimi yang berbunyi, “...akan tetapi jika engkau mau akan 
kuberitahukan kepadamu tanda-tandanya.” Orang tersebut menjawab, 
“Ya...” Kalimat yang sama dapat ditemukan pada hadits Ibnu Abbas 
dengan penambahan kalimat, “AHaddatsan?” (telah menceritakan 
kepadaku). Penjelasan secara mendetail tentang tanda-tanda hari kiamat 
tersebut dapat ditemukan dalam riwayat lain. 

Al Ourthubi berkata, “Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua, 
yaitu tanda-tanda sudah biasa terjadi dan tanda-tanda yang tidak biasa 


FATHUL BAARI — 221 


terjadi. Adapun tanda-tanda yang disebutkan termasuk tanda-tanda yang 
pertama, sedangkan yang termasuk dalam kelompok kedua seperti 
munculnya matahari dari arah barat. Wallahu A lam. 


2, 5 (Jika melahirkan). Penggunaan kata “idza” dalam kalimat 


tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti 
akan terjadi. Kalimat ini merupakan keterangan tanda-tanda tersebut 
apabila dilihat dari segi maknanya. 

vng ai 25, Isl (Apabila budak melahirkan tuannya). Dalam tafsir 
diriwayatkan dengan “Rabbataha”, begitu pula dalam hadits Umar dan 
Muhammad bin Bisyr. Kemudian ditambah dengan “Ya 'ni As-Sarari.” 
Dalam riwayat Umarah bin Oa'ga' disebutkan, “Apabila kamu melihat 
perempuan melahirkan tuannya.” Latazh yang serupa ditemukan dalam 
riwayat Abu Farwah dan riwayat Utsman bin Ghayyats, “Budak 
perempuan (melahirkan) tuan-tuan mereka.” dengan menggunakan pola 
plural. Arti dari kata “4r-Rabb” adalah tuan. 

Para ulama, baik sekarang ataupun dahulu telah berbeda pendapat 
tentang hal tersebut, bahkan perbedaan tersebut mencapai 7 pendapat 
menurut Ibnu At-Tin. Akan tetapi saya meringkasnya menjadi 4 
pendapat. Pertama, adalah apa yang dikatakan oleh Khaththabi, yaitu 
makin meluasnya negara Islam dan ditaklukkannya negara-negara 
musyrik kemudian menahan tawanan mereka, sehingga para tuan 
memiliki budak perempuan yang melahirkan anaknya. Maka anak yang 
berasal dari budak itu sama dengan posisi tuannya, karena dia adalah 
anak tuannya. 

Kemudian An-Nawawi dan yang lainnya berpendapat, “Pendapat 
tersebut merupakan pendapat mayoritas.” Saya berpendapat untuk 
menjadikan pendapat tersebut sebagai interpretasi maksud dari hadits 
harus diteliti terlebih dahulu, karena penguasaan hamba sahaya telah ada 
pada saat hadits ini dikeluarkan. Bahkan penaklukan negara-negara 
musyrik dan penahanan tawanan perang banyak terjadi pada masa 
permulaan Islam. Konteks kalimat tersebut mengindikasikan, bahwa 
peristiwa yang akan terjadi pada saat hari kiamat sudah dekat. 

Wagi' dalam riwayat Ibnu Majah telah menafsirkannya lebih 
khusus dengan mengatakan, “Orang asing ('ajam) akan melahirkan 
orang Arab.” Sebagian dari mereka berpendapat bahwa budak-budak 
perempuan tersebut melahirkan tuan atau raja dan seorang ibu menjadi 
bagian dari rakyat, sedangkan raja adalah pemimpin rakyatnya. Inilah 
pendapat Ibrahim Al Harbi. Kemudian dia berusaha mendekatkannya 
dengan fakta bahwa para pemimpin pada masa permulaan Islam enggan 
untuk menggauli para budak perempuannya, bahkan mereka bersaing 


222 — FATHUL BAARI 


untuk mendapatkan wanita yang merdeka. Hanya saja kondisi tersebut 
berbalik hingga pada masa bani Abbasiyah. Riwayat yang menggunakan 
ta' ta'nits (rabbataha) tidak dapat menguatkan pendapat tersebut. 


Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penggunaan kata 4 


(tuan) untuk menunjukkan anaknya adalah merupakan bentuk majaz 
(kiasan), karena ketika bayi itu menjadi sebab merdekanya budak 
tersebut akibat ditinggal mati bapaknya, maka pembatasan seperti itu 
diperbolehkan. 

Kemudian sebagian yang lain lebih mengkhususkannya, bahwa 
perbudakan jika meluas dapat menjadikan anak sebagai budak. Kemudian 
ia dibebaskan pada saat dewasa dan menjadi tuan atau pemimpin lalu dia 
memperbudak ibunya dengan cara membelinya karena dia telah 
mengetahui hal tersebut atau tidak mengetahui. Selanjutnya dia 
menjadikan wanita tersebut sebagai budaknya dan menyetubuhinya, atau 
dia memerdekakan dan mengawininya. 

Pada beberapa riwayat ditemukan, “budak perempuan akan 
melahirkan suaminya.” Salah satu dari riwayat tersebut adalah riwayat 
Imam Musim. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
suami dalam riwayat tersebut adalah tuannya, dan pendapat ini yang lebih 
sesuai dengan riwayat yang ada. 

Kedua, para tuan tersebut menjual para budak perempuan (ibu 
dan anak) mereka. Karena terlalu banyaknya, sehingga dia tidak tahu 
bahwa yang membelinya adalah anaknya. Berdasarkan penafsiran ini, 
yang dimaksudkan dengan tanda-tanda hari kiamat adalah 
mendominasinya sikap meremehkan hukum syariat. 

Jika ada yang berpendapat bahwa dalam masalah ini ada 
perbedaan sehingga tidak dapat dipahami seperti di atas, karena tidak ada 
kebodohan dan kehinaan bagi orang yang membolehkannya. Menurut 
kita masalah tersebut masih dapat dipahami sesuai dengan apa yang 
disepakati oleh konsensus ulama, seperti haram menjualnya pada saat 
hamil. 

Ketiga, mengikuti model yang sebelumnya. An-Nawawi berkata, 
“Hadits tersebut tidak dikhususkan kepada anak yang membeli ibunya, 
akan tetapi hadits tersebut memiliki gambaran lain, yaitu seorang budak 
melahirkan seorang anak dari orang yang merdeka dengan watha' 
syubhah (hubungan yang tidak jelas) atau dengan sesama budak baik 
dengan nikah maupun zina. Kemudian budak tersebut diperjualbelikan 
dan terus berputar kepemilikannya sampai akhirnya dia dibeli oleh 
anaknya.” 

Muhammad bin Bisyr tidak menyetujui pendapat ini, karena 
menurutnya pengkhususan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat. 


FATHUL BAARI — 223 


Keempat, adalah karena banyaknya kedurhakaan terhadap orang 
tua hingga sang anak memperlakukan orang tuanya seperti budak dengan 
memaki, memukul dan mempekerjakannya. Sehingga kata “tuannya” 
digiyaskan kepada anak tersebut atas perlakuannya terhadap orang tua. 
Atau bisa jadi yang dimaksud dengan kata “A4r-Rab” adalah pengawas, 
maka maknanya menjadi hakikat bukan kiasan. 

Inilah pendapat-pendapat mengenai kasus tersebut. Menurut saya, 
berdasarkan keumumannya hadits tersebut menunjukkan ke kondisi 
kerusakan pada masa yang tidak diketahui. Intinya isyarat tersebut 
menunjukkan dekatnya hari kiamat dimana semuanya menjadi berbalik, 
yaitu yang seharusnya diawasi menjadi yang mengawasi dan yang buruk 
menjadi yang terhormat. 


Perhatian: 

Pertama, An-Nawawi berkata, “Hadits ini tidak dapat dijadikan 
dalii untuk melarang atau membolehkan menjual budak yang menjadi 
ibu, maka orang yang mempergunakannya sebagai argumen pada salah 
satu dari dua kasus di atas adalah salah. Hal tersebut dikarenakan jika 
sesuatu dijadikan sebagai tanda untuk sesuatu yang lain, maka sesuatu itu 
tidak menunjukkan kepada pembolehan atau pelarangan. 

Kedua, apa yang disebutkan dalam hadits ini yaitu mengartikan 
kata “Ar-Rab” dengan kata “As-Sayid” (tuan) dapat digabungkan dengan 
apa yang ada dalam hadits lain yang terdapat dalam kitab Shahih, yaitu: 


AN Sa IT tg aa SA 

J—f artinya bangga dalam meninggikan dan memperbanyak 
bangunan. Ta 

I—Y 3s, (Penggembala unta). Ada yang berpendapat bahwa kata 


Li 


“Al Buhmu” berarti warna yang tidak disukai oleh mereka, karena warna 
yang disukai mereka adalah warna kemerah-merahan yang dipakai 
sebagai kiasan dalam kalimat, 4! mx 4». Disifatinya gembala unta 
dengan kata, “A! Buhmw”, karena mereka tidak memiliki nasab yang 
jelas. 

Al @urthubi berkata, “Interpretasi yang paling baik adalah kata 
tersebut bermakna bahwa mereka berkulit hitam, karena warna tersebut 
mendominasi kulit mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa makna 
kata itu adalah mereka tidak memiliki sesuatu seperti sabda Rasulullah 


La: ', ? 2 " . FN 
SAW, Lagu ale Slim slill pe 


224 — FATHUL BAARI 


Al Ourthubi berpendapat bahwa ada yang harus diperhatikan 
dalam interpretasi di atas karena unta-unta telah dinisbatkan kepada 
mereka, lalu bagaimana mereka tidak memiliki apa-apa? Menurut saya, 
penisbatan tersebut dapat diartikan sebagai penggabungan (aneksasi) 
yang menunjukkan kekhususan, bukan kepemilikan. Kondisi yang biasa 
terjadi yaitu seorang penggembala menggembalakan hewan milik orang 
lain dengan menerima upah, jarang sekali yang memiliki ternak turun 
tangan menggembalakan miliknya. 

Perkataan Iman Bukhari dalam kitab tafsir Aga 5, ditambahkan 

a33 


oleh Ismaih dalam riwayatnya dengan — «al (Tuli dan bisu). Ada 


yang berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan kebodohan yang 
sangat, artinya mereka tidak mempergunakan pendengaran dan 
penglihatan mereka untuk urusan agama walaupun panca indera mereka 
sehat. 


AN ah artinya para penguasa dunia. Pengertian tersebut 
disebutkan oleh Ismaili dan juga dalam riwayat Abi Farwah. Maksudnya 
orang-orang Badui seperti yang diterangkan dalam riwayat Sulaiman At- 
Taimi dan yang lainnya, 

Ada yang bertanya apa artinya No 542? Dalam riwayat Ath- 
Thabrani dari jalur Abi Hamzah dari Ibnu Abbas, J3 2Lxi al SI La 
JAN 4 ai "a55, Al Ourthubi berkata, “Maksudnya adalah 
berubahnya kondisi, yaitu orang-orang badui menguasai negeri-negeri 
dengan kekerasan sehingga harta mereka bertambah banyak. Kemudian 
perhatian mereka bergeser kepada pembangunan istana dan mereka 
membanggakannya, hal tersebut telah kita saksikan pada saat ini.” 

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits lain yang berbunyi, “Tidak 
akan datang hari kiamat hingga orang yang paling bahagia di dunia 
menjadi orang yang paling hina” dan hadits lain, “jika suatu perkara 
diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggu saja waktu 
(kehancuran) nya. ” Kedua hadits tersebut ada dalam kitab Shahih. 

—S — (Dalam lima perkara) artinya pengetahuan tentang 
waktu kiamat masuk dalam lima perkara. Penghapusan kaitan huruf jar 
diperbolehkan sebagaimana firman Allah, ct «5 4 artinya pergilah 


kepada fir'aun dengan salah satu bukti dari sembilan bukti yang ada. 
Dalam riwayat Atha Al Khurasani disebutkan, “Dia bertanya, 

"Kapankah kiamat terjadi?” Rasul pun menjawab, "Perkara itu termasuk 

dalam 5 perkara gharb yang hanya diketahui oleh Allah.” Al Ourthubi 


FATHUL BAARI — 225 


berkata, “Dengan adanya hadits ini tidak seorang pun yang berambisi 
untuk mengetahui 5 perkara ghaib.” 


Rasulullah telah menafsirkan firman Allah, gak Y me Ar 
— Yi dengan lima perkara yang terdapat dalam kitab Shahih ini. Dia 


berkata, “Barangsiapa yang mengklaim mengetahui sesuatu dari 5 
perkara tersebut tanpa menyandarkannya kepada Rasulullah, maka ia 
telah berdusta. Sedangkan dugaan akan perkara ghaib yang menyangkut 
hal-hal biasa, bisa saja didapat dari para peramal atau yang lainnya, dan 
dugaan tersebut tidak masuk dalam kategori mengetahui sebagaimana 
dalam firman Allah tersebut. 

Ibnu Abdul Barr telah menukilkan ijma' ulama tentang larangan 
mengambil upah, hadiah dan memberikan sesuatu untuk hal tersebut. 
Dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud disebutkan, “Seluruh ilmu diberikan 
kepada Rasulullah SAW kecuali 5 perkara ini.” Dari Ibnu Umar secara 
marfju' diriwayatkan pula oleh Ahmad, Humaid bin Zanjawiyah dari 
beberapa sahabat, bahwa Rasulullah diberitahukan tentang waktu 
sebelum terjadinya gerhana, kemudian Rasulullah bersabda, 
"Sesungguhnya perkara ghaib itu ada lima, kemudian beliau 
membacakan ayat tersebut perkara ghaib selain itu dapat diketahui oleh 
suatu golongan dan tidak diketahui oleh golongan yang lain.” 


Catatan: 

Jawaban di atas melebihi apa yang ditanyakan, hal itu agar umat 
memperhatikannya dan menjadi petunjuk bahwa mengetahui hai tersebut 
dapat mendatangkan manfaat. Jika ada yang mengatakan, “Dalam ayat 
tersebut tidak ditemukan adatul hashr (kalimat yang menunjukkan 
pengkhususan atau pembatasan) seperti dalam hadits,” maka Ath-Thivi 
berkata, bahwa suatu perbuatan yang mengindikasikan perkara yang 
sangat penting, maka kita dapat memahami adanya pembatasan (hashr) 
secara kinayah (kiasan). Apalagi jika kita memperhatikan sebab turunnya 
ayat tersebut, yaitu bangsa Arab mengaku mengetahui turunnya hujan, 
sehingga ayat tersebut turun menjelaskan bahwa mereka tidak 
mengetahui hal itu dan hanya Allah yang mengetahuinya. 


1 maksudnya Rasulullah membaca ayat tersebut hingga akhir 


surah. Hal tersebut secara jelas disebutkan oleh Ismaili, begitu pula 
dalam riwayat Umarah. Sedangkan dalam riwayat Muslim sampai kepada 


firman-Nya, »—s (Maha Mengetahui), begitu pula dalam riwayat Abi 
Farwah. Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam 
kitab tafsir hingga firman-Nya, s—- 9! adalah ringkasan dari beberapa 


226 — FATHUL BAARI 


perawi, dan konteks hadits menunjukkan bahwa Rasulullah membaca 
seluruh ayat tersebut. 


d9 5 panai (Kemudian Nabi berbalik dan berkata, “Panggil! 


kembali orang tersebut. ”). Dalam kitab tafsir ditambahkan, “Mereka pun 
memanggilnya kembali dan tidak melihat sesuatu.” Dalam hadits tersebut 
terdapat dalil bahwa malaikat dapat menyerupai seseorang selain 
Rasulullah yang dapat dihhat dan berbicara di hadapannya dan Rasul 
mendengarnya. Dalam riwayat Imran bin Hushain dijelaskan, bahwa 
Nabi mendengar perkataan malaikat. Wallahu a'lam. 


AI Ag sx (Datang untuk mengajarkan kepada manusia). Dalam 


kitab tafsir disebutkan H5, begitupula dalam riwayat Ismaili dan 


Umarah, “Dia ingin agar kalian mengetahui walaupun kalian tidak 
bertanya.” Dalam riwayat Abi Farwah, “Demi Yang mengutus 
Muhammad dengan kebenaran! Hanya aku yang paling mengetahui 
siapa orang itu, dia adalah Jibril” Dalam hadits Abu Amir, “Kemudian 
dia pergi. Ketika kami tidak melihat jejaknya bersabdalah Rasulullah, 
"Subhanallah, ini Jibril yang datang mengajarkan kepada manusia 
agama-Nya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tak 
sekalipun dia datang kecuali aku mengetahuinya kecuali pada saat ini.” 

Dalam riwayat At-Taimi disebutkan, “Kemudian pria tersebut 
bangkit dan pergi. Lalu Rasululiah berkata, 'Panggil pria tersebut! 
Kemudian kami mengejar tapi kami tidak mendapatkannya. Rasulullah 
pun bersabda, “Tahukah kalian siapa orang tersebut, dia adalah Jibril 
yang datang mengajarkan agama kalian, ambillah darinya. Demi Dzat 
yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tak pernah dia menyerupai 
orang sebelum ini, dan aku tidak mengetahuinya sampai dia pergi.” 

Ibnu Hibban mengatakan, bahwa hanya Sulaiman At-Taimi yang 
meriwayatkan kalimat “ambil darinya.” Menurut saya, dia adalah salah 
seorang yang paling fsigah (terpercaya). Dalam sabdanya “Datang 
mengajarkan — manusia  agama-Nya”,  mengisyaraikan bahwa 
dinisbatkannya pengajaran kepada Jibril merupakan bentuk majaz, karena 
dia merupakan sebab dalam jawaban itu. Untuk itu, Rasulullah menyuruh 
untuk mengambil darinya. 

Riwayat-riwayat ini sepakat bahwa Rasulullah memberitahu para 
sahabat tentang hal ini setelah mereka mengejar dan tidak 
mendapatkannya. Sedangkan hadits Umar dalam riwayat Muslim dari 
Kahmas, “Kemudian dia pergi.” Umar berkata, “Aku tetap berada di 
tempat.” Rasulullah bersabda kepadaku, “Wahai Umar, tahukah engkau 
siapa yang bertanya? Aku menjawab, “Allah dan rasul-Nya lebih 
mengetahui. Rasul pun bersabda, “Dia adalah Jibril." 


FATHUL BAARI — 227 


Beberapa pensyarah hadits menggabungkan kedua riwayat 
tersebut dengan mengatakan bahwa perkataan, “Aku tetap berada di 
tempat” alias beberapa waktu setelah kepergiannya, seakan-akan 
Rasufullah menerangkan hal tersebut kepadanya beberapa waktu setelah 
orang tersebut pergi, hanya saja dia tetap berada di majelis tersebut. Akan 
tetapi penggabungan tersebut bertentangan dengan perkataannya dalam 
hadits An-Nasa'i dan Timudzi, “Aku diam 3 saat.” 

Akan tetapi sebagian ahli hadits berpendapat adanya kesalahan 


dalam penulisan kata LS, karena kata tersebut ditulis tanpa alif. Klaim 


tersebut dibantah karena dalam riwayat Abi Awanah disebutkan, & XX 
“Kemudian kami mendiamkannya beberapa malam dan Rasulullah 
mendatangi kami pada malam ketiganya.” Dalam riwayat Ibnu Hibban 4x 
JUN, sedangkan menurut Ibnu Manduh Ai ONE OA. 

An-Nawawi menyatukan 2 hadits tersebut dengan mengatakan 
bahwa Umar tidak hadir pada waktu Rasulullah berbicara dalam majelis. 
Akan tetapi dia termasuk kelompok yang mengejar orang tersebut dan 
tidak kembali lagi. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada yang 
hadir saat itu dan Umar tidak memastikan berita tersebut kecuali setelah 3 
hari berdasarkan perkataannya, “Kemudian beliau menemuiku” dan 
perkataannya, “Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar” 
hanya ditujukan kepadanya secara khusus, berlawanan dengan khabar 
yang pertama. Ini adalah penggabungan yang baik. 


Catatan: 

Pertama, riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa 
Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah 
Jibril sampai terakhir. Jibril mendatangi mereka dalam bentuk seorang 
laki-laki yang berperawakan gagah dan tidak dikenal oleh mereka. 
Kemudian yang ditemukan dalam hadits Nasa'i dari jalur Abi Farwah 
pada akhir haditsnya menyebutkan, “Dig adalah Jibril yang turun dalam 
rupa Dihyah Al Kalbi”” Ungkapan “Dalam rupa Dihyah Al Kalbi" 
mengandung ketidakjelasan, karena Dihyah Al Kalbi adalah orang yang 
mereka kenal, sedangkan Umar berkata, “Tidak seorang pun yang 
mengetahuinya.” Muhbammd bin Nasar Al Marwazi meriwayatkan dalam 
kitabnya Al Iman melalui jalur yang sama dengan riwayat An-Nasa 1, 
dimana pada akhir hadits disebutkan, “Dia adalah Jibril yang datang 
mengajarkan agamamu.” Riwayat inilah yang dapat dijadikan pegangan 
karena sesuai dengan riwayat yang lain. 


228 — FATHUL BAARI 


Kedua, Ibnu Munir berkata bahwa dalam sabda Rasul, 
“Mengajarkan kepada kalian agama kalian” merupakan dalil bahwa 
pertanyaan yang baik dapat dinamakan ilmu dan pengajaran, karena yang 
keluar dari Jibril hanyalah pertanyaan, meskipun demikian dia disebut 
sebagai pengajar. Hal itu sebagaimana pepatah masyhur mengatakan, 
“Pertanyaan yang baik adalah setengah dari ilmu.” Pepatah tersebut 
dapat diterapkan dalam hadits ini, dimana kita dapat mengambil 
faidahnya dari tanya jawab (antara Jibril dan Nabi). 

Keriga, Al Ourthubi berkata, “Hadits imi dapat disebut sebagai 
ummu sunnah (induk sunnah) karena mengandung ilmu sunnah secara 
global.” Ath-Thim berkata, “Berdasarkan hal inilah maka Al Baghawi 
mengawali kitabnya A4! Mashabih dan Syarh As-Sunnah dengan hadits 
tersebut, sebagaimana Al Our'an dimulai dengan Al Faatihah karena 
surah tersebut mengandung ilmu Al Our'an secara global.” Oadhi Iyadh 
berkata, “Seluruh hadits ini mencakup seluruh kewajiban ibadah secara 
lahir dan batin mulai dari iman, waktu, harta, perbuatan anggota tubuh, 
ikhlas dan konsisten untuk melaksanakan amalan sampai-sampai seluruh 
ilmu syariat merujuk kepadanya dan menjadi cabangnya. Menurut saya, 
dengan ini saya telah puas membahasnya, karena apa yang saya sebutkan 
walaupun banyak akan tetapi masih sedikit jika dibandingkan dengan apa 
yang dikandung oleh hadits tersebut, oleh karena itu saya tidak 
menentang metode peringkasan. 


it pi JB (Abu Abdullah berkata). Yang dimaksud adalah 


Imam Bukhari yang menyatakan “Semua itu merupakan sebagian dari 
Iman”, yaita Iman yang sempurna yang mencakup seluruh perkara ini. 


FATHUL BAARI — 229 


Bab 


# 


a 


. Pa: do J0 ena af ca Eu ea NN EN TN “Da £ 
— AU bp Okian gl ie JB argael mlp op dl aa Ol 


PN ai an Li na ai 


# . at 2 AE pel Nan 8 Pa NN aa Pedang 
AAS Op 1 Inap Unakh Al Una Ja SL ad Ju 

Ma Na na Ne Na ah PO 2 daa 8... 
3 JAN LAKI amal Telan IA Pp Ja BE 5 MY 


Pada & 742 DA Parang PA ! 2 Na Ne TE, por 
done Y akal diklty dad ee UV SUUS 1 Y Vi Tag 3 


mo E 


sekam 


S1. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas berkata, “Saya diberitahu oleh 
Abu Sufyan bahwa Hercules berkata kepadanya, “Saya bertanya 
kepadamu apakah para pengikut Muhammad bertambah atau 
berkurang.” dan engkau menjawab, “Bertambah. ' Begitu pula dengan 
iman sampai iman tersebut mencapai kesempurnaan.” Kemudian 
kutanyakan kepadamu, “Apakah ada orang yang murtad dari agamanya 
karena benci terhadap agama tersebut setelah ia memeluknya? ” Engkau 
menjawab, “Tidak,” begitu pula dengan iman jika sinarnya telah masuk 
ke dalam hati, tidak seorang pun yang membencinya. 


Keterangan Hadits: 
Begituiah disebutkan dalam riwayat Karimah dan Abi Al Wagt 


tanpa tema. Bahkan bab ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan 
Al Ushail: serta yang lainya, hanya saja An-Nawawi menguatkan 
riwayat yang pertama dan berkata, “Karena pertanyaan Jibril tidak 
berkaitan dengan hadits ini, maka tidak benar memasukkannya ke dalam 
bab sebelumnya.” 

Menurut saya, klaim tidak adanya hubungan di sini menjadi tidak 
sempurna sebab dua hal. Karena jika disebutkan tanpa tema, maka bab 
tersebut menjadi sub-bab dari bab sebelumnya, sehingga bab di atas 
memiliki hubungan dengan bab sebelumnya. Namun jika tidak ada kata 
bab, maka hubungan antara keduanya juga jelas, yaitu berkaitan dengan 
perkataan Imam Bukhari dalam tema, “Semuanya termasuk dalam 
agama.” Hubungan tersebut nampak jelas dalam pernyataan Hercules 


230 — FATHUIL, BAARI 


yang menyebutkan bahwa iman adalah agama, hal itu sesuai dengan 
maksud dari Imam Bukhari yang mengatakan bahwa agama adalah iman. 

Jika ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut tidak dapat 
dijadikan dalil, karena hadits tersebut dinukil dari Hercules, maka 
jawabnya bahwa Hercules tidak akan mengatakan hal tersebut 
berdasarkan ijtihadnya, akan tetapi hal tersebut ia dapatkan dari kitab 
para nabi sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Disamping itu 
juga bahwa Hercules mengatakan hal tersebut dalam bahasa Romawi, 
kemudian disampaikan oleh Abu Sufyan dengan menggunakan bahasa 
Arab kepada Tonu Abbas -yang merupakan salah seorang ahli: bahasa- 
lalu diriwayatkan darinya tanpa ada pengingkaran. 

Hal tersebut menunjukkan, bahwa riwayat tersebut shahih dalam 
segi lafazh dan maknanya. Di sini Imam Bukhari meringkas hadits 
panjang yang dirrwayatkan dari Abu Sufyan yang telah kami sebutkan 
pada bab permulaan turunnya wahyu, hal itu disebabkan adanya 
hubungan yang erat dengan tujuan pembahasan dalam bab ini, bahkan 
beliau menyebutkannya secara lengkap pada bab “Jihad” dengan sanad 
yang sama. Wallahu A'lam, 


39. KEUTAMAAN ORANG YANG MEMELIHARA 
AGAMANYA 


Ja Mp) Sa IA 5 
SA yA 5 ea Y SA LA ai MPa 55 Sah 
ta FS AA GB Dag san GE NI Pi 
MI YA ah II Yi Aap ol Ika All IN 
1 AN an bala bh ikah al BA SI kjan sea 


RN IN P3 YNA as md 3 as 


FATHUL BAARI — 231 


52. Nu'man bin Basyir bercerita bahwa dia pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Perkara yang halal telah jelas dan yang 
haram telah jelas pula. Antara keduanya ada beberapa perkara yang 
diragukan yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. 
Barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara yang diragukan itu berarti 
dia memelihara agama dan kesopanannya. Barangsiapa mengerjakan 
perkara yang diragukan, sama saja dengan penggembala yang 
menggembalakan ternaknya di pinggir jurang, dikhawatirkan dia 
terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah, semua raja mempunyai larangan dan 
ketahuilah pula larangan Allah adalah segala yang diharamkan-Nya. 
Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, 
maka baik pula tubuh itu semuanya. Apabila daging itu rusak, maka 
binasalah tubuh itu seluruhnya. Ketahuilah, daging tersebut ialah hati. 


Keterangan Hadits: 

— PAN en adi (Yang halal jelas dan yang haram jelas), yaitu 
dalam dzat dan sifatnya sesuaj dalil yang zhahir. 

DA K3 (Dan diantara keduanya adalah hal yang 
meragukan), artinya hal-hal yang tersamarkan yang tidak diketahui 
hukumnya secara pasti. Dalam riwayat Al Ushaili kata yang disebutkan 
adalah, sip yang juga merupakan riwayat Ibnu Majah dengan lafazh 
Ibnu “Aun, Maknanya, keduanya sepakat untuk memperoleh hal yang 


serupa dari dua sisi yang saling bertolak belakang. Kemudian 
diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abi Nu'aim, Syaikh Imam Bukhari 
dengan lafazh, Halit tegiu, “Dan diantara keduanya terdapat perkara 
yang diragukan.” 

AA — xS Yu Y (Tidak banyak orang yang mengetahuinya). 
Yang dimaksud adalah tidak mengetahui hukumnya. Hal tersebut 
dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dengan lafazh, “Banyak orang 
yang tidak mengetahui apakah perkara tersebut halal atau haram.” Yang 
dapat dipahami dari kata ”——5 adalah bahwa yang mengetahui hukum 
perkara tersebut hanya sebagian kecil manusia, yaitu para Mujtahid, 
sehingga orang yang ragu-ragu adalah selain mereka. Namun, terkadang 
syubhat itu timbul dalam diri para mujtahid jika mereka tidak dapat 
mentarjih (menguatkan) salah satu diantara dua dahl. 


sk  :A4 (Barangsiapa yang menghindarkan diri dari hal- 
hal syubhat) artinya berhati-hati dengan perkara yang syubhat. Perbedaan 


232 — FATHUL BAARI 


antara para perawi dalam lafazh hadits, adalah seperti sebelumnya. Tapi 
menurut Muslim dan Ismaili adalah -t4-:, bentuk jamak (plural) dari kata 


a 
283 


pn Maksudnya adalah, agamanya selamat dari kekurangan dan 


perilakunya selamat dari celaan, karena orang yang tidak menghindari 
hal-hat syubhat, maka dia tidak akan selamat dari perkataan orang yang 
mencelanya. Hadits ini menjelaskan, bahwa orang yang tidak menjauh- 
kan diri dari syubhat dalam pencaharian dan kehidupannya, maka dia 
telah menyerahkan dirinya untuk dicemooh dan dicela. Hal ini me- 
ngandung petunjuk untuk selalu menjaga hal-hal yang berkaitan dengan 
agama dan kemanusiaan. 

Age s 3 Has (Dan barangsiapa yang terjatuh dalam syubhat). 
Perbedaan para perawi dalam kalimat ini seperti yang telah kami 
kemukakan. Disamping itu para ulama juga berselisih tentang hukum 
Syubhat, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. 
Kasus imi sama dengan perbedaan pendapat tentang hukum sebelum 
turunnya Syariat. Ringkasnya, ada empat penafsiran tentang syubhat, 

Pertama, terjadinya pertentangan dalil-dalil yang ada, seperti 
disebutkan di atas. 

Kedua, perbedaan ulama yang bermula dari adanya dalil-dalil 
yang saling bertentangan. 

Ketiga, yang dimaksud dengan kata tersebut (syubhat) adalah 
yang disebut dengan makruh, karena kata tersebut mengandung unsur 
“melakukan” dan “meninggalkan”. 

Keempat, yang dimaksud dengan syubhat adalah yang mubah 
(yang diperbolehkan). Telah dinukil dari Ibnu Munir dalam Managib 
Syaikh Al Oabari, beliau berkata, “Makruh merupakan pembatas antara 
hamba dan hal-hal yang haram. Barangsiapa banyak melaksanakan 
perbuatan yang makruh, maka dia berjalan menuju yang haram. 
Sedangkan mubah adalah pembatas antara hamba dengan yang makruh. 
Barangsiapa yang banyak melakukan hal yang mubah, maka dia telah 
menuju kepada hal yang dimakruhkan.” 

Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Hibban dengan jalur 
yang disebutkan oleh Imam Muslim tanpa menyebutkan lafazhnya, dan 
dalam hadits tersebut terdapat tambahan, “Buatlah pemisah antara yang 
halal dengan yang haram. Yang melakukan hal tersebut, maka perilaku 
dan agamanya akan selamat. Urang yang menikmati hal tersebut seolah- 
olah menikmati yang dilarang, ditakutkan akan jatuh ke dalam yang 
dilarang.” Artinya bahwa hal mubah yang dikhawatirkan akan menjadi 


FATHUL BAARI — 233 


makruh atau haram, maka harus dijauhi. Misalnya berlebihan dalam hal- 
hal yang baik, karena hal itu akan menuntut seseorang untuk banyak 
bekerja yang terkadang dapat menyebabkannya mengambil sesuatu yang 
bukan haknya atau melalaikan ibadahnya. 

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang banyak melakukan 
sesuatu yang makruh, akan berani melakukan sesuatu yang haram atau 
kebiasaannya melakukan sesuatu yang tidak diharamkan tersebut 
menyebabkannya melakukan sesuatu yang diharamkan. Atau dikarenakan 
ada syubhat di dalamnya sehingga orang yang mengerjakan sesuatu yang 
dilarang, hatinya akan gelap karena kehilangan sifat wara ' (kehati-hatian) 
dalam dirinya, dimana hal itu akan menyebabkannya jatuh ke dalam hal 
yang haram. 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab A/ Buyu' (jual beli) 
dari Abu Farwah dari Sya'bi yang berkaitan dengan hadits ini, “Orang 
yang meninggalkan dosa yang diragukan, maka sesuatu yang jelas 
baginya adalah harus lebih ditinggalkan. Sedangkan orang yang 
mengerjakan suatu dosa yang diragukannya, maka dikhawatirkan akan 
jatuh kepada sesuatu yang jelas fdilarang).” Hadits ini merujuk kepada 
pendapat pertama sebagaimana yang saya isyaratkan. 


Catatan: 

Ibnu Munir menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk 
membolehkan tetapnya hukum “mujmal” setelah Rasulullah. Adapun 
dalam menjadikannya sebagai dalil, masih harus diteliti kembali. Kecuali 
jika yang dimaksud adalah bahwa hal tersebut mujmal dalam hak 
sebapian tanpa sebagian yang lain, atau dimaksudkan untuk membantah 
kelompok yang mengingkari! giyas. 

—— 4 "& (Seperti penggembala yang menggembalakan). 
Demikianlah yang ditemukan dalam setiap teks Imam Bukhari dengan 
dihapuskannya jawab syarth apabila kata -- (orang) dianggap berfungsi 
sebagai syarth. Penghapusan tersebut juga dikuatkan dalam riwayat Ad- 
Darim: dari Abu Nu'aim Syaikh Imam Bukhari, Dalam rnyayat tersebut 
adalah, —#- TS A—, AGAN Ss p3 (Barangsiapa yang 
melakukan sesuatu yang diragukan maka dia terjatuh ke dalam yang 
haram seperti penggembala yang menggembalakan). 

Akan tetapi kata -— dalam lafazh Bukhari dapat pula dianggap 
sebagai man maushulah (sambung). Dengan demikian maka tidak ada 
penghapusan di dalamnya, sehingga artinya menjadi barangsiapa yang 


234 — FATHUL BAARI 


melakukan sesuatu yang diragukan, maka orang tersebut seperti 
penggembala yang menggembalakan ternaknya. 

Pendapat pertama lebih utama untuk diterima, karena 
penghapusan tersebut diperkuat dengan riwayat Muslim dan yang lainnya 
dari jalur Zakaria yang juga merupakan riwayat Imam Bukhari. 
Berdasarkan hal ini, maka perkataannya .. : AI berfungsi sebagai kata 


awal untuk menarik perhatian terhadap sesuatu yang belum terjadi 
dengan sesuatu yang ada. 

Ada anekdot dalam perumpamaan tersebut, yaitu raja-raja Arab 
melindungi para pengembala mereka di suatu tempat khusus dengan 
ancaman hukuman berat bagi orang yang menggembalakan ternaknya di 
tempat itu tanpa izinnya. Oleh karena itu, Rasulullah mengumpama- 
kannya dengan sesuatu yang masyhur atau dikenal oleh mereka. 

Orang yang takut akan hukuman dan mengharapkan ridha sang 

raja, maka dia akan menjauhi tempat tersebut karena khawatir ternaknya 
akan masuk ke dalam daerah tersebut. Oleh sebab itu, betapapun ketatnya 
pengawasan seseorang terhadap binatang gembalaannya, menjaun dari 
tempat 1tu adatah lebih selamat baginya. Sedangkan orang yang tidak 
takut, akan menggembalakan ternaknya d1 dekat tempat tersebut tanpa 
ada jaminan bahwa tak ada satupun ternaknya yang memisahkan diri dan 
masuk ke dalam daerah tersebut. Atau tempat yang ditempatinya sudah 
gersang dan tidak ada tumbuhan, sedangkan daerah larangan masih subur 
sehingga dia tidak dapat menguasai dirinya dan masuk ke dalam daerah 
tersebut. 
Catatan: atas 
Sebagian ulama mengklaim bahWd #erumpamaan tersebut adalah 
perkataan Sya'bi dan ia termasuk mudarrij' dalam hadits. Pendapat 
tersebut diceritakan oleh Abu Amru Ad-Dani, dan saya tidak 
memperhatikan dal:i-dali! mereka kecuali yang dimiliki eleh Ibnu Jarud 
dan Ismail dari riwayat Ibnu “Aun dari Sya 'bi. Ibnu "Aun berkata dalam 
akhir hadits, “Saya tidak tahu apakah perumpamaan itu berasal dari 
perkataan Nabi atau perkataan Sya 'b1.” 

Menurut saya, keragu-raguan Ibnu 'Aun menctapkannya sebagai 
hadits marfu' tidak menjadikannya sebagai hadits yang berstatus 
mudarraj, karena beberapa perawi yakin bahwa hadits tersebut berstatus 
marfu'. Oleh karena itu, keragu-raguan sebagian mereka tidak 
mempengaruhi hal tersebut. Begitu pula dengan tidak dituliskannya 


Il. Secara terminologi, mudarrij adalah yang berubah sanadnya atau dimasukkan dalam 
matannya scsuatu yang berasal dari Juar tanpa ada tanda / peryelasan. 


FATHUL BAARI — 235 


perumpamaan tersebut dalam riwayat beberapa perawi -seperti Abu 
Farwah dari Sya'bi- juga tidak berpengaruh terhadap perawi yang 
mencantumkannya, karena mereka adalah huffazh (para penghafal 
hadits). 

Agaknya inilah rahasia penghapusan kata sx! 4 4, (jatuh ke 
dalam yang haram) dalam riwayat Al Bukhari, agar apa yang disebutkan 
sebelum perumpamaan berkaitan erat dengannya. Dengan demikian, 
maka hadits tersebut selamat dari tuduhan mudarraj. Riwayat yang 
menguatkan tidak adanya idraj dalam hadits ini adalah riwayat Ibnu 
Hibban, dan dicantumkannya perumpamaan tersebut dengan status 
marfu' dalam riwayat Ibnu Abbas dan juga Ammar bin Yasir. 


Pa Jaa ki 3 AT aa SI yi (Sesungguhnya larangan Allah di bumi- 
Nya adalah hal-hal yang diharamkan-Nya). Dalam riwayat Mustamli 
tidak menggunakan kalimat «»,' 5, sedangkan dalam riwayat selain Abu 


Dzatr, huruf “waw” dicantumkan dalam kalimat — bi A- 01 Y! (Dan 


sesungguhnya larangan Allah). Yang dimaksud dengan SLS adalah 


perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan pekerjaan yang wajib, 
maka dalam riwayat Abi Farwah diinterpretasikan dengan 


(kemaksiatan) sebagai ganti dari kata Pi (yang diharamkan). 


Sedangkan kata Y!, berfungsi memperingatkan bahwa setelahnya adalah 
kebenaran. 
2X2: (Segumpal darah) dinamakan hati (5), karena sifatnya yang 


selalu berubah atau karena dia adalah bagian badan yang paling bersih, 
atau juga karena dia diletakkan terbalik dalam badan. 

alm 131 dan 21 5 IS, Penggunaan kata (31 menunjukkan hal 
tersebut biasa terjadi dan bisa juga berarti “jika” seperti yang ada di 
riwayat jni. Dikhususkannya hati dalam hal ini, karena hati adalah 
pemimpin badan. Jika pemimpinnya baik maka rakyat pun akan baik, 
demikian pula sebaliknya. 

Hadits ini mengandung peringatan akan pentingnya hati, 
dorongan untuk memperbaikinya dan isyarat bahwa nafkah yang baik 
memiliki efek terhadap hati, yaitu pemahaman yang diberikan oleh Allah. 
Pendapat tersebut dapat dijadikan dalil bahwa akal berada di hati 
berdasarkan firman Allah, “Mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami.” dan firman Allah, “Sesungguhnya dalam 
semua itu terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati.” Para ahli 


236 — FATHUL BAARI 


tafsir mengartikan hati dengan “akal”. Adapun disebutkannya hati, 
karena hati adalah tempat bersemayamnya akal. 


Pelajaran Yang Dapat Diambil 

Kalimat ia aa Ss CI yi hanya ditemukan dalam riwayat As- 
Sya bi, bahkan kebanyakan riwayat yang berasal dari Sya'bi tidak ada 
kalimat tersebut. Penambahan tersebut hanya ditemukan dalam riwayat 
Zakarnya dari As-Sya'bi. Kemudian diikuti oleh Mujahid pada riwayat 
Ahmad, Mughirah dan lainnya pada riwayat Thabrani. Kemudian dalam 
beberapa riwayat digunakan kata 2. (sehat) dan aa (sakit) sebagai ganti 


Hn (baik) dan Kur (rusak). Adapun korelasi dengan kalimat sebelumnya 


adalah bahwa asal dari ketakwaan dan kehancuran adalah hati, karena 1a 
adalah pemimpin tubuh. Oleh karena itu, para ulama mengagungkan 
hadits ini dan menganggapnya sebagai faktor keempat dari 4 faktor yang 
mendasari hukum sebagaimana yang dinukilkan dari Abu Daud. Ada dua 
bait yang masyhur tentang hal tersebut: 

Pondasi agama menurut kami adalah kalimat-kalimat yang 
disandarkan kepada sabda khairul barriyah (manusia yang paling baik) 

Tinggalkan yang syubhat dan berzuhudlah kemudian biarkan 
yang fidak ada di depan matamu lalu berbuatlah dengan niat. 


Abu Daud menganggap kalimat, “Apa yang aku larang maka 
jauhilah..” sebagai ganti dari kalimat, “Berzuhudlah terhadap apa yang 
ada di tangan manusia.” Ibnu Arabi mengisyaratkan bahwa hadits 
tersebut mencakup seluruh hukum syar'i. Al Ourthubi berkata, “Hal 
tersebut dikarenakan hadits tersebut mencakup perincian tentang halal 
dan haram serta yang lainnya, serta adanya hubungan yang erat antara 
perbuatan dengan hati, maka seluruh hukum yang ada dapat merujuk 
kepadanya.” 


FATHUL BAARI — 237 


40. MELAKSANAKAN 1/5 DALAM PEMBAGIAN 
RAMPASAN PERANG ADALAH SEBAGIAN DARI 


IMAN 
: 2 “ 4 04 AA Ia Ge RN Al Uban al bae £ 9 - 


FN 


OI JA A3 se Kah NG IU ba KAS Jaa Sale al 
an Aa 3 an Tee ana aan UR 2 55 AI j3 Peta 
IA 233 oya JB peng bal ADI aa gai Ll Cal andil dat 33 
LS AA Vy Up ae d3 GUI USA JB Aha IE 
- PE Te Aa oa aa . no, Aa Tana 25 ag UT nga 
Mn ran 2 DN goo af BA 2. so 33 Ta 
A4 JPai3 Uelyy ore da pi Ulah jab U jadi pita JUS luka 
Iag YA Bah SN PP) mh BRA 3 oya) om 
P 3 BATAN 2 An na AI Gasa AN nan Naa ME na, 
JAE Sang BULU og DL OWYI Log AA JB ok dl 
2 A0 Aa PN Ddk Daan Santan Da AR SA na SN Des 
ASN slla SM pg dat Ja MASA og BI YA Y ol H3 
P "ho a deg” 2 Jai 42 Mt PO NA Ca # 
ogah J3) mma! JB Var Sada sid ola, ata 
2 Ta aa 02 # K0 Er 
Seger oa 
53. Abu Jamrah berkata, “Aku duduk bersama Ibnu Abbas di atas 
dipannya, lalu dia berkata kepadaku, “Tinggallah di rumahku, akan 
kuberikan kepadamu sebagian hartaku. “ Maka aku pun tinggai di 
rumahnya lebih kurang 2 bulan lamanya. Kemudian dia berkata 
kepadaku, “Ketika utusan Abul Uas datang kepada Nabi, beliau 
bertanya kepada mereka, “Utusan dari suku manakah anda semua?' 
Dari suku Rabi 'ah,' jawab mereka. Rasul pun bersabda, "Selamat 


datang wahai para utusan.' Diucapkan oleh beliau tanpa maksud untuk 
menghina dan menyesal. Mereka menjawab, “Ya Rasulullah, kami tidak 


238 — FATHUL BAARI 


dapat menemui anda kecuali pada bulan Haram ini, karena diantara 
negeri kami dan anda masih terdapat kampung Mudhar yang kafir. Oleh 
karena itu, berilah kami pengajaran yang jelas dan tegas supaya kami 
sampaikan kepada orang-orang kampung kami, agar kami semuanya 
masuk surga. Kemudian mereka menanyakan kepada Nabi tentang 
meminum minuman keras, maka Nabi menyuruh mereka melaksanakan 4 
perkara dan melarang 4 perkara yang lain. Rasul memerintahkan 
mereka untuk mengesakan Allah. Sabda Rasulullah SAW, “Tahukah 
kalian apa artinya iman kepada Allah satu-satunya?” “Allah dan Rasul- 
Nya lebih mengetahui, ' jawab mereka. Nabi bersabda, "Mengakui tidak 
ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah.' Kemudian 
Rasulullah menyuruh mereka menegakkan shalat, membayar zakat, 
puasa di bulan Ramadhan dan memberikan 1/3 harta rampasan perang 
kepada baitul mal. Rasulullah melarang mereka untuk melakukan 4 
perkara yaitu, 1. Hantam 2, Dubba 3. Nagiir 4. Muzaffat. Atau barang 
kali mugayyar (sebagai ganti dari nagiir). Rasulullah SAW bersabda, 
Ingatlah semua itu dan sampaikan kepada orang kampung anda.” 


Keterangan Hadits: 

aa pl na ASI (Saya duduk di atas dipan bersama Ibnu Abbas) 
Dalam kitab //mu dari riwayat Ghundar dari Syu'bah, Imam Bukhari 
menjelaskan sebab penghormatan Ibnu Abbas kepadanya (Abu Jamrah). 
Lafazhnya adalah, “Sayalah yang menjadi penerjemah antara Ibnu 
Abbas dan orang-orang.” 

Ibnu Shalah berkaia, “Asal kata terjemah digunakan untuk 
mengungkapkan satu bahasa ke dalam bahasa lain. Sedangkan menurut 
saya, di sini kata tersebut memiliki arti yang lebih umum, karena dia 
menyampaikan perkataan Ibnu Abbas kepada orang yang tidak mengerti 
dan dia menyampaikan kepadanya perkataan mereka yang disebabkan 
oleh terlalu banyaknya orang yang berbicara atau pemahaman yang 
kurang.” 

Menurut saya, kemungkinan yang kedua lebih kuat karena Abu 
Jamrah duduk bersamanya, maka tidak ada perbedaan antara keduanya 
pada saat berhadapan dengan banyak orang. Tapi dapat ditafsirkan, 
bahwa Ibnu Abbas duduk di tengah dan Abu Jamrah duduk di pinggir 
tempat tidur di sebelah orang-orang yang diterjemahkan. 

Ada yang mengatakan bahwa Abu Jamrah mengetahui bahasa 
Persia dan menerjemahkannya untuk Ibnu Abbas, Al Ourthubi 
berpendapat, “Dalam hadits ini ditemukan dalil, bahwa Ibnu Abbas hanya 
menggunakan satu penterjemah.” 


FATHUL BAARI — 239 


Menurut saya, Imam Bukhari membahas kasus tersebut dalam 
bab khusus pada aklir kitab Af Ahkam. Dari hadits tersebut, Ibnu Tin 
mengambil kesimpulan diperbolehkannya mengambil upah mengajar 
berdasarkan kalimat, “Ambillah sebagian dari hartaku”. Dengan 
kemungkiman bahwa pemberian tersebut disebabkan mimpi yang 
diuhatnya dalam umrah sebelum haji, seperti yang akan disampaikan 
oleh Imam Bukhari dalam “Kitab Haji”, 


ii ang 33 si du 2 (Kemudian berkata, “Sesungguhnya utusan 
Abdul Gais.), 

Imam Muslim menjelaskan sebab terjadinya percakapan antara 
Ibnu Abbas dan Abu Jamrah dalam suatu riwayat Ghundar dari Syu'bah. 


Beliau berkata setelah kalimat AD ——. (dan diantara orang-orang), 


“Datanglah seorang perempuan yang menanyakan tentang anggur Al Jar, 
Ibnu Abbas pun melarang hal tersebut.” Wanita tersebut berkata, “Wahai 
Ibnu Abbas aku memeras anggur yang manis dalam sebuah belanga dan 
meminumnya, akan tetapi perutku bergejolak.” Ibnu Abbas pun berkata, 
“Jangan engkau minum walaupun lebih manis dari madu.” 

Dalam riwayat Bukhari pada akhir kitab A4/ Maghazi disebutkan 
dari jalur Ourrah dari Abu Jamrah yang berkata, “Wanita tersebut 
berkata, "Saya memiliki belanga yang berisi anggur perasanku untuk 
kuminum, Jika terlalu banyak minum maka orang-orang akan duduk 
karena takut muntah.” Berkatalah Ibnu Abbas, “Hadapkan kepadaku 
utusan Abdul Uais.” 

Ketika Abu Jamrah datang dari Abdul Oais, dimana mereka 
membicarakan tentang jarangan memeras anggur dalam bejana, maka 
penyebutan namanya di sin mempunyai korelasi yang cukup kuat, Hal 
ini membuktikan bahwa Ibny Abbas belum mendengar tentang 
penghapusan jarangan memeras anggur, tapi penghapusan tersebut 
tercantum pada hadits Buraidah bin Al Hashib dalam: riwayat Muslim dan 
lainnya. 

Al Ourthub: berkata, “Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa 
seorang mufti harus menyebutkan dalil jika penanya mengetahui 
dalilnya.” | 

133 IL Pi — ir 35 Ss ale At Je Pu yi Na (ketika mereka 
mendatangi nabi, maka beliau bersabda, “Siapakah suku ini?” atau 
“Utusan siapa 1ni?”). Terdapat keraguan pada salah satu perawi, Abu 
Jumrah atau yang di bawahnya. Saya menduga Syu' bah, karena dalam 
riwayat Ourrah dan lainnya tidak disebutkan keragu-raguan beliau. Agak 
aneh jika Al Karmani berkata, “Keragu-raguan tersebut berasal dari Ibny 
Abbas.” 


240 — FATHUL BAARI 


An-Nawawi berkata, “Kata 533 adalah kelompok pilihan yang 
diutus untuk pertemuan besar, bentuk tunggalnya adalah Kap Delegasi 


Abdul Oais ini terdiri dari 14 orang dan Asaj yang paling tua. Nama 
mereka disebutkan oleh pengarang kitab At-Tahrir dalam syarh Muslim, 
diantaranya adalah Mundzir bin A'idz yang disebut sebagai Asaj. 
Kemudian Mungidz bin Hroban, Mazidah bin Malik, Amru bin Marhum, 
Haris bin Syuaib, Ubaidah bin Hammam, Harits bin Jundub, Shahar bin 
Abbas.” 

Saya katakan, bahwa telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad 
salah seorang diantara mereka adalah Ugbah bin Jarwah. Lahu disebutkan 
pula dalam sunan Abu Daud GYais bin Nu'man Al Abidi yang juga 
disebutkan oleh Khatib dalam kitab Al Mubhamaat. 

Dalam Musnad Al Bazzar dan sejarah Ibnu Abi Khaitsamah 
disebutkan nama Jahm bin Oatsam, yang telah disinggung dalam riwayat 
Muslim tanpa disebutkan namanya. Dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Abi 
Syaibah disebutkan nama Rustum Al Abidi, kemudian dalam kitab 4! 
Ma rifah karangan Abi Nu'aim disebutkan Juwainyah Al Abidi. Dalam 
kitab 4! Adab, Imam Bukhari menyebutkan nama Az-Zar!)' bin Amir A! 
Abidi. Mereka semua adalah & orang yang tersisa dari 14 orang tesebut. 

Tidak ada dalil dalam menyebutkan, bahwa utusan tersebut 
berjumlah 14 orang. Dalam kitab A! Ma rifah dan jalur Hud Al "Ashri 
yang dinisbatkan kepada Ashr Bathan dari kakeknya dari ibunya 
Mazidah, 1a berkata, “Ketika Rasulullah sedang duduk berbicara dengan 
para sahabatnya tiba-tiba beliau berkata, “Dari jurusan ini akan muncul! 
para pengendara kuda yang merupakan orang-orang terbaik di wilayah 
barat.” Kemudian berdiritah Umar dan menemukan 13 orang 
pengendara kuda. Lalu dia bertanya, “Siapakah kalian?” Mereka 
menjawab, bahwa mereka adalah delegasi dari Abdul OUais, dan ada 
kemungkinan di antara mereka ada yang tidak menunggang kuda. 

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daulab: dan yang 
lainnya dari jalur Abu Khairah Ash-Shu'bah yang dinisbatkan kepada 
Shubah Bathan yang berasa! dari Abdu! Oais dikatakan, “Saya salah 
seorang dari delegasi yang menghadap Rasulullah dengan jumlah 40 
orang. Kemudian beliau melarang kami akan....” 

Di sini, kita dapat memadukan riwayat ini dengan riwayat lainnya 
yang menyebutkan bahwa delegasi tersebut berjumlah 13 orang, dengan 
mengatakan bahwa 13 orang tersebut adalah para pemimpin delegasi. 
Oleh sebab itu, mereka menunggang kuda sedangkan yang lainnya adalah 
para pengikut mereka. Kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan 
nama lain delegasi Abdul Oais, diantaranya adalah Akhu Zarra' yang 


FATHUL BAARI — 241 


bernama Mathar dan keponakannya yang tidak disebutkan namanya. 
Tambahan ini diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam kamusnya. 

Kemudian Ibnu Sakan meriwayatkan nama Musyammaraj As- 
Sa'di yang datang bersama dengan delegasi Abdul Oais. Diantara mereka 
juga terdapat Jabir bin Harits, Khuzaimah bin Abdu bin Amru, Hammam 
bin Rabi'ah dan Jariah bin Jabir. Semuanya disebutkan oleh Ibnu Syahin 
dalam Mu' jamnya. 

Lalu ada pula Nuh bin Makhlad -kakek Abi Jamrah- dan juga 
Abi Khairah As-Shubahi seperti yang disebutkan di atas. Panjangnya 
pembahasan in: karena pengarang Ar-Tahrir berpendapat, bahwa hanya 
merekalah yang ditaklukkan. Ibnu Abi Jamrah berkata, bahwa kalimat :, 
ON menunjukkan anjuran untuk bertanya kepada orang yang 
mempunyai maksud tertentu supaya dapat diketahui sehingga kita dapat 
menempatkan sesuai dengan posisinya. 

L-'» (Selamat datang). Askari menyatakan, bahwa yang pertama 


kali mengucapkan salam adalah Saif bin Dzi Yazan, Di dalamnya 
terdapat dalil disunnahkannya untuk memperlakukan suku tersebut 
dengan baik dan juga hal tersebut telah disepakati oleh Nabi. Dalam 
hadits Ummu Salamah, “Marhaban li Ummi Hani” (selamat datang 
wahai Ummi Hani'), kemudian dalam kisah Ikrimah bin Abi Jahal 
disebutkan lafazhnya adalah, “Marhaban Ii Raakib Al Muhajirin.” 
Kemudian dalam cerita Fatimah juga disebutkan, “Marhaban bi Ibnat?” 
(selamat datang kepada anakku) dan semuanya benar. Kemudian An- 
Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan, “Marhaban 
Wa 'alaika Salaam.” 


. 
aa... 4 


fathah (—£), maka menunjukkan hal (kondisi), tapi jika diakhiri dengan 
kasrah (—:), maka menunjukkan sifat. Yang masyhur adalah penulisan 


yang pertama, demikian dikatakan oleh An-Nawawi dan diperkuat 
dengan riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adab dari jalur Abi Tayyah 


delegasi tanpa penyesalan dan kesedihan). Kata U'- berarti yang ditimpa 
penyesalan, dan yang dimaksud di sini adalah mereka masuk Isiam 


dengan suka rela tanpa peperangan atau ditawan, dimana peperangan dan 
penawanan itu menyebabkan mereka menyesal dan sedih. 


AK Ny (Tidak sedih). Ditemukan dalam riwayat An-Nasa'i dari 
jalur Ourrah, “Selamat datang kepada para delegasi yang tidak ada 


242 — FATHUL BAARI 


kesedihan dan penyesalan.” Ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari 
jalur Syu'bah. Ibnu Abu Jamrah berkata, “Diberitakan kepada mereka 
Kebarkan pada saac ini (dunia) atau nanti (akhirat), Karena penyesalan itu 
timbul di belakang atau kemudian hari. Jika tidak ada penyesalan, maka 
yang timbul adalah sebaliknya (kegembiraan). Untuk itu hadits ini 
menjadi dalil diperbolchkannya memuji orang jain di hadapannya jika 
tidak memmbulkan fitnah.” 


— Sa A5 (Mereka berkata, “Wahai Rasulullah!) Di 
dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mereka telan memeluk 
Islam ketika menghadap. Begitu pula dalam ucapan mereka, al ju dan 
si ang Kn (Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui), 

Mah — Y! (Kecuali pada bulan haram). Yang dimaksud 
dengan sydhru' haram adalah mencakup empat bulan suci. Hal itu 
diperkuat dengan riwayat Ourrah dalam kitab 4! Maghazi dengan lafazh. 
“Kecuali pada bulan-bulan haram” Juga dalam riwayat Hammad dalam 
kitab 4! Managib disebutkan, “kecuali pada setiap bulan haram,” 

Ada yang berpendapat bahwa huruf lam dalam kalimat tersebut 
menunjukkan sesuatu, yaitu bulan Rajab, Penjelasannya ditemukan dalam 
riwayat  Baihagi. Hal tersebut karena kabilah Mudhar selatu 
mengagungkan bulan Rajab. maka dalam hadits Abi Bakrah dikatakan, 
"Rajab Mudpar”. 

Secara eksplisit, mereka mengkhususkan bulan Rajab dengan 
keagungannya meskipun dilarang berperang pada 3 bulan yang lain. Hal 
ini membuktikan bahwa kabilah Abdul Oais lebih dulu memeluk Islam 
daripada kabilah Mudhar. Daerah yang didiami oleh Abdul Garis terletak 
di Bahrain. Berdasarkan hal ini, mereka berkata -seperti yang ditemukan 
dalam riwayat Syu'bah dalam kitab Af “Im, “Kami mendarangi anda dari 
tarak yang jauh.” 

Kemudian yang dapat dijadikan dalil bahwa keislaman mereka 
lebih dahulu, adalah riwayat dalam masalah shalat Jum'at dari jalur Abu 
Jamrah dari Ibnu Abbas yang berkata, “Shalat Jum 'ar yang aku lakukan 
kedua setelah di masjid Rasul adalah di masjid Abdul Oais di Juwarsi 
Bahrain.”  Juwatsi adalah nama kampung mereka yang terkenal. 
Pelaksanaan shalat Jum'at setelah kepulangan utusan mereka meng- 
Isyaratkan bahwa mereka telah lebih dahutu memeluk agama Islam. 


jas , Ah (Pengajaran yang jelas dan tegas). “Perintahkanlah kami 


untuk melaksanakan sesuatu.” Dalam riwayat Hammad bim Zaid dan 
yang lainnya, Rasulullah bersabda, “Kuperintahkan kalian,” dan dalam 
riwayat Bukhari dari Abi Tayyah bahwa kata tersebut disebutkan dalam 


FATHUL BAARI — 243 


bentuk "3! (kerjakan). 15! berarti LeWI -seperti Jali berarti JW! - yaitu 


yang memisahkan antara yang benar dan yang salah atau berarti yang 
memisankan, menerangkan atau yang menjelaskan. Demikian yang 
diriwayatkan oleh Ath-Thibi. Al Khaththabi mengatakan, »— 2! ii 


(pembeda yang jelas), dan ada yang mengatakan SN 


u ra (Kami mengabarkan). Ibnu Abi Jamrah mengatakan, bahwa 


ungkapan tersebut mengandung dajil untuk menyatakan udzur jika tidak 
mampu melaksanakan yang hak, baik wajib maupun sunah. Atau 
mengandung anjuran untuk menanyakan terlebih dahulu persoalan yang 
lebih penting, dan setiap perbuatan yang baik akan masuk surgajika 
diterima. Diterima atau tidaknya ama! perbuatan tergantung rahmat 
Allah. 


sb "556 (Kemudian memerintahkan mereka akan empat) Yang 


dimaksud adalah empat perkara berdasarkan ucapan mereka, “Kami 
diperintahkan dengan sejumlah perintah.” Ucapan tersebut adalah 
riwayat Uurrah dalam kitab 4! Maghazi. 

Al Gurthubi berkata, “Ada yang mengatakan bahwa yang pertama 
dari keempat perkara tersebut adalah menegakkan Shalat. Adapun 
disebutkannya dua kalimat syahadat, adalah untuk tabarru' (mencari 
berkah) berdasarkan firman Allah, “Ketahuilah apapun yang kamu 
peroleh sebagai rampasan perang maka ketahuilah bahwa 1/5 nya 
adalah milik Allah” (Os. Al Anfaal (8): 41) 

Ath-Thibi bersandar kepada pendapat inn dan berkata, 
“Merupakan kebiasaan kaum sastrawan jika menisbatkan suatu tertentu, 
maka mereka menjadikan teksnya khusus bagi sesuatu itu dan membuang 
yang lainnya. Untuk itu di sini bukanlah bertujuan untuk menyebutkan 
dua kalimat syahadat, karena mereka telah beriman dan berikrar dengan 
kelimat syahadah. Tetapi ada kemungkman mereka menyangka bahwa 
iman hanya scbatas itu, seperti yang terjadi pada masa awal Islam. Oleh 
karena itu, dua kalimat syadahat tidak dimasukkan dalam perintah.” 

Ada yang berpendapat, bahwa discbutkannya huruf arthaf 
(sambung) tidak dapat membantah hal tersebut, karena yang dibutuhkan 
adalah makna bukan lafazhnya. 

Al Gadh: Abu bakar Ibnu Arabi berkata, “Jika tidak ada huruf 
aihaf, maka kami menduga penyebutan kedua kalimat syahadat tersebut 


berfungsi untuk menunjukkan awal kalimat. Akan tetapi sabda beliau -, 


ia! (Dan menegakkan shalat), dapat dibaca kasrah yang diathafkan 


244 — FATHUL BAARI 


pada kalimat, Ay — (Aku perintahkan kepada mereka untuk 
beriman ). 

Maknanya adalah, perintah kepada mercka untuk beriman 
bersumber dan disyaratkan dengan dua kalimat syahadat. Begitu juga 
perintah mendirikan shalat dan yang lainnya. Yang menguatkannya 
adalah penghapusan keduanya pada riwayat Imam Bukhari dalam kitab 
Adab yang berasal dari jalur Abi Tayyah dari Abi Jamrah dengan lafazh, 


— Wal Vena oajla 0 (empat perkara, menegakkan shalat...).” 


Jika ada yang mengatakan bahwa tema yang disebutkan oleh 
Imam Bukhari -melaksanakan 1/5 harta rampasan perang adalah 
sebagian dari iman- mengharuskan untuk dimasukkan dalam perangai 
yang lain dalam penafsiran Iman, sedang makna yang disebutkan 
bertentangan dengan hal tersebut. Ibnu Rasyid menjawab, bahwa 
kesesuaian antara tema dengan hadits terletak pada sepi yang lain, yaitu 
mereka bertanya kepada Rasul tentang amalan yang dapat memasukkan 
mereka semua ke dalam surga. Beliau pun menjawab, bahwa amalan 
yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga, diantaranya 
melaksanakan 1/5 dari rampasan perang. Adapun amalan yang dapat 
memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah amalan iman, sehingga 
melaksanakan 1/5 rampasan perang adalah sebagian dari iman dengan 
pernyataan ini, 

Jika ada yang mengatakan, “Bagaimana dapat dikatakan bahwa 
syahadat masuk dalam salah satu dari empat perkara sebagaimana yang 
disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Abu Jamrah, “Aku 
perintahkan kepada kalian empat perkara, yaitu beriman kepada Allah 
dan bersaksi Tiada Tuhan selain Allah dan keyakinan adalah satu,” yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab A4! Maghazi, dan riwayat tentang 
kewajiban melaksanakan 1/5 rampasan perang sebagaimana disebutkan 
dalam riwayat Bukhari, “Dan lakukan dengan kedua tanganmu.” 
Sedangkan yang ditemukan dalam kitab Zakat dari jalur ini adalah 
adanya tambahan huruf waw dalam ucapannya KI Ya Y ai 23, dimana 
tambahan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat selain Hajjaj bin 
Manhal dan tidak ada yang mengikutinya.” 

Yang dimaksud dengan persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah 
dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah seperti yang 
diterangkan dalam riwayat Ubadah bin Ibad pada awal kitab 4! Mawagir, 
“Aku perintahkan kepadamu empat perkara dan melarangmu empat 
perkara, yaitu beriman kepada Allah,” kemudian ditafsirkan dengan 
“Bersaksi bahwa fiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah.” 


FATHUL BAARI — 245 


Disebutkannya syahadat Ilahiah (bersaksi bahwa tiada tuhan 
selan Allah) dengan maksud dua kalimat syahadat (bersaksi bahwa tiada 
tuhan selan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Aljah) adalah 
sebagai pengetahuan akan hal itu seperti yang telah dijelaskan dalam 
kitab Ziyadatu! Iman. Hal ini juga menjadi dalil bahwa syahadat 
termasuk dalam empat perkara tersebut, karena kata ganti dalam 


perkataan ai »— disebutkan dalam bentuk ap (feminim) yang kata 


gantinya kembali kepada empat perkara tersebut. Jika yang diinginkan 
adalah menafsirkan kata iman, maka seharusnya kata ganti yang 
digunakan adalah kata ganti Sia (maskulin). 


Berdasarkan hal ini, bagaimana dikatakan empat sedang yang 
disebutkan adalah lima? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Oadhi Iyad — 
mengikuti Ionu Baththal- bahwa pembagian 1/5 merupakan pengecualian 
dari empat perkara tersebut. Dia berkata, “Seakan-akan dia hendak 
memberitahukan kepada mereka kaidah-kaidah keimanan dan apa yang 
harus mereka lakukan jika terjadi jihad karena mereka berhadapan 
dengan kabilah Mudhar yang kafir. Maka di sii tidak dimaksudkan 
menyebutkan pembagian harta rampasan perang secara khusus, karena 
hal itu adalah akibat dari jihad, sedangkan jihad pada saat itu belum 
menjadi fardhu 'ain. Begitu pula tidak disebutkan ibadah haji, karena hari 
belum diwajibkan pada waktu itu. ” 


Yang laimnya berpendapat, bahwa kaiimat ' as? ai, berkaitan 
dengan M, maka artinya adalah “Aku perintahkan kepada kalian empat 


perkara untuk ditaati”. Ibnu Tin berkata, “Walaupun ganjaran telah 
didapat dengan melaksanakan empat perkara tersebut, bukan berarti tidak 
diperbolehkan adanya penambahan.” 

Menurut saya, hal tersebut juga berdasarkan latazh riwayat 
Muslim dalam hadits Abu Sa'id Ai Khudri dalam kisah ini, “Aku 
perintahkan kepada kalian empat perkara, menyembah kepada Allah dan 
jangan menyekutukannya dengan yang lain, menegakkan shalat 
mengeluarkan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadhan serta 
melaksanakan pembagian 1/5 dari rampasan perang.” 

Uadhi Abu Bakar bin Arabi berkata, “Kemungkinan dia 
menghitung shalat dan zakat sebagai satu perbuatan karena keduanya 
saling bergandengan dalam Kitabullah. Lalu keempatnya adalah 
melaksanakan pembagian 1/5 rampasan perang. Atau dia tidak 
menghitung pembagian 1/5 rampasan perang, karena termasuk dalam 
keumuman mengeluarkan zakat, yaitu keduanya sama-sama 
mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu.” 


246 — FATHUL BAARI 


Al Baidhawi berkata, “Secara eksplisit, kelima perkara yang ada 
di sin: adalah penafsiran dari iman yang merupakan salah satu dari empat 
perkara yang dijanjikan akan disebutkan, Sedangkan tiga perkara lainnya 
dihapus olch perawi, bisa jadi karena lupa atau diringkas.” 

Sebagian pendapat mengatakan bahwa apa yang disebutkan di 
atas adalah berdasarkan apa yang tampak (zhahir), jika tidak maka 
kezhahiran tersebut didapat dari teks yang mengatakan bahwa syahadat 
merupakan salah satu dari empat perkara tersebut berdasarkan kalimat, 
NE 4 12, Scakan-akan Oadhi Iyadh ingin menghapus masalah bahwa 
iman sebagai satu perkara, padahal yang dijanjikan untuk disebut adalah 
empat perkara. 

Jawabannya adalah, penyebutan tersebut berdasarkan empat 
bagian yang saling terpisah, dimana pada hakikatnya adalah satu. Artinya 
iman merupakan kata penyatu dari empat perkara yang disebutkan. Iman 
adalah satu, tetap: banyak berdasarkan kewajibannya. Begitu pula dengan 
larangan, 1a adalah satu yang bisa menjadi banyak sesuai dengan 
peringatannya. Hikmah disebutkannya secara global sebelum ditafsirkan, 
adalah agar orang-orang mencari detailnya dan orang yang mendengar 
berusaha untuk menghatalnya. Jika dia lupa akan detailnya maka dia 
dapat merujuk kepada angka tersebut, jika tidak sesuai maka dia 
mengetahui bahwa ada yang tidak didengarnya. 

Apa yang dikatakan oleh Gadhi Iyadh tentang tidak 
disebutkannya haji, karena belum diwajibkan untuk dapat dijadikan 
sandaran, dan kita telah memaparkan dahil keislaman mereka sebelum hal 
tersebut. Akan tetap: keyakinan Uadhi Iyadh dan Al Wagidi bahwa 
keislaman mereka terjadi pada tahun ke delapan, adalah pernyataan yang 
kurang dapat diterima, karena haji diwajibkan pada tahun ke-6 menurut 
pendapat yang kuat sebagaimana yang insya Allah akan kita sebutkan. 
Akan tetapi Yadhi Iyadh memilih pendapat yang mengatakan bahwa haji 
diwajibkan pada tahun ke-9, sehmgga tidak bertentangan dengan 
mazhabnya bahwa haji harus dilaksanakan dengan segera (/4" 5). 

Sedangkan Imam Syafii berargumen, bahwa kewajiban haji 
dapat ditunda (PA 45), karena haji diwajibkan pada tahun ke-9 H dan 
Nabi baru melaksanakannya pada tahun ke-10 H. Pendapat yang 
mengatakan tidak disebutkannya haji dalam hadits tersebut karena haji 


adalah kewajiban yang dapat ditunda ("5 Je) tidak dapat diterima, 
karena penundaan pelaksanaan haji tidak menggugurkan perintah haji itu 


sendiri. Begitu pula dengan pendapat yang mengatakan bahwa tidak 
disebutkannya har adalah karena haji telah dikenal oleh mereka, 


FATHUL BAARI — 247 


pendapat ini juga tidak kuat, karena haji lebih dikenal oleh orang-orang 
selain mereka. 

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak disebutkannya 
haji dalam riwayat tersebut karena mereka tidak memiliki jalan untuk 
menunaikannya disebabkan adanya kaum kafir Mudhar, juga tidak dapat 
diterima, karena ketidakmampuan mereka dalam melaksanakan haji tidak 
harus menjadi penghalang untuk memberitahukan hal tersebut kepada 
mereka agar dapat melaksanakan haji pada saat yang memungkinkan 
seperti yang disebutkan dalam ayat. Bahkan tuduhan yang menyatakan 
bahwa mereka tidak memiliki jalan untuk melaksanakan haji, juga tidak 
dapat diterima, karena pada bulan-bulan tersebut mereka dalam keadaan 
aman. 

Dapat dikatakan bahwa disebutkannya sebagian perkara kepada 
mereka, adalah karena mereka bertanya kepada Rasulullah tentang 
amalan yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga, sehingga 
Rasulullah membatasi jawabannya pada ibadah yang dapat dilakukan 
oleh mereka pada saat itu, Rasulullah tidak bermaksud mengabarkan 
kepada mereka seluruh hukum yang wajib dan yang harus ditinggalkan 
oleh mereka. Hal itu dikuatkan oleh larangan Rasul untuk memeras 
anggur, padahal masih banyak perbuatan yang lebih dari itu yang harus 
dilarang. Di simi larangan Rasul tersebut berdasarkan pada apa yang 
sermg mereka lakukan. 

Apa yang ditemukan pada bab “Puasa” dari Sunan Af Kubra 
karya Al Baihagi berupa penambahan dari jalur Abi Oilabah Ar-Raggasyi 
dari Abu Yazid Al Harawi dari Ourrah, “Dan menunaikan haji ke Baitul 
Haram” merupakan riwayat yang syadz (cacat), karena orang yang 
meriwayatkan dari keduanya dan Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban 
dari jalur Gurrah tidak mencmukan kata haji. Agaknya kalimat di atas 
disebabkan oleh perubahan yang dilakukan oleh Abu Oilabah, ini yang 
berkaitan dengan riwayat Abi Jamrah, Penyebutan haji juga didapati 
dalam Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abban Al Aththar, dari 
Oatadah, dari Sa'id bin Musayyab, dari ikrimah dan dari Ibnu Abbas 
dalam kisah Uelegasi Abdul Jas. 


Sia, 


tentang empat “perkara dari hantam, dubba" hagir dan mua .. 5, 
merupakan jawaban dari “Dia bertanya tentang minuman” dan masuk 


dalam kategori Il 333 Ia INI (yang dimaksudkan adalah 


kandungannya) alias apa yang ada dalam hantam dan lainnya. Maksud 
tersebut diterangkan dalam rrwayat Nasa'i dari jalur Ourrah, “Aku larang 
kalian akan empat perkara, apa yang diperas dalam hantam,” Yang 


248 — FATHUL BAARI 


dimaksud dengan kata antam adalah periuk atau wadah, 'alu ditafsirkan 
dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa 
"antam adalah wadah hijau. 

A! Harbi meriwayatkan dalam kitab A! Gharaib dari Al Atha' 
bahwa #antam adalah periuk yang dibuat dari tanah, darah dan rambut, 
kata Dubba adalah sejenis tumbuh-tubuhan seperti labu. An-Nawawi 
berkata yang dimaksud adalah yang basahnya. 

Nagiir adalah inti lebah yang dilubagi dan dijadikan wadah. Al 
Muzaffat adalah apa yang dilapisi dengan aspal, dan 4! Mugayyar adalah 
apa yang dilapisi dengan pemis, yaitu sejenis tumbuhan yang terbakar 
uka kering dan dipakai untuk melapisi kapal dan yang lamnya. Hal 
tersebut dikatakan oleh pengarang A! Muhkam. 

Dalam Musnad Abu Daud Ath-Thavalisi dari Abi Bakrah 
dikatakan tentang Dubba, bahwa penduduk Yamamah mengambil gar ' 
dan mencampurkannya dengan anggur kemudian memendamnya hingga 
bergejolak sampai mati. Sedangkan nagir, penduduk Yamamah 
metubangi sarang lebah dan memeraskan rurthuh dan busur Genis kurma 
yang belum masak) kemudian dibiarkan sampai bergciolak dan mati. 
Sementara hantam adalah wadah untuk membawa khamer, dan Muzaffat 
adalah wadah yang terkandung di dalamnya zaffat (ter atau pernis). 

Rangkaian sanad ini hasan. Lagipula penafsiran para sahabat 
lebih kuat dari yang lain, karcna mereka yang mengerti maksudnya. 
Sedangkan dikhususkannya larangan memeras anggur pada wadah ini, 
karena peragian yang ada di dalamnya sangat kuat. Kemungkinan ada 
yang meminumnya tanpa sadar, kemudian setelah itu ada keringanan 
untuk memeras di setiap wadah dengar mengharamkan apa yang 
mermabukkan sebagaimana yang akan diternui dalam kitab Asyribah, 
Insya Allah. 


—Sess Ae 3 (Sampaikan kepada orang kampung anda). 
Kata Sela mencakup semua yang datang dari tempat mercka, jika dilihat 
dari tempat. Adapun jika dilihat dari masa, maka termasuk anak-anak. 
Oleh karena itu dapat dinterpretasikan kepada keduanya, yaitu hakiki dan 


majazi. Imam Bukhari mengambil kesimpulan diperbolehkannya 
bersadar kepada khabar ahad, seperti yang akan diterangkan. 


FATHUL BAARI — 249 


41. SETIAP PERBUATAN HARUS DISERTAI NIAT 
DAN INGIN MENDAPATKAN PAHALA, KARENA 
SETIAP ORANG TERGANTUNG KEPADA 
NIATNYA 


Maka terna in: mencakup shalat, wudhu, zakat, haji, puasa dan 
berbagai hukum. Altah berfirman, “Katakanlah setiap orang berbuar 
menurul kebiasaannya masing-masing” (Os. Al Israa” (17x: 85) 
maksudnya tergantung niatnya. Nafkah seorang pria kepada keluarganya 


dihitung sebaga: shadagah, dan ada yang berkata, “Bahkan jihad dan 
niat.” 


. 8 


Ing DL JUS Ia lg aa db Ar Opah 
Kg H An PA PERAN 3 & PRA Da at M3 LN 


NN NP 


La PA AA Al TA Aa Ea 
ah 


Kel 


54. Dari Umar, Rasulullah bersabda, “Setiap perbuatan dengan niat, 
dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkan. Barangsiapa 
hijrahnya demi Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya demi dunia yang dikejarnya dan 
perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dimaksud.” 


Keterangan Hadits: 

Bab ini menerangkan bahwa setiap perbuatan syar'iyyah 
tergantung dengan mat dan hisbah (keinginan untuk mendapatkan 
pahala), Hanya saja tidak ditemukan dalam hadits ini bahwa setiap 
merbuatan hanya untuk mendanatkan mahala semata, akan tetani 14 
berargumentasi dengan hadits Umar bahwa setiap perbuatan tergantung 
niatnya dan hadits Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa setiap amal 


adalah untuk mendapatkan pahala. Kalimat sy» " 5. ni sn , adalah bagian 


dari hadits yang pertama. Dimasukkannya kata hisbah diantara dua 


250 — FATHUL BAARI 


salimat yang lam, adalah untuk menunjukkan bahwa hadits kedua 
menjelaskan apa yang tidak ada dalam hadits pertama. 

Dalam hal ini mencakup masalah wudhu, karena ada perbedaan 
pendapat bagi golongan yang tidak mensyaratkan niat dalam wudhu 
seperti yang dinukil dari Auza'i dan Abu Hanifah serta yang lainnya. 
Dalil mereka adalah, wudhu bukan ibadah independen (bebas), akan 
tetapi merupakan sarana ibadah seperti shalat. Pendapat mereka 
bertentangan dengan tayammum yang juga merupakan sarana akan tetapi 
disyaratkan niat, 

Mayoritas Ulama berargumentasi tentang diwajibkannya niat 
dalam wudhu dengan hadits shahih, karena dengan niat akan mendapat 
pahala. Sedanfkan kewajiban zakat akan gugur dengan diambilnya harta 
oleh penguasa walaupun pemiliknya tidak berniat, karena penguasa telah 
mencmpati posisi nlat tersebut. Ibadah haji menjad: fardhu bag: siapa 
yang menghajikan orang lain berdasarkan dalil khusus, yaitu hadits Ibnu 
Abbas dalam k:sah Syubrumah. 

Adapun disebutkan puasa di sini sebagai sanggahan bagi orang 
yang menyatakan bahwa puasa Ramadhan tidak membutuhkan niat, 
karena Ramadhan itu sendiri telah dibedakan dengan bulan yang iaim, 
Imam Bukhar menyebutkan terlebih dahulu haji daripada puasa 
berdasarkan hadits “Bunial Islam” yang telah disebutkan. Sementara 
yang dimaksud hukum di sii adalah, settap transaksi yang mengandung 
peradilan, yang mencakup jual beli, nikah, jkrar dan lain sebagainya. 
Setiap perbuatan yang tidak disyaratkan adanya niat, adalah karena 
adanya dalil khusus. 

Ibnu Munir menyebutkan kaidah perbuatan yang memerlukan 
niat dan yang tidak. Beliau berkata, “Setiap perbuatan yang tidak 
menimbulkan dampak seketika tetapi dimaksudkan mencari pahala, maka 
disyaratkan niat, Apabila perbuatan tersebut menimbulkan efek seketika 
dan telah dipraktekkan sebelum datangnya syariah karena udanya 
kesesuaian diantara keduanya, maka tidak disyaratkan niat, kecuali yang 
mengerjakannya memiliki maksud lain untuk mendapat pahala.” 

Semua yang bersifat maknawi seperti rasa takut dan raja' 
(penmohonan) maka tidak disyaratkannya niat, karena perbuatan- 
perbuatan tersebut tidak akan terwujud tanpa disertai dengan niat, Jika 
tidak ada niat, maka mustahil perbuatan tersebut akan terwujud. Oleh 
karena itu, niat merupakan syarat logis bagi perbuatan tersebut. 
Berdasarkan hai tersebut, maka tidak disyaratkan niat untuk menghindari 
adanya pengulangan yang tidak perlu. Sedangkan perkataan yang harus 
disertai niat ada tiga. Pertama, perkataan yang dimaksudkan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari riya. Kedua, untuk 


FATHUL BAARI — 251 


membedakan kalimat lain yang tidak dimaksud. Ketiga, mernbuat kalimat 
baru untuk keluar dari pembicaraan sebelumnya. 

« «(Tergantung miatnya) merupakan penafsiran dari firman 
Allah, “Sesuai dengan kehendaknya”  Ditafsirkannya kata syakilah 
dengan niat dapat dibenarkan dengan riwayat dari Hasan Al Bashri dari 
Muawiyah bin Yurrah Al Muzani dan Gatadah yang diriwayatkan oleh 
Abdu bin Humaid Ath-Thabari dari mereka. Dari Mujahid disebutkan 
kata syakifah (menurut kebiasaan masing-masing) berarti tharigah (jalan) 
atau arah, dan mm adalah pendapat mayoritas. Namun ada yang 
mengartikan agama. Semua pendapat tersebut saling berdekatan. 

15, Ba | —$&, (Akan tetapi jihad dan niat). Kalimat tersebut 
merupakan bagian dari hadits Ibnu Abbas yang awalnya, “Tidak ada 
hijrah setelah jathu Makkah” dan hadits mi dimasukkan oleh Imam 
Bukhari dalam status maushul dalam kitab Jihad dari jalur Thawus. 


EnaLin 


SG Ji (Semua perbuatan tergantung niatnya). Demikian pula 
ditemukan dalam riwayat Malik dengan menghilangkan kata Us! pada 


permulaannya. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Al Ya'nabi, 
yaitu Abdullah bin Maslamah. 


(si JG na Au ana 


Ha Sp GS ah 


55. Dari Abi Mas'ud radhiallahu 'anhu dari Rasulullah SAW, 
“Apabila seorang pria menafkahkan hasil usahanya kepada keluarganya 
maka perbuatan tersebut dianggap sedekah baginya,” 


Mana Pa taman da aa Kaku 
, 
aa 


252 — FATHUL BAARI 


56, Dari Sa'ad bin Abi Waggas radhiallahu 'anhu telah diceritakan 
kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya engkau 
tidak menafkahkan (harta) semata-mata karena Allah, kecuali diberi 
pahala oleh Allah, bahkan apa yang anda berikan untuk makan istri 
anda akan diberi pahala juga oleh Allah." 


Keterangan Hadits: 

21 (Sesungguhnya engkau) yaitu Sa'ad bir Abi Waggash, namun 
dimaksudkan siapa saja yang berinfak. 

Ji —-, (Semata-mata karena Allah), maksudnya pahala yang 
berasal dari Allah. 

Ona 3 8 (Kepada mulut istrimu). Menurut Al Kasymihani 
adalah LAM F $ yang merupakan riwayat palmg banyak. Oadhi Iyadh 
berkata bahwa riwayat terakhirlah yang paling benar, karena asal kata 
tersebut tidak ada huruf mim yang berdasarkan bentuk plurainya (jamak) 


adalah s — dan tashghirnya menjadi « H3. Pencantuman mim cocok pada 


bentuk ifrad (tunggal), sedangkan dalam bentuk idhafah pencantuman 
tersebut tidak cocok. Kalimat ini merupakan bagian dari hadits Sa'ad bin 
Waggas pada saat Rasulullah menjenguknya -karena sakit- di Makkah. 
Perkataan beliau yaitu, “Aku mewasiatkan setengah hartaku.” 
Pembahasan tentang hal tersebut akan ditemukan dalam kitab Waskiah, 
insya Allah. Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah sabdanya, 
"Mengharapkan dengan perbuatan tersebut wajhullah (ridha Allah).” 

Dari hadits tersebut An-Nawawi dapat mengambil kesimpulan, 
bahwa pembagian yang sesuai dengan syariat tidak akan mengurangi 
pahala, maka perbuatan yang diarahkan untuk mencari pahala akan 
mendapatkan pahala dengan kemurahan Allah. Menurut saya, ada yang 
lebih jelas dalam maksud ini daripada meletakkan makanan, yaitu apa 
yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr, “Dan dalam kemaluan 
kalian ada sedekah.” Mereka pun berkata, “Apakah jika salah seorang 
dari kami menyalurkan syahwatnya maka dia akan diberi ganjaran?” 
Beliau menjawab, “Benar, apakah kalian tidak melihat jika dia 
menyalurkanhya pada yang haram (maka dia akan mendapat dosa).” 

Hal ini dalam perbuatan tersebut mempunyai efek pada diri 
manusia, lalu bagaimana dengan perbuatan yang tidak mempunyai efek 
pada diri manusia? Perumpamaan dengan suapan makanan adalah 
mubalaghah (menekankan dengan sangat) dalam merealisasikan kaidah 


FATHUL BAARI — 253 


ini. Karena jika dia diberi pahala dengan sesuap makanan kepada istrinya 
pada saat tidak membutuhkan, lalu bagaimang dengan orang yang 
memberikan beberapa suapan bagi orang yang membutuhkan, atau orang 
yang melaksanakan ketaatan yang tingkat kesulitannya berada di atas 
harga sesuap makanan? 

Terakhir, hadits ini berhubungan dengan hak istri yang dinikmati 
manfaatnya oleh suami, karena apa yang diberikan kepada istrinya 
bermanfaat bagi kesehatan badannya yang dimanfaatkan pula oleh sang 
suami. Kemudian juga, biasanya memberikan naikah kepada istri 
merupakan panggilan jiwa, berbeda dengan memberi naikah kepada 
orang lam. 


42. BAB SABDA RASULULLAH SAW, 


Ay Opadimad KY y Spa gg Ai Kana ya 
“Agama adalah keikhlasan bagi Allah, Rasul-Nya dan para pemimpin 
kaum muslim dan kaum awamnya.” Firman Allah, 


NN Med ka PA 1 


“Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya." 


MEI le mag ae Ko DI Ia JS SE ap 
— | 2 RK Na Ona 
1 1 Tmn 5 sela SAN 


57. Kata Jarir bin Abdullah, “Saya bersumpah kepada Rasulullah 
SAW akan menegakkan shalat, membayar zakat dan berlaku jujur 
terhadap semua orang muslim.” 


254 — FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits: 
Sabda Rasulullah SAW, “Agama adalah keikhlasan.” Hadits ini 


dicantumkan oleh Imam Bukhari sebagai tema. Tidak diriwayatkannya 
dengan rangkaian sanad, karena tidak masuk dalam syarat Imam Bukhar!. 
Disebutkannya di sini menunjukkan keabsahan hadits tersebut. Ayat dan 
hadits yang disebutkannya dari Jarir juga mencakup isi hadits berikutnya. 

Imam Muslim meriwayatkan, telah diceritakan dari Muhammad 
bin Ubbad dan Sufyan, Ja berkata, “Saya katakan kepada Suhail bin Abi 
Shalhh bahwa Umar menceritakan kepada kami dari Al Wa'ga dari 
ayahmu tentang hadits ini. Saya menduga ada salah seorang dari rawi 
yang terlewati.” Kemudian dia berkata, “Saya mendengarnya dari orang 
yang mendengar dari ayahku, yang merupakan salah seorang sahabatnya 
di Syam, vaitu Atha' bin Yazid, dari Tamim Ad-Dari, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Agama adalah keikhlasan,” maka kami bertanya, 
“Untuk siapa ya Rasulullah?” Beliau bersabda, "Untuk Alah azza wa 
jalla.” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Rauh 
bin Al Oasim, Ia berkata, bahwa Suhail menceritakan kepada kami dari 
Atha bin Yazid, dimana ia mendengarnya pada saat beliau berkata 
kepada Abu Shalih dan menyebutkan hadits tersebut. 

5 belah 253 (Agama adalah keikhlasan). Kemungkinan digunakan 


untuk mubalagah (melebih-lebihkan), maka artinya adalah sebagian 
besar agama adalah keikhlasan seperti yang disebutkan dalam hadits 
“Haji adalah Arafah.” Ada pula kemungkinan untuk dnnterpretasikan 
secara zhahir, karena setiap pekerjaan tanpa keikhlasan dari pelakunya 
bukan bagian dari agama, 


Al Mazi berkata, bahwa 1-2 berarti membersihkan, 
mengikhlaskan, atau berasal dari kata ti) yang berarti menjahit dengan 
jarum. Maksudnya, dia menyatukan kembali saudaranya dengan nasihat. 
seperti kain jahitan yang disatukan dengan jarum. Termasuk dalam hal ini 
adalah 2 —ai al, seakan-akan dosa telah merobek agama, dan taubat 
telah menjahitnya. 

Kata “all adalah kata yang masih mengandung pengertian 
umum, yang berarti memperoleh keuntungan bagi orang yang dinasehati. 
Arti ini merupakan ringkasan dari makna kata tersebut, bahkan tidak ada 
kata tunggal yang dapat mengartikan kata tesebut. Hadits ini termasuk 
dalam hadits yang dikatakan sebagai salah satu dari empat pilar agama, 


sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Aslam Ath- 
Thusi, 


FATHUL BAARI — 255 


An-Nawawi berkata, “Bahkan dengan satu hadits tersebut, tujuan 
agama dapat tercapai, karena tujuan agama terbatas pada hal-hal yang 
disebutkan oleh hadits. Oleh karena itu, ikhlas kepada Allah adalah 
tunduk kepada-Nya secara lahir dan batin, cinta kepada-Nya dengan 
mentaati perintah-Nya, takut akan kemurkaan-Nya dengan menjauhi 
segala macam perbuatan maksiat, dan berusaha untuk mengembalikan 
orang-orang yang berbuat maksiat kepada-Nya. 

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Abu 
Tsumamah, sahabat Ali, dia berkata, “Kelompok Hawariyin berkata 
kepada Isa AS, “Wahai Ruh Allah, siapakah yang ikhlas kepada Allah?” 
Belau menjawab, “Yang mendahulukan hak Allah daripada hak 
manusia.” 

Adapun ikhlas kepada kitab Allah, adalah mempelajari dan 
mengajarkannya, membetulkan huruf yang keluar ketika membaca, 
memahami maknanya, mengerti batasan-batasannya, mengamalkan apa 
yang ada di dalamnya dan menjauhkan penyimpangan yang dilakukan 
oleh golongan batil. 

Ikhlas kepada Rasul, adalah dengan memuliakannya dan 
mendukungnya baik waktu hidup maupun setelah wafat, menghidupkan 
Sunnahnya dengan belajar dan mengajarkannya, mengikuti beliau dalam 
perbuatan dan perkataan, dan mencintai beliau serta para pengikutnya. 

Keikhlasan terhadap para pemimpin muslim adalah menolong 
mereka dalam melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan, 
mengingatkan mereka ketika lupa atau lala, memperbaiki: kelakuan 
mereka ketika khilaf, menyatukan mereka, dan yang pahing berharga 
adalah mengembalikan mereka dari kezhaliman kepada yang lebih oaik. 
Termasuk dalam kategori para pemimpin umat adalah para ulama 
mujtahid. Keikhlasan terhadapnya dapat dengan menyebarkan Iimunya 
dan sejarah hidupnya, serta berbaik sangka (husnu zhan) kepada mereka. 

Sedangkan keikhlasan kepada golongan muslim awam adalah 
dengan mengasihi mereka, mengusahakan yang bermanfaat bagi mereka, 
mengajarkan apa yang bermanfaat bagi mereka, mencegah penyiksaan 
terhadap diri mereka dan mencintai mereka sebagaimana dia mencintai 
dirinya sendiri serta membenci apa yang mereka benci. Dengan 
demikian, kita dapat mengatakan agama dapat juga diartikan dengan 
perbuatan, karena Rasul menamakan keikhlasan dengan agama. 

Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari palimg banyak 
menjelaskan tentang iman. Hadits ini juga mengisyaratkan 
diperbolehkannya mengakhirkan keterangan sctelah waktu khitab 


(perintah atau pembicaraan) berdasarkan ucapan, :-- UB (Kami berkata 


untuk siapa?) Kita dapat menyaksikan semangat kaum salaf dalam 


256 — FATHUL BAARI 


mencari sanad yang paling tinggi, hal tersebut dapat kita lihat dari kisah 
Sutyan dengan Suhail. 


Li, PA PA, Koi TING Is BAU (Aku berjanji kepada Rasulullah). 


Oadhi Iyadh berkata, bahwa pembaratan Rasulullah dalam hadits ini 
hanya terbatas pada shalat dan zakat saja, hal itu karena shalat dan zakat 
merupakan dua hal yang sangat masyhur. Adapun tidak disebutkannya 


puasa dan lainnya, karena hal itu telah masuk dalam kalimat isa paman! 


(mendengar dan mematuhi). 

Menurut saya, kalimat tersebut ditemukan pula pada riwayat 
Imam Bukhari dalam kitab A4! Buyu' (jual beli) dari jalur Sufvan dari 
Ismail seperti yang telah disebutkan, kemudian dalam kitab Ahkam 
melalui riwayat milik Muslim dari jalur Sya'bi dari Jarir, “Aku berjanji: 
kepada Rasulullah untuk mendengar dan patuh,” kemudian Beliau 
berkata kepadaku, '“Semampumu dan berlaku ikhlas kepada seluruh 
muslim." 

Kemudian hadits tersebut jusa diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 
dari jalur Abu Zarah bin Amru bin Jarir dari kakcknya dengan 
tambahan, “Jika Jarir membeli atau menjual sesuatu selalu berkata 
kepada temannya, “Ketahuilah bahwa yang kami ambil darimu lebih 
kami sukai dari apa yang kami berikan kepadamu, oleh karena iru 
pilihlah.” 

Diriwayatkan juga dari Thabrani dalam biografinya bahwa 
budaknya membelikan kuda untuknya seharga 300, Ketika ia melihat 
kuda yang dibeli oleh budaknya, maka dia mendatangi pemiliknya dan 
berkata, “Kuda milikmu ini harganya lebih dari 300 dan dia menambah 
lagi hingga harganya mencapai 800.” 

Al @urthubi berkata, “Baiat yang dilakukan oleh Rasulultah 
kepada para sahabatnya adalan untuk memperbaharui janji dan 
menegaskan suatu perintah, maka redaksinya berbeda-beda, Maksud 
ungkapan “Sesuai dengan kemampuanmu” adalah bahwa perkara yang 
dibaiatkan harus berupa sesuatu yang mampu dilaksanakan, scbagaimana 
syarat dalam taklif (pembebanan kewajiban). Redaksi tersebut 
mengindiksikan pemberian maaf bila terjadi suatu kesalahan atau 
kealpaan.” 


4 PM 2 # PN si 
rr F h Ls BD - : | Ie 2 1 - P. 5 # . 5 Ng D 
3 Sa - - I Pa PMA) ! m1 PEN Ann “ - bas ' K 
Ae —a be Ph Tg AI - 2 FTI bar 
Pa ” # # 
“ “3 #5. " E - : LA La £ A2 
ka y db da Ai Kara aa ole Aa ea AS Sta 1 
bapa 


FATHUL BAARI — 257 


PA SN SG TN aa 
Aa KI ma Unas Sunyi Je dad Ii la, da 


ul or 


. EA - 


4 z 
Naura SS RAI Nom AK ha US NG 


58. Dari Zivad bin Tlagah RA, ia berkata, “Saya mendengar Jarir bin 
Abdullah berpidato pada hari wafatnya Mughirah bin Syu bah, “Saya 
puji Allah dan saya sanjung Dia setinggi-tingginya. '" Selanjutnya dia 
berkata, “Bertakwalah anda sekalian kepada Allah, yang tidak ada 
sekutu bagi-Nya, Sabar dan tenanglah anda semua, hingga datang 
gubenur yang baru. Sesungguhnya dia akan datang kepada anda 
sekarang juga." Setelah itu dia melanjutkan, “Berilah maaf kepada 
amirmu (Mughirah), karena dia orang yang pemaaf.” Kemudian dia 
melanjutkan, “Saya telah datang kepada Nabi dan berjanji akan 
melaksanakan segala perintah Islam. Lalu beliau memberikan beberapa 
syarat kepadaku, serta nasihat-nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya. 
Aku berjanji kepada beliau untuk memenuhi syarat-syarat tersebut dan 
mengamalkan nasihat-nasihan itu. Demi Tuhan masjid ini, sesungguhnya 
saya telah menyampaikan kepada anda sekalian.” Kemudian dia mohon 
ampun kepada Allah dan turun dari mimbar. 


Keterangan Hadits: 
Aa ai . #5 (Pada hari kematian Mughirah bin Syu'bah). 


Pada saat itu, Mughirah adalah gubenur Kutah pada masa kekhalifahan 
Muawiyah. Beliau wafat pada tahun ke 50 H. Kemudian dia mewakilkan 
tugasnya kepada anaknya yang bernama Urwah. Ada yang mengatakan 
dia mendelegasikan tugasnya kepada Jarir, karena peristiwa inilah dia 
menyampaikan khutbah di atas. Hal! tersebut diceritakan oleh Al Alai. 
Didahulukannya perintah untuk bertakwa kepada Allah, karena biasanya 
kematian seorang penguasa dapat menimbulkan kekacauan dan fitnah, 
apalagi penduduk Kufah yang pada waktu itu menentang para wali dan 
pemimpin mereka. 


di S3L5 & (Hingga datang kepada kalian seorang amir), 


maksudnya adalah datang scorang amir sebagai ganti gubenur yang 
wafat. Untuk itu dapat dipahami, bahwa maksud ungkapan di atas tidak 


258 — FATHUL BAARI 


berarti banwa perintah tersebut akan berakhir dengan datangnya seorang 
amlIr pengganti, tetapi konsistensi tersebut harus tetap dijaga setelah 
datangnya seorang amir. 


oY! (Sekarang). Kalimat ini menunjukkan dekatnya waktu, karena 
ketika Muawiyah mengetahui kematian Mughirah, dia langsung menulis 
surat kepada wakilnya di Bashrah, yaitu Ziyad, untuk segera berangkat ke 
Kufah untuk menjadi gubenur di sana. 


Sp Peran (Mohonkan kepada Allah ampunan bagi amir 


kalian). Demikian yang ditulis dalam sebagian besar riwayat. Akan tetapi 
dalam riwayat Ibnu Asakir dan Al Ismaii dalam Al Mustakhraj 


disebutkan dengan redaksi, ! as. 
Pa Ha 3S Eh (Karena Dia senang memaafkan). Dalam redaksi 


tersebut terdapat petunjuk, bahwa pahala akan didapat dari apa yang 
dilakukan. 


1, (Dan ikhlas). Kata tersebut menunjukkan kelembutan 
Rasulullah SAW. 
ee M2 5,3 (Dan Tuhan masjid ini) menunjukkan bahwa 





khutbahnya dilakukan di masjid. Bisa jadi kalimat tersebut 
mengisyaratkan kepada Baitul Haram berdasarkan riwayat Ath-Thabrani 
dengan redaksi, “Dan Tuhan Ka'bah.” Disebutkannya hal itu untuk 
menunjukkan kemuliaan sumpah tersebut agar dapat diterima. 


mo (penasihat). Kalimat ini mengandung isyarat bahwa dia 
mematuhi apa yang disepakati dalam barat dengan Rasulullah, dan apa 
yang diucapkannya tidak menyimpan maksud tertentu. 

3—3 (Kemudian turun) menunjukkan bahwa khutbah tersebut 


dilakukannya di atas mimbar atau dimaksudkan duduk, karena kalimat 
tersebut merupakan lawan dari berdiri. 


Pelajaran yang dapat diambil: 
Kata na! (nasihat) dalam hadits ini dikhususkan untuk arang 


Islam, karena memang yang mendominasi pertemuan tersebut adalah 
orang muslim. Jika tidak, maka nasihat tersebut ditujukan kepada orang 
kafir untuk menyeru mereka kepada Islam. 

Imam Bukhari menutup pembahasan Iman dengan bab “Nasihat”, 
hal itu menunjukkan bahwa dia mengamalkan apa yang terkandung 
dalam hadits tersebut sebagai anjuran untuk mengamalkan hadits yang 
shahih. Kemudian dia menutupnya dengan khutbah Jarir yang 


FATHUL BAARI — 259 


menjelaskan kondisinya pada saat menyusun khutbah, maka redaksi 
“Sesungguhnya telah datang kepada kalian saat ini” menunjukkan 
kewajiban berpegang pada syariat yang ada hingga datang orang yang 
menegakkannya. 

Lalu ucapan “Mohonkan kepada Allah untuk mengampuninya”, 
mengisyaratkan agar dia didoakan karena perbuatan baik yang pernah 
dilakukannya. Kemudian khutbah tersebut ditutup dengan perkataan, 
“Mohon ampunlah kalian! Kemudian dia turun.” Dengan demikian, 
timbullah perasaan bahwa ini adalah akhir bab. Kemudian hnam Bukhari 
melanjutkan dengan bab “Ilmu”, sebagaimana yang terkandung dalam 
hadits nasihat bahwa sebagian besar didapat dengan belajar dan 
mengajar. 


Penutup: 

Kitab Iman dan pembukaannya, mulai bab diturunkannya wahyu 
mencakup S1 hadits marfu' dengan pengulangan. Dalam bab “Bad xi 
Wahyi” terdapat 15 hadits dan dalam bab “Iman” terdapat 66 hadits dan 
33 hadits yang diulang. Kemudian dalam bentuk mutaba 'ah atau 
komentar terdapat 22 hadits, dengan rincian: dalam bab “Wahyu” 8 
hadits, dalam bab “Iman” 14 hadits dan yang maushul yang diulang 
berjumlah 8 hadits. Lalu dari ta dig (komentar) yang tidak dimaushulkan 
hingga akhir ada 3 hadits, dan sisanya adalah 48 hadits maushul yang 
tidak diulang. Semua hadits tersebut telah disepakati oleh Muslim kecuali 
tujuh: 


|. Syu'bah dari Abdullah bin Amru dalam bab “Muslim dan 
Muhajir”. 

2. AJ A'raj dari Abu Hurairah dalam bab “Cinta Rasulullah”, 

3. Ibnu Abi Sha'sha ah dar: Abi Sa'id dalam bab “Menghindar dari 
Fitnah”. 

4 Anas dari Ubadah pada bab “Lailatul Yadar” 

5. Sa'id dari Abu Hurairah pada bab “Agama itu Mudah”, 

6. Al Ahnaf dari Abi Bakrah pada bab “Yang Membunuh dan yang 
Terbunuh”. 

1 Hisyam dari ayahnya dari Aisyah pada bab “Aku yang Paling 


Mengetahui tentang Agama Kalian”. 


Jumlah yang mauguf kepada sahabat dan tabiuin adalah !3 Aisar 
muallag, kecuali atsar Ibnu Nathur yang berstatus mausnu! (bersambung). 
Begitu pula dengan khutbah Jarir yang menjadi penutup kitab Imam. 
Wallahu A lam. 


260 — FATHUL BAARI 


